


My Baby 


Copyright © 2020 
By Valent C 


Diterbitkan secara pribadi 
Oleh Valent C 

Wattpad. @Valentfang5 
Instagram. @Valent Fang 
Facebook. Valent Fang 
Email.valentfang@yahoo.co.id 


Bersama Eternity Publishing 

Telp. / Whatsapp. +62 888-0900-8000 
Wattpad. @eternitypublishing 
Instagram. eternitypublishing 
Fanpage. Eternity Publishing 

Twitter. eternitypub 

Email. eternitypublishing@hotmail.com 


Pemasaran Eternity Store 
Telp. / Whatsapp. +62 888-0999-8000 


Juni 2020 
736 Halaman: 13x20 cm 


Hak Cipta dilindungi Undang-undang 
All Right reserved 


Dilarang mengutip, menerjemahkan, memfotokopi atau 
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa ijin 
tertulis dari penerbit. 


O1: Me.. Baby Sitter? 


TITI POV 

Pemakaman bibi baru saja kulaksanakan seminggu lalu, 
dan aku lega karenanya. Nah, jangan mengira aku itu ratu 
tega! Andai kalian tahu betapa kejam perlakuan bibi padaku, 
mungkin kalian bisa memaklumiku. 

Dia suka menyiksaku dan menyuruhku bekerja keras 
seakan aku adalah pembokatnya. Aku tinggal bersama Bibi 
semenjak Papa dan Mamaku meninggal terkena wabah 
campak di desa kami, ketika itu aku berusia delapan tahun. 

Bibi terpaksa memboyongku ke kota karena dia satu- 
satunya keluargaku. Yeah, aku disekolahkan, sekalian 
dijadikan pembantunya. Hidupku dari tahun ke tahun hanya 
berkisar antara sekolah sebagai siswa dan di rumah sebagai 
pembantu. Itulah drama sedih kehidupanku. 

Hingga dua tahun belakangan ini bibiku mulai sakit- 
sakitan, otomatis aku mendapat tugas tambahan sebagai 
suster perawatnya. But now.. I'm done! Bye-bye pada 
kehidupanku sebagai pembantu dan suster! Aku merasa 


lega dan bebas... yipiiieee!!! 


Tapi kelegaanku hanya sesaat, sepertinya hidupku 
ditakdirkan hanya berkutat untuk melayani orang. 

Me... baby sitter? 

Aku menatap pria arogan di depanku dengan sebal. Ck! 
Mentang-mentang lu ganteng jangan seenaknya, Mas! 
Berani sekali dia berniat mentahbiskanku menjadi baby 
sitter adiknya! 

"Mas nawarin atau maksa kerjaan sih? No way, thanks!" 
kataku angkuh. 

Cowok arogan mesti dihadapi dengan harga diri tinggi! 
Itu pelajaran PPKN kan? 

"Saya tidak memberikan penawaran, itu keharusan buat 
kamu!" pria itu berkata dingin. 

"Cih! Atas dasar apa, Mas Aro? Suami bukan! Pacar 
bukan! Selingkuhan juga bukan! Enak aja mengatur hidup 
orang!" sanggahku ngotot. 

Dia mengernyitkan dahinya dan menatapku dingin. Lalu 
menyodorkan dokumen di hadapanku. Aku segera 
membacanya. Ajegile!! Sialan Bibiku, bukannya 
meninggalkan harta, kenapa dia justru mewariskan hutang 
segajah?! Wajahku berubah pias. 

"Setelah semua harta dan rumah bibimu disita pun, 


hutang bibimu masih banyak. Jadi kami mengambil 


kebijaksanaan untuk mempekerjakanmu sebagai baby sitter 
adik saya. Gajimu dipotong untuk mencicil hutang bibimu." 

Bisa apa aku? Rumah gak ada, harta ludes. Kini ada 
yang menawarkan tumpangan hidup, meski sebagai baby 
sitter anak kecil. Toh aku juga pecinta anak kecil. Mungkin 
gak apalah. 

"Tapi Mas Aro, bagaimana dengan kuliah saya?" 
tanyaku berharap. 

Ngerti dong maksudku, kali aja bisa dibiayaiin! 

"Nama saya Xander Edisson. Bukan Aro!" katanya 
dingin. Bukannya menjawab kegalauanku, dia justru 
mempermalahkan panggilanku padanya. 

La iyalah. Mas Aro itu panggilan kesebalanku. Dari 
julukan Mas Arogan yang kupotong asal. Hehehe... 

"Jadi Titik, saya tahu kamu tinggal menyelesaikan 
skripsi kan? Kerjakan saja di rumah saya sambil menjaga 
adik saya. Konseling dengan dosen bisa melalui email. Nanti 
saya atur. Ngerti?" 

"Iya Mas Aro dan ralat Mas Aro. Nama saya Titi, 
bukan Titik! Titi gak pakai 'K'. Ngerti, Mas Aro?" 

"Nama saya bukan Aro, Titik!" 

Sudah tahu! Sudah tahu! Tapi di hatiku kamu tetap 


Mas Aro! Kita impas kan. 


XXX 


Aku menatap rumah yang bakal kutempati dengan mulut 
ternganga. Ini rumah apa istana? Besar sekali, Ya Lord! 
Dari pintu gerbang, kami masih naik mobil selama 15 menit. 
Bayangin deh betapa luasnya! Jadi inilah penjara emas 
buatku. Ya penjaralah, berhubung aku gak boleh keluar 
sama sekali. 

"Titik, keluar!" Tahu-tahu Mas Aro berdiri menjulang 
didepanku hingga menghalangi pandanganku akan rumah 
indah itu. 

Ck! Menganggu saja. Meski kamu ganteng, tapi sungguh 
menyebalkan, Mas. Jadi gak indah dipandang mata! 

"Iya, Mas Aro," sahutku sambil keluar dari mobilnya. 

Dia melotot geram padaku, namun bibirnya mengatup 
erat. Mungkin dia udah bosan meralat bahwa namanya 
bukan Aro. Hihihi. Aku mengikutinya masuk kedalam 
rumah besar itu. 

"Mana adik Mas? Moga-moga manis, gak jutek seperti 
kakaknya," sindirku dengan senyum dikulum. 

Mas Aro cuma mendengus dingin. Ih, dasar kulkas hidup! 
Mungkin kalau air masuk kedalam mulutnya bisa menjadi es 


saking dinginnya. Saat memasuki ruang keluarga, mendadak 


Mas Aro menghentikan langkahnya, akibatnya aku yang 
berjalan di belakangnya menabrak punggungnya. 

"Dih, sakit kepalaku. Ini punggung apa batu sih?” 
gerutuku sebal. Aku mengusap jenongku. Eh, bukan berarti 
aku nonong seperti ikan lohan lho. 

“Ini Choco, adikku,” cetus Mas Aro datar. 

Jadi namanya Choco? Dari panggilannya 
momonganku terkesan imut dan lucu. Dengan penasaran 
aku mengintip dari balik punggung lebar Mas Aro. Hanya 
ada satu cowok yang tengah duduk di pangkuan bapak tua. 
Aku langsung syok. Dia kah anak asuhku?? Begitu 
tampannya. Bahkan lebih tampan dari kakaknya yang jutek! 

Astaga naga, dia sempurna sekali! Belum pernah aku 
berjumpa cowok setampan dirinya. Tahu begini, mending aku 
memilih jadi pacarnya daripada baby sitternya! Eh, emang 
boleh memilih? Batinku terkagum-kagum. 

Bocah ganteng itu menatapku seakan berusaha 
mengenaliku. Yaelah, tatapan matanya membuatku terbius. 
Peluk aku sini, Dek. Ih, gemes! 

"Choco," spontan aku memanggil bocah itu dengan 
sepenuh kasih. Ia menatapku bingung sebelum mengalihkan 
tatapannya pada kakaknya. 

"Kak Ander!" sapanya sumringah, lalu berlari menuju 


kakaknya. 


Wajahnya yang cerah terlihat semakin tampan berkilau, 
membuatku sangat terpesona. Saat Chocho memeluk 
kakaknya manja, aku termangu menatapnya. Mengapa gaya 
pelukannya seperti kelakuan anak balita? Tadi aku 
mengabaikan kenyataan ini gegara saking terpesonanya 
diriku pada ketampanan hakiki milik bocah ini. 

“Gendong, Kakak! Gendong!" rengeknya manja. 

"Chocho sudah besar. Mulai sekarang tak ada 
gendong lagi!" tegas Mas Aro. 

Sumpah! Rasanya aku pengin pingsan menyadari hal ini. 
Jadi dia ini yang harus kuasuh? Bayi besar yang autis ini? 
Pikirku kalut. Seharusnya sejak awal aku mencurigai 
keanehannya begitu melihatnya duduk di pangkuan bapak 
tua itu! Seakan memahami isi pikiranku, Mas Aro 
berinisiatif menjelaskan. 

"Choco berusia 18 tahun tapi kelakuannya seperti 
anak delapan tahun. Dia bukan autis, dia hanya mengalami 
keterbelakangan mental. Retardasi mental, atau awam 
mengenalnya dengan istilah tuna grahita." 

Aku membulatkan mata kaget. Mengapa ada cowok 
setampan dirinya yang bernasib malang seperti ini?! Tuhan 
pasti sedang bercanda! 

"Kamu bertugas menjaganya, menyuapinya makan, 


memandikannya, menemaninya tidur sambil membacakan 


8 


dongeng," ucap Mas Aro menginstruksikan apa yang harus 
kukerjakan. 

Harus seperti itukah? Meski mentalnya seperti anak 
kecil, tapi body Chocho tetap cowok banget! Yaelah, aku ini 
masih gadis polos tak bernoda. Pacaran aja kagak pernah! 
Masa aku harus memandikannya segala? Pipiku terasa 
panas memikirkannya. 

“Choco, ini Titik, baby sitter kamu yang baru. Dia 
akan menggantikan Pak Frans yang sebentar lagi akan 
pensiun dan balik ke kampungnya,” ucap Mas Aro 
memperkenalkan diriku pada adiknya. 

Choco mengamatiku dengan malu-malu, sedang aku 
nyengir seperti orang bego padanya. Canggung atuh 
menghadapi anak asuh yang fisiknya begtu ganteng tapi 
mentalnya persis anak kecil, berasa akan pedofilin anak 
orang. Njir, pikiranku.. plis deh, belum apa-apa mengapa dia 
berubah laknat seperti ini? Tak sadar aku menjitak kepalaku 
sendiri. 

Sadar, Tik. Eh, kok jadi tertular virus Mas Aro yang suka 
memanggil namaku Titik! Sekali, dua kali, kujitak kepalaku 
sendiri. Hingga ada tangan hangat yang menahan tanganku. 

"Sakit, Kak Titi. Jangan!" gumam Chocho lirih. 

Aku melongo mendengar Chocho memanggil namaku. 


Dia memanggilnya dengan benar! Astaga, aku sangat 


9 


terharu dibuatnya. Dia menatapku lembut sambil 
tersenyum malu-malu. Dimataku dia nampak seperti 
malaikat. 

"Chocho!" pekikku spontan seraya memeluknya 
sayang. 

Tubuh Chocho menegang dalam pelukanku. Dia 
memandangku aku dengan tatapan bingung. Dia nampak 
sangat polos hingga membuatku tak tahan ingin lebih 
menyayanginya. 

"Chocho, sayang. Ih, Kak Titi jadi sayang banget," 
dengan gemas aku mencubit pipinya. 

Tiba-tiba Chocho tersenyum sumringah dan balas 
memelukku. 

“Sayang, sayang, Chocho sayang.. sayang Chocho," 
racaunya berulang-ulang. 

Dan itulah perkenalanku dengan sosok istimewa yang 


nantinya akan mengubah hidupku dengan drastis. 


XXX 


10 


02: Baby -Silir Kenthir 


FRANS POV 

Namaku Frans. Aku sudah lama bekerja di keluarga 
Edisson. Tigapuluh tahun bukan waktu yang singkat 
kan? Mereka adalah keluarga konglomerat terpandang 
secara turun temurun. Dan selain karena kekayaan, 
kecerdasan, dan kekuasaannya, mereka juga terkenal akan 
keindahan parasnya. Yang pria tampan, lalu mereka 
menikah dengan wanita cantik dan selalu membuahkan 
keturunan anak laki. Kurasa keluarga mereka dominan gen 
lelaki. 

Mereka sempurna sekali kan? Namun Tuhan mungkin 
punya maksud khusus. Kesempurnaan mereka tak lagi utuh 
sejak kelahiran anak bungsu keluarga Edisson. Xander 
menginjak usia sepuluh tahun saat memiliki adik bayi. Bayi 
lelaki yang sangat tampan dan cemerlang. Bahkan lebih 
tampan si kecil dibanding kakaknya atau ayahnya. Awalnya 
mereka menerima kehadiran si kecil dengan penuh 
kebanggaan. Hingga si kecil berusia dua tahun, satu 
kenyataan miris menghancurkan harapan mereka! Si 


bungsu memiliki kekurangan tercela. Dia menderita 


11 


keterbelakangan mental. Tentu itu aib bagi keluarga 
Edisson yang sangat memuja kesempurnaan! Dan aib itu 
harus disembunyikan rapat-rapat. 

Itulah awal kehidupan si bungsu di sangkar emasnya. 
Kemanjaan dan perhatian untuknya di pangkas habis, dan ia 
diabaikan, cenderung dianggap tak ada. Disembunyikan di 
villa besar milik keluarga Edisson diluar kota. Mulut kami 
yang bekerja melayani Tuan kecil dibungkam rapat-rapat 
dengan kontrak kerja yang sangat mengikat dan besar 
resikonya bila melanggarnya. Akhirnya aku diberi tugas 
khusus mengasuh Tuan kecil. Kami semua memanggilnya 
Chocho karena ia sangat menyukai semua hal yang berkaitan 
dengan coklat. Nama sebenarnya adalah Keanu Edisson, 
namun nama aslinya itu seakan dikuburkan untuk 
mengaburkan asal usulnya. Tidak boleh ada yang tahu 
hubungannya dengan keluarga Edisson. 

Chocho tumbuh menjadi anak kesepian dan haus akan 
kasih sayang. Tuan Besar sudah bertahun-tahun tak pernah 
menjenguknya, Nyonya Besar setahun sekali datang saat 
Chocho berulang-tahun, itupun dia cuma menemui anaknya 
selama sejam, dua jam. Hanya Tuan muda Xander yang 
lumayan sering menengok adiknya, tapi karena 


kesibukannya belakangan ini dia datang sebulan sekali. 


12 


Kasihan nasib Tuan Kecil Chocho. Itulah yang 
membuatku bertekad merawatnya dengan baik. Berhubung 
dia hanya sempurna pada fisiknya, aku selalu berusaha 
mendandaninya semodis mungkin. Juga di perilakunya, aku 
mendidiknya hingga ia tumbuh menjadi pemuda yang baik, 
sopan, dan sangat terpelajar. Bukan pemuda, tepatnya 
bocah. Umur Tuan kecil Chocho 18 tahun, tapi kelakuannya 
seperti bocah berusia delapan tahun. Namun manjanya 
seperti anak balita! Dia masih suka dipangku, dipeluk, dan 
digendong seperti bocah balita. 

Usiaku kini 60 tahun, tenagaku semakin berkurang, 
sedang Tuan Kecil tumbuh menjadi pemuda yang tinggi dan 
tegap. Aku tak mampu menggendong atau mengurusinya 
sebaik dulu. Akhir-akhir ini aku mudah capek dan sering 
sakit-sakitan. Itulah yang membuatku memutuskan untuk 
pensiun. Meski berat bagiku meninggalkan Tuan kecil yang 
malang ini, tapi aku terpaksa harus melakukannya. Tuan 
kecil Chocho berhak mendapatkan pengasuh yang lebih baik 
dariku. Namun aku jadi terkejut saat Tuan muda Xander 
membawa gadis itu. 

"Astaga, gadis itu seperti anak SMP! Apa dia mampu 
mengurus Tuan kecil?” gumamku ragu. 

Kuperhatikan tubuhnya yang imut, mana bisa dia 


memangku atau menggendong Tuan kecil yang ukuran 


13 


badannya dua kali lebih besar dari dirinya! Lagipula, aku 
kurang menyukai sikapnya yang terlalu lancang! Bahkan dia 
berani melawan Tuan muda Xander yang sangat dingin dan 
ditakuti kami-kami ini! Matanya juga terlalu berani, seakan 
siap menantang siapa saja yang tak sependapat dengannya! 
Mengapa Tuan muda memilihnya? Apa karena dia cantik? 
Ah, seingatku Tuan muda tak pernah menghiraukan 
kecantikan seorang gadis. Dia dingin terhadap kaum wanita. 

"Tuan muda.. maaf, apa Tuan tak salah memilih 
pengasuh untuk Tuan kecil?" tanyaku sehalus mungkin 
supaya tak menyinggung perasaan Tuan muda Xander. 

"Mengapa?" Tuan muda balik bertanya sambil 
melirikku tajam. 

Aku menelan ludahku gugup. 

“Gadis itu kecil, mana sanggup dia menggendong atau 
memangku Tuan kecil?" 

"Jadi menurut kamu, saya harus mencari gadis model 
pegulat? Yang beratnya seratus kilogram?" sindir Tuan 
muda Xander. 

Aku tak bisa menjawabnya. Gadis seperti itu amat 
berbahaya bagi Tuan kecil Chocho! Kalau dia tergoda 
ketampanan Tuan kecil Chocho dan berniat melecehkannya, 
Tuan kecilku tak akan berdaya melawannya. Aku bergidik 


ngeri membayangkannya. 


14 


"Chocho sudah besar. Jangan memanjakannya lagi! 
Dia tak perlu dipangku atau digendong-gendong lagi," tandas 
Tuan Muda Xander. 

Kurasa itu berarti keputusannya udah final, titik! Tak 
ada koma. Aku hanya bisa menghela napas pasrah. Lalu aku 
membelalakkan mata, nyaris tak percaya saat melihat Tuan 
kecil Chocho memeluk gadis kecil itu. Tuan kecil Chocho 
sangat sulit dekat dengan orang lain. Butuh waktu berbulan- 
bulan untuk mendekatinya karena ia sangat pemalu. Tapi 
meski gadis kecil ini baru ditemuinya sepuluh menit lalu, 
Tuan kecil Chocho sudah menerimanya dengan tangan 
terbuka! Aku nyaris tak percaya! Pesona apa yang ada pada 
gadis itu? 

Aku mengamatinya dengan teliti. Apa karena ia terlihat 
seumuran dengan Tuan Kecil? Mungkin Tuan Kecil rindu 
bermain dengan teman sebayanya. Baiklah, kurasa aku 
harus menerimanya dan mempersiapkan gadis itu supaya 


bisa menggantikanku bila saatnya tiba. 


XXX 


Mata gadis kecil itu membulat saat aku menyerahkan 


lima pasang seragam baby sitter padanya. 


15 


"Apa ini harus dipakai, Om?" ucap gadis itu dengan 
nada keberatan. 

"Om, om, memangnya aku om kamu?! Yak! Panggil 
saya Pak Frans," sungutku kesal. 

"Kenapa, Om? Apa gunanya aku memakai seragam 
ini? Gerah, Om. Dan gak leluasa! Nanti kalau Chocho lari- 
lari aku gak bisa mengejarnya dengan cepat bila memakai 
rok span panjang kayak gini!" 

Nah kan, dia memang tipe gadis pembangkang! Aku 
harus menegaskan beberapa hal padanya. 

"Yak, kamu harus memakainya. Seharusnya kamu 
tahu bahwa kita bekerja disini untuk menjunjung tinggi 
harkat dan martabat majikan kita. Titi, sadarlah..” aku 
mengetuk dahinya tiga kali sebelum lanjut mengomelinya, 
“kamu itu kerja di keluarga bangsawan kaya yang sangat 
terpandang. Dan Tuan kecil Chocho, kau harus 
memanggilnya begitu! Dia tak suka lari-lari. Aku telah 
mendidiknya dengan baik hingga menjadi pemuda berbudi 
pekerti halus dan anggun." 

Gadis itu mencebikkan bibirnya sebal, tapi aku tak peduli. 
Tugasku mendidiknya supaya dia tak liar lagi. 

"Dan ini daftar tugas yang harus kau pelajari. Ada 

jadwal kegiatan Tuan Kecil Chocho. Hobinya, hal yang tak 


disukainya, dan pantangan yang harus dijalankan. Seperti 


16 


dia tak boleh makan terlalu banyak makanan yang terbuat 
dari tepung, makanan yang terlalu manis, junk food..." 
"Haisshh, Om... aku bisa baca sendiri lagi!" potongnya 
kurang ajar. 
Gadis semprul! Kurang ajar! Ya ampun, kenapa mulutku 
berucap kotor untuk memakinya?! Habis dia membuatku 


gemas. Lihat saja Titi, aku akan mengawasi dan menangkap 


kesalahanmu! 


XXX 


Kesalahan pertama yang kutangkap. Dari atas 
sepinggang benar dia memakai seragam baby sitternya, tapi 
dari pinggang kebawah..? Astaga, aku mengelus dada 
prihatin. Kemana rok span panjang yang kuberikan padanya? 
Mengapa bisa berubah menjadi celana pendek tak sopan itu?! 

Dia menyadari aku sedang memelototinya, sambil 
nyengir tanpa dosa ia berkata, "Om, aku mempermak 
seragamku. Keren kan?" Ia sengaja pamer dengan berputar- 
putar seperti peragawati. 

Keren ndasmu! Astaga aku memakinya lagi! Sejak 
bertemu gadis kecil ini mulutku berubah bar-bar. Dia 
membawa pengaruh kurang baik padaku. 


"Ganti bajumu!" perintahku tegas. 


17 


"Asik! Aku boleh pakai bajuku sendiri? Akhirnya!" 
serunya riang dengan kedua tangan terangkat keatas. 

Sontoloyo! 

"Ganti seragammu yang lain, yang masih utuh!" 
perintahku 

"Tapi Om, semua sudah kupermak kayak gini lho!" 

Ampun. Betapa cekatan tangannya merusak sesuatu! 
Aku meremas rambutku kesal. 

"Jadi bagaimana, Om? Perlu ganti gak?" tantangnya 
sambil tersenyum nakal. 

Oh, kini aku tahu! Dia sengaja melakukannya supaya aku 
mengijinkannya memakai bajunya sendiri. Huh, jangan 
mimpi gadis nakal! 

"Tetap pakai yang ini!" kataku bersikukuh. 

Mendengarnya gadis kenthir itu memberengutkan 
bibirnya sebal. Nah lho, bisa-bisanya mulutku bicara kotor 
lagi! 

Tapi keprihatinanku tak hanya disitu saja. Karena tiba 
waktu Tuan Kecil Chocho tidur siang, aku menuju kamarnya 
untuk mengecek apakah si gadis kenthir (sinting) itu 
menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Lah, hanya 
kekosongan yang kutemukan di kamar Tuan Kecil! Kemana 


mereka? Apa gadis nakal itu tak tahu jika sekarang saatnya 


18 


Tuan kecil Chocho minum susu coklat dan tidur siang? 
Kemana gadis kenthir itu membawa Tuan Kecilku? 

Setelah berkeliling seperti layangan lepas, barulah aku 
berhasil menemukan mereka. Ya Tuhan, dasar baby sitter 
kenthir!! Aku mau muntah dan pingsan sekaligus!! 

Omo, omo.. kemana Tuan kecilku yang bersih, tampan, 
elegan dan berbudi pekerti halus itu?! pikirku galau. Dia 
diajak nyemplung ke got! Mereka main ciprat-cipratan air 
got seperti anak liar! Tuan kecilku terlihat mengenaskan, 
kotor, bau dan berantakan! Dan tingkah lakunya berubah 
kampungan!! Aku nyaris tak mengenalinya. Aku betul-betul 
syok dibuatnya.  Kuhembuskan napas panjang untuk 
meredam emosiku. Tegurlah secara bermartabat. 

Lalu, satu.. dua.. tiga.. Aku berteriak seperti tarzan, 

Dua pasang mata polos menatapku dengan mulut 
ternganga lebar. Mungkin mereka kaget mendengarku 
bicara kotor untuk pertama kalinya. 

"Paman, Chocho takut. Paman kasar," Tuan kecilku 
mulai mencebik pertanda akan mewek. 

Buru-buru aku menariknya ke atas dengan lembut, lalu 
memeluk dan menepuk-nepuk punggungnya pelan untuk 


menenangkannya. 


19 


"Maaf, Tuan Kecil Chocho. Paman bukan bermaksud 
bicara kasar padamu, Paman mengatakan itu pada 
pengasuhmuu," kataku menjelaskan. 

"Tidak boleh! Paman kasar! Jahat! Kak Titi baik," 
Tuan kecil Chocho mengomeliku dengan raut wajah kecewa. 

Wah gawat, sebentar lagi Tuan kecilku bisa menangis. 
Aku harus segera menenangkannya. 

"Iya, maaf. Paman salah. Kak Titi baik." 

Aku tersenyum ramah pada gadis kenthir itu, tapi saat 
Tuan kecilku tak melihat aku melotot geram padanya. 

"Tuan kecil Chocho, ayo kita kembali ke rumah. Tuan 
kecil perlu mandi.” 

"Mandi? Horeee!! Mandi! Segar," pekik Tuan kecil 
Chocho dengan senang. 

Tuan kecil Chocho paling suka mandi karena saat mandi 
dia bisa bermain dengan mainan bebek kuningnya. Dia 
berlari mendahului kami, masuk ke dalam rumah sambil 
melepas bajunya satu per satu. Dasar bocah, Tuan kecilku 
memang masih polos dan belum mengenal rasa malu. 

Aku tersenyum geli, tak sengaja tatapanku bertemu 
dengan pandangan gadis kenthir itu yang melongo menatap 
pantat polos Tuan kecilku. Astagah. Aku lupa kalau ada dia! 
Buru-buru aku menghampiri Tuan kecilku dan menutupi 


bagian bawah tubuhnya dengan kaus yang tadi dilepasnya. 


20 


Ah, kurasa aku harus mengajarkan etika antara pria dan 
wanita pada Tuan kecilku. 

"Paman, Chocho mandi. Mandi!" protesnya sambil 
berusaha melepas baju yang kupakai menutupi bagian 
bawah tubuhnya. 

"Iya, yuk mandi. Paman mandiin," sahutku cepat. 
Segera kuseret dia masuk ke kamar mandi. 

Setengah jam kemudian, Tuan kecilku sudah bersih, 
wangi dan ganteng. Dan dia sudah siap tidur siang. Dia 
memang ganteng, kiyut kalau istilah anak jaman now. 

"Kak Titi.. Dongeng. Baca," dia merengek manja. 

"Paman yang baca dongeng saja ya?" tawarku. 

Paling gadis kenthir itu belum selesai mandi, biasa.. anak 
gadis mandinya kan lama. Tapi Tuan kecilku menggeleng 
tegas menolakku. 

"Mau Kak Titi. Seru! Lucu. Mau Kak Titi!" 

Dia mulai memukul-mukul ranjangnya. Aku mengeluh 
dalam hatiku. Sepertinya kedudukanku mulai digeser oleh 
gadis kecil itu. 

"Chocho, Kak Titi coming!" 

Gadis itu membuka pintu kamar sambil berteriak 
kencang. Duh, gak bisa kalem dikit apa ngomongnya, Neng?! 


Mata Tuan kecilku berbinar menyambut kedatangannya. 


21 


"Coming! Coming!" teriaknya menirukan baby sitter 
kenthirnya itu. 

Aku mengelus dada prihatin, lama-kelamaan Tuan 
kecilku bisa menjadi tarzan betulan. Sekarang dia suka 
sekali berteriak, berlarian kesana-kemari dan lompat- 
lompat... huh!! Dalam sekejab hancur sudah hasil didikan 
budi pekerti dariku selama bertahun-tahun! Aku 
mendengus kasar sambil melirik jutek gadis itu. 

"Apa kamu sudah mandi?" sindirku. 
"Ya udahlah, Om," sahutnya enteng. 
"Bersih?" tanyaku. 

Dia mencium tubuhnya sendiri dan ketiaknya. 

"Wangi kok, masa gak bersih?" gumamnya sambil 
cengengesan. 

Duh, wangi belum tentu bersih. Tapi ya sudahlah, pusing 
aku melihatnya. Lebih baik aku mengambil susu coklat 
hangat untuk Tuan kecilku. Beberapa menit kemudian aku 
kembali ke kamar Tuan kecilku sambil membawa segelas 
susu coklat hangat. Kubuka pintu kamar perlahan dan aku 
terpaku menatap kedua insan di dalamnya. Tuan Kecilku 
sudah tertidur lelap sambil memeluk baby sitternya. Dan 
gadis itu nampak mengusap airmatanya ketika mengecup 
kening Tuan kecil Chocho. Mereka terlihat sangat manis 


bersama. 


22 


Kini aku percaya bahwa gadis itu tulus menyayangi Tuan 
kecilku. Memang dia banyak kekurangan, tapi kurasa gadis 
kecil itu adalah sosok yang tepat untuk menggantikanku 
dalam mengasuh Tuan kecilku. Sekarang aku dapat 


bernapas lega. 


XXX 


23 


O3: Yagendeng kemana mana 


Chapter ini dari sudut pandang si Chocho. Jadi 
mudah-mudahan bisa dipahami. Aku bikin sejelas 


mungkin walau Chocho itu tuna grahita. Enjoy it. 


CHOCHO POV 
Suka, suka. Lagu ini.. suka. Chocho suka! Lucu! Ta 
gendong... kemana-mana.. Mbah kriwul lucu. Ya, mbah di 
video itu. Suka ketawa... lucu. Choco suka! Kayak Kak Titi... 
lucu. Kak Titi suka ketawa. Kak Titi cantik. Ya. Cantik kalau 
ketawa. Paman gak cantik, cemberut, jarang ketawa, gak 
lucu. Tapi baik. Paman.. sayang. Sayang Chocho. Chocho iya. 
Tapi Paman bosenin. 
"Ta gendong! Ta gendong!" Chocho tiruin lagu. 
Terus Paman masuk. Paman bosenin. Lihat video... 
cemberut. 
"Tuan kecil Chocho, buat apa menonton lagu 
kampungan seperti ini? Siapa yang memberi CD ini?" 
Choco sebal! Paman bosenin. Ini punya Chocho. Kak 
Titi kasih. 


Paman matiin video. Chocho sebal! 


24 


"Maaf ya Tuan kecil Chocho, paman minta waktu 
dikiiittt aja." 

Paman aneh! Chocho gak punya.. apa itu? Mainan 
apa itu waktu? 

“Waktu... gak punya! Chocho gak punya!" 

"Ah, maksud Paman... Paman mau bicara sebentar 
dengan Tuan kecil Chocho. Sebentar lagi paman akan 
meninggalkan tempat ini, paman mau pulang kampung..." 

Aaahhhh... Paman sedih. Chocho sedih. Chocho peluk 
Paman. Pengin nangis. 

"Napa pergi? Paman gak sayang lagi? Chocho nakal 
ya? Kapok Paman! Gak berani nakal! Choco mau baik! 
Chocho baik kok! Jangan pergi! Tidak boleh, Paman!" 

Chocho sedih. Chocho nangis terus. Paman nangis juga. 
Paman usap airmata Chocho. Tapi Chocho keluarin lagi. 

"Tuan kecil, Paman sayang sekali padamu. Tapi 
Paman sudah tua. Paman mudah capek dan mulai sakit- 
sakitan. Paman pergi bukan karena tak sayang Tuan kecil 
Chocho. Justru sayang maka Paman pergi, supaya Tuan kecil 
Chocho bisa dirawat oleh pengasuh yang baik. Kak Titi baik 
kan?" 

Chocho angguk-angguk. 
"Kak Titi baik. Baik. Lucu. Baik. Sayang Kak Titi." 


25 


"Yah, Kak Titi yang akan mengurus Tuan kecil Chocho 
tapi Paman harus memberitahu, Kak Titi itu beda dengan 
Paman.." 

"Beda! Beda! Kak Titi lucu. Paman tidak!” 

Chocho ngomong gitu, Paman cemberut. Paman marah? 
Napa marah? 

"Bukan begitu, Tuan kecil. Paman itu pria. Kak Titi 
wanita. Tuan kecil pria." 

Chocho tau. 

“Trus napa?" Chocho tanya. 

"Tuan kecil Chocho harus sopan, lebih sopan pada 
Kak Titi." 

" Chocho sopan. Chocho gak nakal. Chocho baik." 

Iya kan? 

"Ya, Tuan kecil baik. Sopan yang Paman maksud. 
jangan lepas baju sembarangan di depan Kak Titi." 

"Napa?" Napa gak boleh? Bingung! 

"Karena Kak Titi cewek, malu dong." 

"Napa malu?” 

Chocho bingung. Paman ngomong apa? Chocho gak tau. 

"Ya karena tubuh kalian berbeda. Dia pasti risih 
melihat tubuh Tuan kecil." 


"Napa beda?" 


26 


"Tuan kecil Chocho pria. Dia wanita. Tubuh kalian 
beda. Misal dada Kak Titi lebih besar. Terus, dia gak punya 
kuk-kuk seperti Tuan Kecil." 

Kak Titi gak punya kuk-kuk? Kasihan. Kak Titi 
kasihan. Chocho sedih. Kak Titi gak punya kuk-kuk. Chocho 
nangis. 

"Lho, mengapa Tuan Kecil menangis?" Paman heran. 
Gak ngerti ya? 

“Kasihan. Kak Titi gak punya kuk-kuk. Kasihan. Chocho 
kasih kuk-kuk Chocho saja. Kuk-kuk Chocho kasih Kak Titi 
aja!" 

Paman kaget. Bingung. Chocho pegang kuk-kuk. Mau 
kasih Kak Titi. Cari Kak Titi. Mau kasih kuk-kuk ini! 

"Jangan, Tuan Kecil!! Astaga! Ya Tuhan. Gak boleh 
kasih kuk-kuk ke sembarangan orang!" Paman pegang 
Chocho. Chocho gak boleh pergi. 

"Cuma kak Titi. Bukan orang lain. Kak Titi aja!" 
Choco mau kasih kuk-kuk buat Kak Titi! 

Paman keringat. Dia hapus keringat di pelipisnya. 

"Tidak boleh, Tuan Kecil. Kuk-kuk hanya boleh 
diberikan untuk istri Tuan kecil nanti." 

"Istri? Apa istri? Chocho gak tau. Siapa itu istri? 
Chocho gak kenal! Chocho cuma mau kasih kuk-kuk buat 
Kak Titi. Bukan buat istri!!" 


27 


"Istri itu adalah orang yang kita nikahi." 

Chocho bingung. Paman bicara aneh. Gak ngerti! 

"Nikah itu apa?" 

Paman garuk-garuk. Paman gak jawab. 

"Ya itu... Itu, dua orang cowok dan cewek hidup 
bersama, tidur sekamar, boleh main kuk-kuk kalau sudah 
diresmikan, artinya sudah didaftarkan ke kantor yang 
mengurus pernikahan." 

Chocho bingung. Paman cerita apa. Chocho cuma tau, 
cowok cewek tidur sekamar. Main kuk-kuk... apa itu? 
Pusing, ah! 

"Jadi Chocho boleh kasih kuk-kuk kalau nikah? 
Chocho nikah aja. Nikah kak Titi!" 

"Jangan! Astaga, Tuan kecil Chocho masih kecil!" 
Paman teriak. Kok Paman gitu? 

"Kasihan Kak Titi. Chocho gak boleh kasih kuk-kuk. 
Napa?!" 

"Gak usah dikasih kuk-kuk. Meski gak punya kuk-kuk, 
Kak Titi punya dompet koin." 

"Dompet koin?? Chocho punya?" 

"Tuan kecil tidak punya. Kita hanya bisa punya satu. 
Kuk-kuk atau dompet koin. Nantinya kalau sudah nikah, 
kuk-kuk baru boleh disimpan didalam dompet koin." 


28 


"Chocho mau. Mau dompet koin! Buat simpan kuk- 
kuk!" 

Chocho teriak. Paman pusing. Dia pegang kepala. 

"Aduh pusing aku. Susah jelasinnya!" 

Chocho pusing juga. Uh, Paman bikin bingung. 

"Sudah, jangan dibahas lagi. Yang penting Kak Titi 
jangan dilihatin kuk-kuk Tuan kecil. Makanya Tuan kecil 
jangan buka baju di depan Kak Titi." 

"Napa?" 

"Sudah jangan tanyak alasannya! Pokoknya gak 
boleh!" Paman marah. Chocho takut. 

"Maaf Tuan Kecil, paman hanya bingung 
menjelaskannya. Percaya Paman saja, pokoknya gak boleh." 

Chocho ngangguk. Tapi bingung. 

"Dan sekarang, Chocho sudah besar. Gak boleh minta 
pangku atau gendong lagi pada Kak Titi." 

“Tadi katanya Chocho masih kecil! Chocho kecil? 
Chocho besar?" 

Paman garuk-garuk lagi. Gak boleh pangku. Gak boleh 
gendong. Chocho sedih. Chocho ingin disayang Kak Titi. 

"Napa gak boleh? Kak Titi sayang Chocho." 

"Meski sayang tetap gak boleh minta pangku atau 
gendong Kak Titi. Kasihan Kak Titi, badannya kak Titi lebih 
kecil daripada Tuan kecil Chocho. Nih lihat contohnya.." 


29 


Paman ambil kotak besar, taruh diatas kotak kecil. Kotak 
jatuh. 

"Kotak kecil itu ibaratnya Kak Titi, kotak besar itu 
Tuan Chocho. Jatuh kan kalau kotak besar dipangku kotak 
kecil." 

“Gak kuat." Chocho mengangguk. 

"Ya, Tuan Chocho pintar. Sebaliknya kalau kotak 
kecil ditaruh diatas kotak besar gak jatuh kan? Sekarang 
Tuan Chocho ngerti kan?" 

Chocho ngerti. Kak Titi gak kuat. Gak bisa pangku 
Chocho. Gak bisa gendong Chocho. 


XXX 


Kak Titi nyanyi. Bagus. Lucu. 
"Ta gendong kemana-mana, ta gendong kemana- 
mana. Enak toh, asik toh... daripada kamu..." 
Chocho ketawa. Kak Titi lucu! Lucu! 
"Ta gendong! Ta gendong!" Chocho ikut nyanyi. 
Kak Titi ketawa. Chocho gemas. Kak Titi cubit pipi 
Chocho. Kak Titi sayang Chocho. 
"Gendong kak Titi!" 
Kak Titi diam. Kak Titi bingung. Ah, Chocho ingat. Kotak 
kecil gak kuat angkat kotak besar. Kotak besar kuat angkat 


30 


kotak kecil. Chocho aja yang gendong. Chocho angkat Kak 
Titi. 

"Aduh Chocho, stop. Turunin Kak Titi. Nanti jatuh! 
Jangan gendong Kak Titi!" 

"Chocho sayang. Sayang Kak Titi.” 

"Tapi jangan gendong! Kak Titi takut!" 

Gak boleh gendong. Pangku aja. Chocho pangku Kak Titi. 
Kak Titi kaget. Terus diam. Terus senyum. Kak Titi cantik. 
Chocho gemas. Chocho cium. Cium pipi Kak Titi. 

Cup. Kak Titi diam. Chocho bingung. Napa ada yang dag 
dig dug kencang? Ya disini. Dalam dada Chocho. Kayak ada 
yang main drumband. Gak ngerti. Tapi ingin cium lagi. 
Chocho mau cium lagi. Cium pipi Kak Titi enak. Baru mau 
cium, Paman datang. Dia kaget! 

"Titi, Mengapa kamu minta pangku bayimu?! Gak 
tahu malu, kamu! Dia itu bayimu, kamu baby sitternya!! 
Sinting!!" 

"Om, aku bukan minta dipangku. Chocho yang maksa 
memangkuku! Sebelumnya malah mau menggendongku! 
Aduh, aku sampai takut kalau jatuh, pantat seksiku bisa 
tepos! Ya, lebih aman di pangku ajalah daripada digendong 


bayi raksasa ini." 


31 


“Astaga, ngomong gak difilter! Jangan ngomong kotor 
didepan Tuan kecil Chocho. Dan jangan panggil dia Chocho 
saja, panggil Tuan kecil Chocho." 

"Gak mau, Om! Saya bukan bawahan jaman feodal 
kayak situ. Kita sama-sama manusia kok!" 

"Panggil aja Baby Chocho." 

"Emang dia bayi? Kalau masih bayi bisa ta gendong 
kemana-mana! Dia bukan bayi, Om! Badannya besar gini 
lho!" 

Kak Titi pegang dada Chocho. Ih ada setrum. Darimana? 
Aneh! 

"Panggil aja Dedek Chocho. Pokoknya jangan panggil 
Chocho saja! Gak sopan kamu!" 

“Dedek, ya Dedek.." 

"Lah, mengapa kamu jadi keenakan dipangku 
bayimu?! Apa ada baby sitter yang dipangku bayinya?" 

"Dedek Chocho yang pengin kok. Bukan salahku, 
Om!" 

"Ck! Dia masih polos! Paling kamu yang ngajarin!" 

"Ish, gak percaya. Tanya sendiri deh sama Dedek 
Chocho!" 


Chocho bingung. Mereka marahan? Tentang apa? 


32 


"Apa memang Tuan Chocho yang ingin memangku 
dan menggendong Kak Titi?" Paman tanya. Chocho angguk- 
angguk. 

"Kotak besar angkat kotak kecil.. Chocho ngerti kok. 
Chocho pintar?" 

Paman bingung. Terus tepok jidatnya. 

Napa sih?! Chocho salah apa? Chocho gak nakal kok. 
Chocho baik. Chocho cuma sayang. Sayang Kak Titi. Banget! 
Jadi pengin. Gendong.. pangku... cium pipi Kak Titi. Tapi, 
gak mau gendong, pangku.... cium Paman! Meski sayang, 
tetap gak mau gitu sama Paman. Napa? Chocho bingung. 


Ta gendong kemana-mana, Kak Titi. Enak toh? 


XXX 


33 


O4: Baby s swimming time 


TITI POV 
Finally si Om udah balik kampung. Lega, euy. Gak 
ada lagi si tukang ngomel yang suka mengkritikku. 

Titi kamu mesti gini. Titi kamu mesti gitu. Titi gak boleh 
gini. Tini jangan begitu!! 

Duh puyeng dah menghadapi kecerewetan si Om! And 
now, i am free! Bye-bye seragam suster norak super 
menyebalkan itu! Sekarang aku bisa memakai bajuku 
sendiri, kebanyakan hotpen sih. Aku senang memakai 
hotpen. Sesuai dengan jiwaku yang suka bebas, meski 
kenyataannya hidupku banyak dikekang orang. Dulu 
dikekang Bibiku, kini dipenjara di rumah mewah ini. Tapi 
bersama Chocho membuatku hepi. Bocah ganteng itu sangat 
manis, lucu, manja, dan penyayang. Dalam waktu singkat ia 
berhasil membuatku sayang banget padanya, juga iba akan 
nasibnya. 

Terkadang melihatnya tidur dengan wajah polos seperti 
malaikat, tak sadar aku menangis sendiri. Mengapa Tuhan 
menciptakan makhluk dengan fisik sesempurna itu tapi 


mentalnya cacat? Kasian Chocho, my baby. Ya, aku udah 


34 


menganggapnya bayiku. Bayi yang harus kuasuh, kurawat, 
dan ingin kubahagiakan. Meski si Om merawatnya dengan 
sangat baik, tapi dia gak mampu membahagiakan Chocho. Si 
Om terlalu kaku dan terjebak pada rutinitas! Aku ingin 
merombak itu semua. Aku ingin Chocho lebih menikmati 
hidup, dan meraih kebahagiaannya. 

Seperti pagi ini, biarpun udah pukul delapan aku belum 
bergerak memandikan Chocho. Kami masih rebahan di 
tempat tidur dengan dua kaki menempel di dinding. Aku 
suka di posisi ini. Rebahan sambil memandang dua kaki 
jenjangku dipajang di dinding.. euyh, narsis! Seperti biasa, 
Chocho menirukan tingkah lakuku. Aku melirik kakinya. 
Kakinya bagus, mulus tapi terlihat kokoh. Bayangin dah 
sempurnanya bayiku ini. Dari ujung kepala sampai jempol 
kakinya kualitas te o pe dah! 

Kulihat Chocho tengah memperhatikan jam dinding 
kamarnya dengan serius. Jarinya menunjuk angka-angka di 
jam itu seakan sedang menghitungnya. 

"Enam.. Tujuh. Lapan! Kak Titi, jam lapan!" 
teriaknya kaget. 

So what gitu Iho? Aku menatapnya geli. 

"Trus kenapa?" tanyaku malas. 

Dia balas menatapku bingung. 


"Jam mandi! Chocho harus mandi!" 


35 


Nah kan, dia masih terbawa pola asuh si Om yang sangat 
kuno. 

"Easy, Baby. Dedek Chocho gak harus mandi jam 
lapan terus kok," 
"Isi? Isi apa?" tanya Chocho kebingungan. 

Astaga, aku lupa. Chocho gak paham bahasa Inggris, lain 
kali aku akan mengajarinya. Yang simpel dulu deh. 

"Isi perut dulu! Kita makan yuk!" ajakku padanya. 

Dia bingung, "makan abis mandi." 

"Gak harus begitu, Sayang. Kita ikuti hati kita aja, 
sesukanya kita. Ayo ah, Kak Titi udah laper!" 

Wajah Chocho berubah sendu, lalu dia memegang 
perutku hingga membuatku kegelian. 

"Kak Titi sakit perut? Lapar?" 

Ih, jari Chocho seakan ada aliran listrik. Hangat dan 
menggetarkan. Aku tertawa cekikikan. Iseng aku balas 
menggelitiki pinggang Chocho. Dih, bocah ganteng itu gak 
kegelian sama sekali. Dia justru asik memperhatikan jari- 
jariku dengan teliti. 

"Jari Kak Titi lucu. Cantik. Pendek. Lucu.." 

Dia memegang jariku penuh minat. Pendek? Tsh, daku 
mesti tersinggung enggak ya? Mentang-mentang diriku 
termasuk makhluk bantet!! Ah, udahlah. Yang penting 


makan dulu. 


36 


"Dedek, makan yuk!" 

Kugandeng dia memasuki ruang makan. Kubuka tudung 
saji di meja makan. Seperti biasa, yang tersedia adalah 
makanan sehat serba hidroponik yang rasanya hambar. 
Bosen, ih! Bagaimana Chocho bisa tabah memakan ini 
seumur hidupnya?! 

Mendadak jadi pengin makan mie instan plus telur! 
Istimewa.. Tapi gak ada stok mi instan di rumah sekaya ini. 
Untung aku membawa stok mi instan dari rumahku. 
Kuambil mie instanku dan kumasak. 

"Apa itu? Harum! Bau harum!" Chocho mendekat 
penuh minat. 

"Ini namanya mi instan, makanan terenak di dunia" 
aku mengacungkan jempol. 

"Plus tambah ini, mantavvwwv!!" selorohku sambil 
mengetuk pelan kepala Chocho dengan telur. 

Kupecah telur itu dan kutuang isinya di panci yang berisi 
rebusan mi instanku. 

"Bisa pecah! Telur pecah!" teriak Chocho takjub, dia 
memegang kepalanya yang dipikirnya benda ajaib pemecah 
telur. 

Chocho mengambil sebutir telur dan memecahkannya di 
kepalaku. Pyarrrrrrrr... Cairan telur lengket itu pun 


membasahi kepalaku. Astaga, ini senjata makan tuan! 


37 


Chocho menatapku takut-takut. Bayi besarku nyaris mewek. 
Kasihan juga melihat ekspresinya. Aku pun tertawa untuk 
menenangkannya. 

"Ya ampun, untung Dedek memecahkan telur di 
rambut Kak Titi. Jadi ingat udah saatnya cuci rambut.” 
Sambil tersenyum kecut aku mengambil lap untuk 
mengeringkan rambutku. 

Prakkk!! 

Astagah, mendadak Chocho memecahkan telur di 
kepalanya sendiri. 

"Cuci rambut! Chocho cuci rambut!" teriaknya ceria. 

O.. em.. ji.. tepok jidat! 

Akhirnya mie instanku siap disantap, aku berniat berbagi 
dengan Chocho. Kasihan sih melihatnya menahan liur ketika 
menatap mie instanku. 

“Dedek mau?" 

"Boleh?" tanyanya penuh harap. 

“Boleh dengan syarat... Aku menunjuk pipi kiriku. 

Cup. Dengan cepat Chocho mengecup pipi kiriku. 

Cup. Bonus mencium pipi kananku. Aku tertawa senang. 
Tiap kali Chocho melakukannya, aku merasa girang tak 
terkira. Sepertinya aku kecanduan kecupan sayangnya. 

Kubagi mie instanku, kusuapi Chocho dengan 


menggunakan sendok yang sama denganku. Kami makan 


38 


semangkok berdua. Wajah Chocho nampak berbinar seperti 
mendapat lotere besar. Lihat, betapa mudahnya 
membahagiakan seorang Chocho. 

"Dedek kita berenang yuk sekarang, saatnya cuci 
rambut!" cetusku seusai makan. 

Rambutku udah lengket dan terasa kaku terkena telur 
yang udah mengering, pasti Chocho juga merasakan hal yang 
sama. 

"Renang! Renang!" teriak Chocho, dia berlari 
mengambil mainan bebek kuningnya. 
Kwack! Kwack!! 

Kami pun berenang di kolam renang keluarga Edisson 
yang mewah. Ih, nikmatnya dunia. Aku mencuci rambut 
Chocho memakai shamponya yang wangi dan pastinya 
mahal itu. Korupsi dikit gapapa kali. Aku pun memakai 
shampoo Chocho untuk mencuci rambutku. Kini rambut 
kami sama-sama wanginya. 

"Harum!" ucap Chocho sambil mengambil sejumput 
rambutku dan menempelkan di hidungnya. 

Aku tersenyum sembari mencubit hidung mancungnya. 
Gemes. Sweet banget kan Chocho. 

"Kak Titi! Kak Titi!" tiba-tiba Chocho memanggilku. 

Aku termangu saat dia mengangkat ujung kausnya keatas 


menampilkan perut datarnya. Seksi booooo.... 


39 


"Napa, Dedek?" tanyaku sambil menelan salivaku. 
"Kuk-kuk, Kak Titi gak punya?" 

"Kuk-kuk apaan?" 

"Kak Titi ingin tahu?" tanyanya polos. 

Aku mengangguk. Paling yang dimaksudnya adalah 
mainan baru yang dibelikan kakak juteknya itu. Lah, buat 
apa dia mau melorotin celananya? Spontan aku menutup 
mataku dengan tangan.. tapi penasaran juga. Aku mengintip 
di sela-sela jariku. Halah, kok gak jadi dilepas? Penonton 
kecewa.. Ih, mesumnya daku! 

"Paman bilang. Kuk-kuk gak boleh diliatin." 

Apaan sih kuk-kuk? Anjrit, apa yang dimaksud Chocho 
adalah otongnya?! Dengan polosnya dia memegang 
selangkangannya.  Pipiku terasa panas. Gugup, aku 
mengalihkan tatapanku keatas, pura-pura asik memandang 
langit biru awan putih. Matahari yang menyengat membuat 
mataku silau. Ooooo, aku terhuyung nyaris jatuh kedalam 
air. 

Hupp, ada tangan kokoh yang menahan pinggangku. 
Spontan aku mengalungkan lenganku ke lehernya. Chocho 
kaget karena mendadak aku memeluk lehernya, kepalanya 
tertarik ke wajahku. Cup. Gak sengaja kami berciuman, tapi 


bukan di pipi. Bibir Chocho menempel erat di bibirku. 


40 


Jiahhhhhhhh.first kissku, kenapa jatuhnya ke bayi 
besarku ini?!! Seakan ada aliran listrik mengalir dari tautan 
bibir kami. Hatiku berdesir aneh. 

Baby's swimming time kami diakhiri dengan kissing 


accidental. 


XXX 


41 


O5: Belveen Brother n Baby Siller 


XANDER POV 
Brakkkkk!! 

Tabrakan itu tak terhindarkan lagi. Sebuah motor 
menabrakku saat aku sedang menyebrang menuju mobilku. 
Tubuhku terpental beberapa meter. Untung aku masih 
sempat merubah posisi tubuhku hingga saat aku terjatuh ke 
aspal kepalaku tak terhantuk kerasnya jalanan. Tapi kaki 
kananku terasa sangat sakit, ngilu dan susah digerakkan. 
Darah pun mulai membasahi betis dan pahaku. Sial, akan 


kupastikan penabrakku mendekam di penjara selamanya! 
XXX 


Mom ikut mengantarku ke villa. Dia terlihat khawatir 
sekali dan kesal karena tak bisa mengubah keputusanku. 

"Xander Edisson, seharusnya kau mengikuti saran 

Dad. Berobat di luar negri dan terapi disana! Kau adalah 

anak emas kami, kau patut mendapat yang terbaik!" gerutu 


Mom. 


4) 


"Come on, Mom. Yam okay. Tulangku hanya patah dan 
sedikit retak. I just need to relax my body." 

"Tapi dua bulan itu lama, Xander! Mom will miss you 
and Dad.. dia bakal repot kehilangan tangan kanannya," 
keluh Mom. 

Aku tersenyum miris, dua bulan lama?! Lalu bagaimana 
dengan Chocho yang sudah kalian asingkan selama 
enambelas tahun dan cenderung diabaikan keberadaannya?! 
Aku merasa iba pada nasib adikku. Mungkin aku sama saja 
dengan kedua ortuku, kesibukanku membuatku jarang 
menengok adikku. Aku merasa bersalah padanya. Jadi 
itulah yang membuatku bersikeras ingin dirawat disini. 
Karena aku ingin menemani Chocho sebisa mungkin supaya 
dia tak merasa kesepian sebelum aku terjebak pada 
kesibukanku lagi. 

"Mom, aku tetap akan mengerjakan tugas kantor. 
Semua bisa diatur via mail. Mom tak usah khawatir," kataku 
datar. 

Mobil kami sampai di depan villa. Mom turun duluan 
sedang aku masih didalam mobil. Agam, perawat bisuku 
sedang mempersiapkan kursi roda untukku. Yah aku 
sengaja memilih perawat bisu supaya rahasia keluargaku 
aman, tentunya plus ditamengi perjanjian kerja super ketat 


seperti biasanya. Kami tak ingin orang tahu tentang 


43 


keberadan Chocho yang mengalami keterbelakangan mental. 
Dad dan Mom melakukan itu karena malu dan gengsi. Kalau 
aku hanya ingin melindungi adikku satu-satunya itu, supaya 
ia aman di sangkar emasnya. Tak tersentuh kejamnya dunia. 

Tiba-tiba dari dalam villa melejit sosok aneh yang berlari 
kearah kami. Dan aku agak syok saat mengenali sosok aneh 
itu adalah Chocho! Biasanya tampilan fisiknya tanpa cela... 
keren, modis, bersih dan wangi. Sikapnya halus dan tertata 
baik meski manja luar biasa. Mengapa sekarang Choco 
berubah menjadi makhluk bar-bar seperti ini?! Dia berlari 
kencang sambil berteriak sangat keras dan tampilannya... 
apa-apaan ini?! Seperti orang gila! Bajunya tumpang tindih 
berantakan, belum lagi ditambah aksesoris di tangannya. 
Sintingnya lagi, dia memakai bando yang ada dua telinga 
hewan entah apa itu. Lalu di pipinya ada stiker love 
menjijikkan! 

"Mommmmmm!!!! Mommmmm!!" Dia menjerit 
sambil melonjak riang hingga Mom mengernyitkan dahinya 
heran. 

"Siapa kamu?" tanya Mom bingung. 

"Chocho! Chocho!" 

Mom mengamati penampilan Chocho dari atas sampai 
bawah dengan mulut ternganga lebar. Tapi dia tak 


berkomentar apapun, buat Mom penampilan Chocho seperti 


44 


apapun tak berpengaruh padanya asalkan anaknya yang 
merupakan aib baginya itu tak dibawa 'keluar'! 

"Mom... ini ultah Chocho?! Chocho ultah?!" dia 
bertanya heran. 

Tentu saja, Mom biasanya datang saat Chocho berulang 
tahun. Jadi wajar adikku berpikir seperti itu. Mom 
tersenyum kecut, dia mengira Chocho menyindirnya. 
Padahal aku tahu persis si polos Chocho tak mungkin 
menyindir orang. Dia cuma mengungkapkan apa yang ada 
dalam pikiranya. Dia tuna grahita, pikirannya kelewat 
sederhana. 

"Bukan. Mom kemari mengantar Kakak. Dia ada 
didalam mobil." 

Chocho sontak mengalihkan tatapannya padaku, 
matanya berbinar melihat kehadiranku. 

"Kakak!! Kak Ander!" jeritnya senang. 

Dia membuka pintu mobil dan menunjukkan bola kecil 
gambar panda di tangannya. 

"Kakak, lihat! Bola kecil! Lucu! Ball, inggrisnya. 
Ball!" 

Hah? Chocho mulai belajar bahasa Inggris? Apa Titikoma 
yang mengajarnya? Dan apa yang dilakukan Titikoma? Bisa- 
bisanya Chocho lepas sendiri begini! Seakan tahu sedang 


kubatin, Titikoma berlari cepat kearahku. Dih, pantas 


45 


Chocho berubah bar-bar, baby sitternya sama saja. Urakan 
bin seksi. Seksi?! Bagaimana bisa pikiranku melenceng 
kesana? Apa karena pakaian yang dikenakannya? 

Dia memakai pakaian serba putih, agak transparan. 
Celana pendeknya putih, dengan blus putih yang 
memperlihatkan bra hitamnya. Sialnya blus itu diikat bagian 
bawahnya hingga menonjolkan perut datarnya yang seksi. 
Nah, kenapa pikiranku melenceng kesana lagi?! Aku 
berusaha mengalihkan pikiranku yang error dengan 
menegurnya ketus. 

"Kemana saja kamu, Titikoma? Bagaimana bisa kamu 
membiarkan Chocho lepas begitu saja?!" 

"Iiih, Mas Aro... lepas?! Emang Chocho anak anjing? 
Meski sama lucunya, tapi Chocho itu manusia lho.. yang 
punya akal budi, perasaan, otak dan...." 

Huh bawelnya!! Aku mendengus dingin. Titikoma baru 
terdiam saat melihat Agam mendorong kursi roda 
mendekatiku, lantas terperanjat. 

"Mas Aroooo!! Astaganaga... kenapa kakimu?! 
Diamputasi?!" jeritnya panik. 

Dia berlari mendekatiku dan dengan lancang mengambil 

selimut yang menutupi kakiku. Matanya membulat menatap 


kakiku, lalu ia berjongkok di depanku. 


46 


"Mas Aro!! Kenapa setelah lama tak bertemu, 
sekarang aku melihat dirimu jadi cacat begini?! Huaaaaaa..." 

Dia menangis alay, membuatku melongo bengong. 
Mengapa tingkahnya mengesankan seakan ada hubungan 
khusus antara kami?! 

"Kau begini, lalu aku bagaimana Mas Arooooo?! 
Huaaaaa.... kedepannya kita bagaimana? Kamu punya masih 
berfungsi tah? Bisa menghamiliku?" tangannya meraba-raba 
kaki dan pahaku. 

Shittttt!! Apa si Titikoma lagi mabuk?! Apa-apaan ini?! 
Aku langsung mencekal tangan lancangnya dan 
mencengkeramnya keras. 

"Titik! Hentikan!  Sandiwaramu menjijikkan!!" 
desisku tajam. 

"San.. di.. wa... ra?" dia bertanya sok polos. 

"Xander Edisson, tolong jelaskan apa yang sedang 
terjadi? Kau menyembunyikan kekasihmu disini? Apa itu 
sebabnya kau tak mau diterapi di luar negri dan memilih 
menyepi disini?" 

Double shit!! Aku melupakan kehadiran Mom. Kini dia 
menatapku tajam, siap menginterograsiku! Dan aku 
melupakan Chocho yang kini memandangku dengan mata 


berlinang airmata. Triple shit!! Ini semua gara-gara baby 


47 


siter sinting nan seksi ini!! Shit... shit... shit... otakku error 


lagi! 


XXX 


Meyakinkan Mom bukan hal yang mudah dilakukan, 
untung ia percaya penjelasanku. Meski sebelum pergi ia 
menitipkan amanahnya agar aku segera memecat baby sitter 
sinting itu. Huh, emang mudah apa mencari baby sitter 
untuk anak tunagrahita seperti Chocho?! Dan yang 
mulutnya bisa dibungkam! Sedang Titikoma terbelit banyak 
hutang pada perusahaan kami. Lebih mudah menekannya 
dengan kenyataan itu. Cuma memang mulut toanya 
menyebalkan sekali! Belum lagi disertai tingkah anehnya. 
Aku harus menegurnya nanti! 

Aku mendorong kursi rodaku mencari baby sitter toa itu. 
Ternyata ia berada di kamar Chocho, sedang menenangkan 
adikku yang menangis sedih. 

“Kakak... dia mau mati?" tanya Chocho ketakutan. 

Titikoma menghapus airmata Chocho dengan jarinya. 

“Tidak, Dedek. Kakak tidak akan mati. Kakinya 
hanya patah. Ada tulangnya yang retak." 

Kulihat Titikoma berkata lembut sambil mengelus 


rambut Chocho. Tak sadar aku ikut mengelus rambutku 


48 


sendiri, sepertinya enak dielus seperti itu. Buktinya Chocho 
memejamkan matanya sambil memeluk baby sitternya 
manja. Eh, apa-apain ini?! Mereka terlalu dekat!! 

"Kakak dah rusak?" tanya Chocho polos. 

"Masih bisa diperbaiki," jawab Titikoma sembari 
nyengir. 

Sial, emangnya aku barang?! 

"Makanya Kakak disini untuk memperbaiki dirinya 
supaya kembali utuh. Chocho senang kan ada Kakak?" 
"Senang! Senang! Senang ada Kakak! Senang ada Kak 
Titi!" Chocho berkata sambil bertepuk tangan riang. 
Aku tersenyum melihat tingkah polosnya. 
"I love you!" 

Aku berjingkat kaget mendengar Chocho berkata seperti 
itu pada baby sitternya. Apa-apaan ini?! Siapa yang 
mengajarinya? Titikoma? Aku makin syok saat melihat 
Chocho menarik tubuh gadis itu dan memangkunya dengan 
mesra. Titikoma diam saja diperlakukan seperti itu, bahkan 
dia mengelus pipi Chocho dengan mesra. 

"I... love... you...” ulang Chocho pelan. 
Cup. Aku membelalakkan mata menyaksikan Chocho 


mencium pipi baby sitternya dari belakang. 


49 


Astaga!! Ada apa diantara mereka?! Apa mereka 


berpacaran?!! 


XXX 


50 


06: Baperin Mas che 


TITI POV 
Aku baru saja melewati kamar Mas Aro saat melihat 
Adam keluar dari sana dengan mata sembab. Idih, pasti si 
Atam abis menangis. Mas Aro sih mulutnya pedes kayak 
boncabe level 20. Tengah aku mencibir sambil geleng- 
geleng kepala, Mas Aro melihatku galak. 
"Titikoma, sini kau!" perintahnya ketus. 
"Iya Mas, aku kesana?" tanyaku sambil menunjuk 
kamarnya. 
“Iya, buruan!" jawab Mas Aro kesal. 
Kayaknya Mas Aro lagi badmood deh, pasti dia berniat 
memarahiku. Huh! 
"Tutup pintunya!" perintahnya. 
Aku menutup pintu kamar Mas Aro, lantas mendekatinya. 
"Apa Mas Aro mau ngapa-ngapain aku?" 
“Apa?! Gila kamu!” Mas Aro melotot geram padaku. 
Aku tersenyum geli melihatnya, "kalau iya gapapa kok. 


Pasrah aku, Mas." 


51 


"Tak usah mengharap, kamu! Sudah tak usah macam- 
macam. Kerja yang betul! Terus, apa betul kamu pacaran 
sama Chocho?" tuduhnya semena-mena. 

Aku ternganga mendengar tuduhan Mas Aro. Gila! 
Bagaimana bisa ia punya pikiran aneh seperti itu? 

“Mengapa Mas Aro menuduhku seperti itu?" 

"Kalian berpelukan mesra, pangku-pangkuan, dan 
ciuman." 

“Lalu, bukannya Paman juga memperlakukan Chocho 
seperti itu?!" bantahku kesal. 

“Lain. Pak Frans lelaki. Sudah tua. Kamu masih gadis, 
muda lagi." 

"Cih, apa bedanya?! Lagian darimana Mas Aro tahu 
aku masih gadis? Mau dibuktiin?" godaku sableng. 

Wajah Mas Aro menjadi merah padam. Hihihi, pasti dia 
baper. Ya iyalah, meski Mas Aro ganteng banget, tapi aku 
yakin dia itu cowok nerd. Pasti dia belum pernah pacaran. 
Aku jadi suka menggodanya. 

"Jangan ngawur kamu!" bentaknya galak, "Chocho 
masih polos, awas sampai kamu berani merayunya!" 

"Idih Mas Aro, siapa sih yang merayu Chocho? Dia 
masih kecil. Kalau pengin merayu cowok, mending aku 


merayu Mas Aro aja deh," godaku padanya. 


52 


Wajah Mas Aro memerah lagi, dia jadi salting kugodain 
terus. 
"Mas Aro gak pernah pacaran ya? Pasti masih 
perjaka tulen!" 
Mungkin aku agak keterlaluan menggodanya. Sepertinya 
Mas Aro mulai tak nyaman. 
"Titikoma, darimana kamu tahu saya masih 
perjaka?!" semprotnya galak. 
Haishhh, Mas Aro gak kreatif amat. Jurusku ditirunya! 
"Kira-kira aja, Mas. Boleh dibuktiin?" tanyaku sambil 
nyengir. 
Grepp! Mendadak Mas Aro menarik pinggangku hingga 
aku terduduk di pangkuannya. 
"Kamu sengaja memancing minta dihukumn, kan?!" 
Apa? Belum sempat aku berpikir apapun, Mas Aro sudah 
mencium bibirku. Memagutnya penuh gairah. Aku 
gelagapan dibuatnya. Ciuman Mas Aro membuatku 
melayang, seakan tak menyentuh lantai. Eh iya juga sih, aku 
emang sedang di pangku Mas Aro. Jadi kakiku tak 
menyentuh lantai. 
Mas Aro menghentikan ciumannya dan menatapku galau. 
"Berapa beratmu?" tanyanya parau. 
"46 kilo. Emang kenapa, Mas?" spontan aku 


menjawab, gak pakai mikir. 


53 


"Tak merasa gendut?! Cepat bangun!!” sarkas Mas 
Aro. 

Haishhh, gegara pewe lupa move on deh. Buru-buru aku 
melonjak bangun. 

"Cih, Mas Aro. Aku enggak gendut kok. Montok dikit 
iya kali," cengirku manja. 

"Titikoma..." 

"Iya Mas?" 

"Keluar sebelum kuhukum!" 

Ck. Mas Aro ngancem mulu deh. Aku pun keluar sambil 
berusaha menenangkan deburan di dadaku. Ya ampun, 
bagaimana bisa kami tadi berciuman? Bukannya kami saling 
tak menyukai? 

"Kak Titi di kamar Kak Ander? Ngapain didalam? 
Kenapa lama?" Tanya Chocho yang berdiri didepan pintu 
kamar kakaknya. Suara Chocho mengagetkan diriku. 

“I-iya Chocho, Kak Ander memberi daftar 
belanjaannya. Banyak banget!" jawabku dengan gugup. 

Tak mungkin kan aku menjawab kalau aku abis ciuman 
dengan kakaknya. 

Hadeh... 


XXX 


54 


Aku tengah menyiapkan susu hangat buat Chocho, tentu 
saja yang rasa coklat. Dia kan mania coklat. Chocho 
menunggu dengan tidak sabar di tepi meja pantry. 

"Coklat Kak Titi! Coklat!" teriaknya riang. 
"Iya, Chocho. Nih spesial susu coklat hangat buat 
kesayanganku!" 

Kuserahkan segelas susu coklat hangat padanya. Chocho 
langsung menyedotnya antusias. Yaelah, saking 
semangatnya minum sampai belepotan semua deh. 

"Chocho, minumnya hati-hati dong, tumpah nih," 
kataku mengingatkan. 

Kulap mulut Chocho dengan jari tanganku, tak sadar aku 
menjilat jari tanganku yang terkena coklat. Chocho terpana 
melihatku. 

"Sayang dibuang, Chocho," kataku nyengir. 
"Kak Titi mau?" dengan baik hatinya Chocho 
menawarkan miliknya. 

Dia menyodorkan susu coklatnya padaku. Terpaksa aku 
menerima tawarannya, kalau kutolak pasti Chocho kecewa. 
Mendadak kurasakan punggungku memanas. Ih, kayak ada 
hawa-hawa horor. Ternyata Mas Aro yang mengawasi kami 
dengan tatapan tajam. Sial, gegara grogi aku jadi tersedak. 
Mulutku jadi belepotan susu coklat. Aku baru saja akan 


mengelapnya, Chocho telah menahan tanganku. 


55 


"Jangan Kak Titi, sayang." 

Astagah! Bocah ini menjilat noda coklat yang belepotan 
di bibirku dengan lidahnya. Pasti Mas Aro semakin 
meradang menyaksikannya, mungkin dikiranya adiknya 
mencium bibirku. 

Dia langsung berteriak memanggilku, "Titikoma! Sini 
kau!" 

"Hadir, Mas!" sahutku tengil sambil mengacungkan 
jariku. 

Aku mengikutinya masuk ke ruang kerjanya. Wah 
alamat disemprot nih! Dia menatapku tajam seakan dia 
adalah hakim dan aku pesakitannya. 

"Mas Aro jangan menatapku begitu, jadi malu daku," 
kataku sok kenes. 

Mas Aro mengernyitkan dahinya bingung. 

"Iya, Mas Aro mau memujiku cantik kan? Makasih, 
Mas Aro juga ganteng banget!" godaku padanya. 

"Titikoma, tak usah merayuku!" katanya ketus. 

"Ih aku gak merayu. Kalau merayu itu begini.." 

Kudekati Mas Aro yang duduk di kursi rodanya, lalu 
kupeluk dia erat dan kuelus pipinya. Dia berjingkat kaget. 

“Titikoma!!” 
"Siap, Mas Aro!" 


"Lancang kamu ya! Mau kuhukum?!" ancamnya galak. 


56 


Kumajukan wajahku didepan wajahnya, Mas Aro spontan 

memundurkan kepalanya. 

"Mau apa kamu?!" bentaknya galak. 

"Katanya Mas Aro mau menghukumku, aku siap 
dijitak Mas Aro." 

Kupejamkan mataku didepannya, Mas Aro diam saja. 
Dapat kurasakan napas hangatnya menerpa pipiku, aku 
membuka mataku dan langsung bertemu pandang 
dengannya. Ya ampun, mengapa dari dekat begini dia 
terlihat tampan sekali? Aku menelan ludah grogi. Mas Aro 
mendekatkan wajahnya padaku. Jiahhhhh, apa dia berniat 
menciumku? 

"Mas... Mas Aro mau cium aku?" 

Dia melengos mendengar gumamanku. PPletak! Dia 
menjitak kepalaku lumayan keras. Ih, Mas Aro sadis. 

"Ish, Mas Aro menjitaknya keras. Sakit, tauk! 
Mending dihukum cium," gerutuku manja. 

Aku sempat menangkap Mas Aro diam-diam tersenyum 
kulum. Duh, senyumnya itu loh.. membuat hatiku berdebar 
kencang. 

"Mas Aro kalau senyum ganteng loh, kenapa sih gak 


mau sering-sering senyum?" godaku. 


57 


Wajah Mas Aro berubah masam. Yaelah. Dengan gemas 
aku menarik kedua sudut bibirnya kesamping supaya 
membentuk garis senyum. 

"Begini baru keren!" pujiku. 

Mas Aro menatapku tajam hingga aku terpana 
memandangnya. Kami saling menatap intens, entah siapa 
yang memulai bibir kami saling mendekat. Jantungku 
berdebar kencang seakan mau meledak, aduh aku jadi baper 
abis. Dia mencium bibirku dengan lembut, hingga 
membuatku meleleh seketika. Kubalas ciumannya tak kalah 
hangatnya. 

Ya Tuhan, mengapa ciumannya bisa membuatku kacau? 
Bahkan saat kami selesai berciuman, aku masih termangu- 
mangu. Mas Aro juga nampak galau, dia melihat bibirku 
yang membengkak karena ulahnya. Tangannya terulur 
menyentuh bibirku, bibirku gemetar dibuatnya. 

"Titik..." desahnya pelan. 

Bibirnya mendekat lagi. Astagah, apa dia mau 
menciumku lagi? Otakku rasanya korslet, hingga ngomong 
asal nyeplos. 

"Mas Aro mau menciumku lagi? Boleh, tapi potong 


utang ya?" 


58 


Sialan!! Kenapa mulut ini asal celometan aja?! Mas Aro 
tentu aja langsung ilfill. Dengan kasar dia mendorongku dan 
meninggalkanku. 

"Mas Aro, yang ciuman tadi gimana? Utangku udah 
dipotong kan?" seruku mengingatkannya. 

Mas Aro tak menjawabku, yah dikacangin deh daku. Mas 


Aroooo!! 


XXX 


59 


O7: Chocho Home ~Schooling 


TITI POV 
Aku sedang menggandeng Chocho saat berpapasan 
dengan perawat bisu Mas Aro yang keluar dari kamar 
tuannya sambil menyusut airmatanya. Siapa ya nama 
perawat ini? Adam? Alam? Ih, aku emang susah mengingat 

nama orang. 

Paling si Adam abis dimarahin Mas Aro. Ih, si jutek itu! 
Bisa gak betah tuh si Alam kena judesnya dia, emang bibir 
seksinya perlu di sambel! Eh, ntar makin pedes dong. 
Lagian, ngapain coba aku membatin bibir seksi Mas Aro?! 

"Kak Titi! Sekolah!” ucap Chocho membuatku 
tersadar. 

Chocho menarik tanganku, kami berjalan menjauhi 
kamar kakaknya. Aku tersenyum padanya. 

"Yuk, kita main sekolahan dulu.." 

Memang aku suka mengajak Chocho main sekolahan. 
Sebenarnya lebih mirip home schooling. Aku ingin 
kemampuan intelektual Chocho juga berkembang. 
Sebenarnya dia bukan anak bodoh, daya serapnya sangat 


bagus. Terbukti beberapa kata bahasa Inggris yang 


60 


kuajarkan padanya bisa diterapin olehnya. Terutama kata 'I 
love you', dia sering banget mengungkapkan itu padaku. 
Dasar bocah, mungkin dia gak mengerti maksud sebenarnya, 
dia pakai kata itu untuk mengungkapkan sayangnya padaku 
sebagai baby sitternya. 

Aku telah mendandani Chocho seperti pelaut. Kami akan 
mengadakan mini show dengan iringan lagu 'Baby Shark'. 
Begitu lagu itu kusetel, Chocho mulai bergoyang dengan 
mulut komat-kamit. Aku melongo menyaksikannya. Kok 
gayanya seksi abis?! Dia bergaya seperti oppa-oppa 
boyband Korea yang video musiknya sering kusetel itu. 
Chocho bisa menirunya dengan keren! Bahkan tatapan 
matanya berubah menjadi lebih matang, sensual, dan cool. 
Astaga, astaga, hatiku berdebar kencang memperhatikannya. 

"Chocho keren!! Chocho cool!" 
Spontan aku memeluknya saking senangnya diriku. My 
baby.. Sesaat dia nampak normal seperti cowok seumurnya. 
"Baby Shark! Baby shark!" Dia melonjak kegirangan 
sambil menunjuk dirinya. Aku mengangguk sedih. Kini ia 
terlihat seperti bocah tuna grahita lagi. 
"Mommy Shark! Mommy Shark!" 
Dia menunjuk diriku. Whatever lah, batinku sembari 


menyusut airmataku. Miris melihat tingkah polos yang tak 


61 


sesuai dengan umurnya itu. padahal dia begitu tampan, 
keren, manis, dan sangat penyayang. 

“Grandpa Shark! Grandpa Shark!" teriak Chocho, 
jarinya menuding seseorang. 

Pandanganku langsung bertabrakan dengan orang itu. 
Dia menatapku begitu dalam hingga aku tak bisa 
mengalihkan mataku darinya. Tahu-tahu dia sudah ada di 
depanku. Kapan dia mendorong kursi rodanya? Aku ta 
menyadarinya karena fokus pada matanya doang. Mas Aro 
menghapus airmata yang menetes di pipiku. Kami saling 
menatap tanpa kata. Kurasa aku bisa tenggelam dalam 
tatapan mata Mas Aro yang begitu membius. Bibir Mas Aro 
mulai mendekati bibirku. Apa dia akan menciumku? 
Jantungku berdetak kencang menunggu ciumannya. 

Namun mendadak Chocho menyeretku menjauh sambil 
berteriak, "sekolah! Sekolah!" 

Aku tertawa, sembari menghembuskan napas lega. 
Yaelah didekat Mas Aro membuat pasokan oksigenku 
menipis seketika! 

"Yuk, kita mulai belajar!" kataku bersemangat. 

Berhubung cuaca lagi panas banget, kulepaskan kostum 
pelaut Chocho. Kini dia mengenakan tshirt putih polos plus 
topi merah yang menutupi rambutnya. Murid super 


tampanku itu tampak serius mengikuti pelajarannya. 


62 


"Jadi Dedek, kalau ada orang asing kita mesti 


bagaimana? Boleh gak langsung ngikut?" tanyaku 
menegaskan. 
Chocho menggeleng. 


"Terus kalau si Om asing menawarkan coklat, Chocho 
mau?" aku sengaja memancing Chocho dengan sesuatu yang 
disukainya. 

Chocho mengangguk antusias. 

"Coklat! Choco suka! Mau! Mau!" 

Haishhhhh!!! Susah deh kalau begini, Chocho kan maniak 
coklat. Sebaiknya jangan memakai coklat sebagai contoh. 

"Kalau si Om menawarkan donat, Chocho mau diajak 
pergi?" pancingku lagi. 

Dia mengernyitkan dahi seakan tengah berpikir keras. 

"Kak Titi ikut?" tanyanya polos. 

"Ya enggaklah! Ngapain si Om ngajak Kak Titi?! Kak 
Titi bukan anak orang kaya!" 

Chocho menggeleng tegas, "Kalau Kak Titi gak ikut 
Chocho gak mau!" 

"Kalau Kak Titi gak ikut tapi Chocho dikasih coklat 

sama si Om, apa Chocho mau ikut Om asing?" 
Chocho menggeleng berkali-kali. 

"Kak Titi harus ikut! Chocho mau coklat! Kak Titi 

ikut!" 


63 


Tepok jidat deh. Gak mudah mengajar anak tunagrahita, 
walau dengan masalah sosial yang sangat umum. Pemikiran 
mereka terlalu sederhana. Tapi aku gak bakal menyerah, 
aku akan berjuang mengentas Chocho dari dunia mirisnya! 

"Gak boleh Chocho, meskipun ditawarin coklat 
Chocho tetap gak boleh ikut orang asing sembarangan. 
Terlepas Kak Titi ikut atau tidak." 

Chocho mengangguk, entah dia paham atau enggak. 
Mungkin dia sekedar patuh pada omonganku. Entah sejak 
kapan, semua omonganku ditelan mentah-mentah olehnya. 
So sweet emang, tapi itu juga membuatku takut jika aku 
mengajarnya kurang tepat. Mudah-mudahan itu tak terjadi 
karena aku tulus ingin memberikan yang terbaik bagi 
Chocho. Bocah itu telah merebut semua simpati dan 
perhatianku. 


Aku menyayangimu, Chocho.. 


XXX 


"Selesai!" Aku berseru riang selesai menyisir rambut 
Chocho. 

Kutambahkan aksesoris topi yang kupasang terbalik di 
kepalanya. Dia nampak keren, wangi, dan ganteng banget 


setelah kudandani seusai mandi sore. Ih, Chochoku memang 


64 


sempurna tampilannya. Dia seperti boneka ganteng bagiku. 
Akhir-akhir ini aku suka merubah style dandanan Chocho 
mengikuti moodku. Kadang style imut seperti bocah, kadang 
style punk, kadang style ala boyband korea, kadang ala 
bisnisman. Hehehe.. Gak masalah sih, diapain aja Chocho 
selalu terlihat ganteng... meski dengan dandanan sekonyol 
apapun! 

Aku mengagumi hasil dandananku. Chocho terlihat 
menggemaskan! Cup. Kukecup pipinya gemas. 

“Saatnya Pangeran keluar dari sarangnya. Yuk, kita 
keluar!" ajakku padanya. 

Cup. 

Sekonyong-konyong Chocho mengecup bibirku sambil 
berkata, "i love you!" 

Aku terdiam sejenak. Akhir-akhir ini Chocho sering 
mencium bibirku. Apa aku harus memberitahunya kalau dia 
tak boleh mengecup bibir orang sembarangan? Tapi dia 
hanya mengecup bibirku saja, tak pernah bibir orang lain. 
Bahkan akhir-akhir ini dia hampir gak pernah mencium 
orang lain selain aku, meskipun itu di pipi doang. Ah, kurasa 
itu karena semua kasih sayangnya ditumpahkan padaku 
yang notabene adalah pengasuh yang merawatnya selama 
24 jam. Sudahlah, biarkan saja Chocho dengan caranya 


mengekspresikan rasa sayangnya. 


65 


Aku membawa Chocho keluar kamarnya dan bertemu 
dengan Mas Aro yang sedang mengantar dokter pribadinya 
keluar. Kurasa dokter itu hendak pulang seusai memeriksa 
Mas Aro. Begitu melihat Chocho, dokter itu menyapa dengan 
ramah. 

"Halo, Chocho ya? Manis sekali kamu, Nak." 
Dia menepuk kepala Chocho pelan. Chocho menatapku 
penuh arti. 
"Om asing," ucapnya pelan. 
Bocah pintar! Dia bisa menyerap ajaranku dengan baik. 
"Tak apa, Dek. Om ini dokter yang memeriksa Kak 
Ander," kataku menjelaskan. 

Chocho mengamati dokter itu dengan raut wajah 
khawatir. Aku tahu Chocho tak mudah menerima kehadiran 
orang lain. Aku menggengam tangan Chocho dan mengecup 
punggung tangannya lembut. 

"Tak apa, ada Kak Titi. Dedek gak usah takut. Lagian, 
Om dokter gak gigit kok." 

Dokter itu tersenyum kecut mendengar komentarku. 
Kusadari tatapan tajam Mas Aro tertuju kearah tautan 
tanganku dan Chocho. Aku jadi jengah dan hendak melepas 
tanganku, namun Chocho justru balik menggenggam 


tanganku erat. 


66 


"Chocho mau coklat?" dokter itu mengiming-imingi 
sambil menunjukkan coklat di depan wajah Chocho. 

Mata Chocho berbinar menatap coklat itu, dia bimbang, 
dan menatapku galau. Sengaja aku diam saja karena ingin 
tahu respon Chocho. Dia menggigit bibirnya sambil menatap 
coklat itu penuh minat. 

"Om asing. Tak mau coklat! Chocho jangan dibawa 
pergi!" Tiba-tiba Chocho berteriak sambil menepis kasar 
tangan dokter yang memegang coklat itu. 

"Chocho!!" bentak Mas Aro kesal. 

Chocho kaget dibentak kakaknya, dia ketakutan dan 
meringkuk dalam pelukanku. Aku jadi serba salah 
menghadapi situasi ini. Yang aku lakukan hanya mengelus 
rambut Chocho untuk menenangkannya. 

Mas Aro menghembuskan napas panjang, lalu berkata 
tegas pada adiknya, "Chocho, minta maaf sama Pak Dokter." 

Chocho menggeleng keras. 

"Chocho gak salah! Gak minta maaf. Minta maaf 
cuma kalau salah. Chocho gak salah!" Dia terus mengulang 
kata-kata itu hingga membuat Mas Aro semakin tersulut 
emosinya. 

"Patuh pada Kakak! Minta maaf sekarang atau...." 


"Chocho gak mau!" 


67 


Plak! Aku terkejut ketika Mas Aro mendadak menampar 
pipi Chocho. Chocho juga syok, mungkin ini pertama kalinya 
Mas Aro memukul adiknya. Airmata Chocho mengalir deras 
tanpa suara. Dapat kurasakan perasaannya yang hancur. 
Tak tahan aku melihatnya. Kupeluk Chocho erat dan 
kukecup airmatanya. Kulihat Mas Aro mengepalkan 
tangannya menahan emosi. 

"Sudahlah Tuan Xander, lupakan saja. Dia masih 
kecil," Dokter itu berusaha menengahi. Mungkin dia merasa 
tak enak hati sendiri. 

"Bawa masuk Chocho ke kamarnya!" perintah Mas 
Aro dingin. 

Aku tahu ucapannya itu ditujukan padaku. Tanpa 
berkata apapun aku menggandeng Chocho masuk ke 
kamarnya. Dua jam kemudian aku keluar dari kamar 
Chocho setelah berhasil menenangkan bayi malangku itu. 
Chocho telah tertidur setelah capek menangis. 

“Titi, aku mau bicara,” terdengar suara seseorang 
memanggilku. 

Kali ini dia memanggil namaku dengan benar, kurasa dia 
sedang serius. Aku mendekatinya dan berdiri di depannya. 
Mas Aro menatapku tajam dan dingin. 


"Bagaimana keadaan Chocho?" tanyanya singkat. 


68 


"Tidur setelah capek menangis. Dia sakit hati 
padamu," sindirku kesal. 

"Hari ini untuk pertama kalinya aku memukul 
adikku," katanya seakan pada dirinya sendiri sambil 
menatap telapak tangannya. 

Aku trenyuh melihatnya. Kurasa dia memang sangat 
menyayangi adiknya. 

"Maaf..." 

Belum sempat aku menyelesaikan ucapanku, dia sudah 
memotongnya dengan dingin, "ini semua salahmu!!" 

Aku terhenyak mendengarnya. Dia secara terang- 
terangan menimpakan semua kesalahan padaku. Tapi aku 
mau menerimanya karena merasa bersalah pada Chocho. 
Anggap aja aku yang salah, biar Chocho gak disalahin lagi 
hingga jadi sedih. 

"Ya ini salahku. Aku kurang hati-hati dalam mengajar 
Chocho.  Pemikirannya terlalu sederhana, aku kurang 
mengantisipasi hingga terjadi hal ini.” Aku menghela napas 
panjang. 

"Aku minta maaf," ucapku lesu. 

Grepppp. Aku kaget, mendadak Mas Aro menarik 
pinggangku dan menekan ke tubuhnya. 

"Kau.....! Sihir apa yang kau pakai hingga membuat 


kami seperti ini, hah?!" desisnya tajam. 


69 


"Aku tak pakai sihir atau pelet! Chocho bisa 
merasakannya, aku tulus menyayangi... 

Ucapanku terhenti saat aku menyadari sesuatu. Kami? 
Apa itu termasuk dirinya? Aku menatapnya bingung. 

"Jangan melihatku seperti itu, Titi!! Kau membuatku 
kehilangan akal sehat!!" 

Apa arti semua ini? Tengah aku kebingungan, Mas Aro 
menyambar bibirku dan menciumnya dengan ganas. Aku 
gelagapan. Lagi-lagi dia menciumku. Perasaanku bergetar, 
spontan aku mengalungkan lengan ke lehernya. Kami 
berciuman sangat lama dan menghentikannya saat merasa 
pasokan oksigen kami telah menipis. Mas Aro menatapku 
dengan pandangan galau. 

“Ini salahmu, kau membuat semuanya kacau!" 
ucapnya ketus. 

"Apa?! Aku tak berbuat apapun," protesku. 

"Aku cemburu.. pada adikku sendiri! Ini gila!!" 
teriaknya frustasi. 

Aku terdiam. Perasaanku kacau banget. Dia menyukaiku? 
Tapi mengapa justru terkesan dia membenciku?! 

“Titi, sepertinya kau tak cocok bekerja disini. Aku 
sudah memanggil Pak Frans untuk kembali mengasuh 
Chocho sementara waktu ini. Saat Pak Frans datang kau 


boleh pergi dari sini," putus Mas Aro. 


70 


Aku dipecat?! Setelah dia menciumku dan mengakui 
kalau cemburu padaku, lalu dia memecatku?! Apa-apaan 
ini? Dasar orang kaya brengsek! Seenaknya saja dia 
mempermainkan nasib orang lain!! Tapi aku masih punya 
harga diri. 

"Baik, kalau Mas memecatku tolong bayar 
pesangonku. Juga tentang hutangku.." 

"Akan kuatur semuanya!" potongnya dingin sebelum 
ia menyeret kursi rodanya meninggalkanku. 

Dasar pria arogan!! Nyaris kulempar dia dengan 
sandalku, lalu aku teringat aku lagi gak pakai sandal. 
Mendadak hatiku menjadi sedih begitu teringat sebentar lagi 
aku tak bisa melihat Chocho. 

Chocho, sebentar lagi Kak Titi akan pergi. Chocho harus 
tetap menjadi anak yang baik, ceria, dan bahagia ya. 


Airmataku menetes tanpa terasa. 


XXX 


71 


08: Uhere is Chocho? 


TITI POV 
Aku tak sanggup mengatakannya. 

Ucapan itu selalu kutunda dan kutunda terus. Melihat 
wajah polos Chocho yang selalu memandangku berbinar- 
binar dengan senyum manisnya, membuatku tak tega 
menyampaikannya. 

Hei Chocho, pagi yang cerah. Bentar lagi Kak Titi pergi 
loh. Masa aku mesti bilang begitu? 

Atau.. Dedek, walau Kak Titi udah pergi harus tetap 
minum susu sehari tiga kali ya. 

Ah, sepertinya kata-kata perpisahanku gesrek semua! 
Lah, disaat aku tengah bingung bin galau, Chocho tiba-tiba 
memperagakan kiss bye di depanku. Gayanya cool dan seksi 
abis, apalagi tatapan matanya itu.. membuat hatiku meriang. 
Rasanya jantungku bisa kolaps nih. Aku tahu pasti dia 
menirukan gaya oppa-oppa korea di klip video yang sering 
kutonton. Tapi tetap aku baperrrrrr dibuatnya. Aku aja 
yang tahu kondisi mentalnya bisa baper karena Chocho, 
apalagi orang lain yang gak tahu kalau Chocho anak tuna 


grahita. 


72 


"Kak Titi! Kak Titi! Goodbye?" teriaknya senang. 
Rupanya dia mengkaitkan gerakannya dengan kata-kata 
bahasa Inggris simpel yang kuajarkan padanya. 
"Kissbye!" aku menirukan gerakannya tadi. 
Chocho memandangku bingung. Lalu ia mengecup 
bibirku dan berkata, "kiss!!" 
"I love you!" imbuhnya. 
Lalu ia kembali menaruh jarinya di bibir dan mengecup 
jari itu. 
"Goodbye!" 
Ah, dia bingung membedakan kiss, goodbye dan kissbye. 
Akupun memperagakan untuknya. Cup. Kukecup pipinya. 
"Kiss..." ucapku pelan. 
Chocho meniruku. 
"Kiss." Tapi dia mengecup bibirku.. 
"I love you,” sambungnya. 
So sweet Chocho, hatiku terasa hangat karenanya. 
“Goodbye,” kataku sambil melambaikan tanganku. 
Chocho mulai paham. 
"Goodbye," tirunya, dia melambaikan tangannya. 
“Dedek pinter!" pujiku tulus. Aku mengelus pipinya 
gemas. Wajah Chocho berubah sumringah. 
"Kiss. ..” aku mengecup jariku, "bye. Kulambaikan 


jariku yang tadi kukecup. 


73 


Chocho mengernyitkan dahinya bingung. Lalu aku 
mengambil jarinya, kukecup dengan bibirku, lalu 
kulambaikan jari Chocho itu. 

"Kissbye..." 

Senyum Chocho berkembang sempurna. Sekonyong- 

konyong dia menarik jariku dan mengecupnya mesra. 
"Kiss....” Lalu dia melambaikan jariku sambil berkata, 
"bye... Kissbye!!" 

Aku tertawa geli melihatnya. Muka Chocho lucu dan 
imut banget. Bikin gemes. Mendadak hatiku terasa perih, 
sebentar lagi aku akan berpisah dengannya. Apakah kami 
masih bisa bertemu? Bagaimana kalau aku kangen padanya? 
Mataku terasa panas dan berkaca-kaca. Ya Tuhan, baru 
kusadari aku sangat menyayangi bocah imut ini. 

"Paman! Paman!" 

Teriakan Chocho mengalihkan perhatianku. Si Om telah 
datang, dia menghampiri kami bersama Mas Aro di 
sampingnya. Mas Aro terlihat tampan seperti biasanya, 
namun agak kusut. Sepertinya dia lagi banyak pikiran. Dia 
menatapku tajam, saat itu aku diam-diam menyusut 
airmataku. Perpisahanku dengan Chocho telah tiba dan 
kurasa aku tak sanggup bilang goodbye padanya. Biarlah 


pelajaran bahasa Inggris kali ini yang mewakili perasaanku. 


74 


XANDER POV 

Gadis aneh itu telah pergi. Seharusnya aku merasa 
lega. Tapi mengapa hatiku terasa kosong?! Padahal aku 
sengaja memecatnya supaya perasaanku tak lagi dikacaukan 
olehnya. Aku putra sulung keluarga Edisson, anak yang 
dibanggakan Mom dan Dad. Tak mungkin hubungan kami 
direstui oleh orangtuaku. Secara Titi cuma anak yatim piatu 
yang tak memiliki apapun kecuali hutangnya pada 
keluargaku. Aku tak mau membuang waktu menjalin kasih 
dengannya yang berujung kegagalan. Itu sebabnya aku 
memecatnya. 

Tak ada harapan diantara kami sedangkan berdekatan 
dengannya membuat aku kehilangan akal sehatku. Ini tak 
bisa dibiarkan berlarut-larut, maka kami harus berpisah. 
Seharusnya aku lega, masalahku selesai. Tapi mengapa hati 
ini terasa hampa. Hidupku terasa kosong, gak berarti. Aku 
jadi benci pada diriku sendiri! Mengapa aku tak bisa 
mengontrol perasaanku?! 

"Tuan muda! Tuan muda!" 

Pak Frans menghampiriku dengan tergopoh-gopoh. 

Wajahnya terlihat pucat dan sangat khawatir. 
"Ada apa Pak Frans?" tanyaku datar. 
"Tuan kecil... tuan kecil Chocho! Dia... dia... 


menghilang!" teriak Pak Frans panik. 


15 


Aku terhenyak mendengar berita itu. Chocho pergi 
kemana? Apa ia pergi mencari baby sitternya? Perasaanku 


jadi kacau berat! 


XXX 


CHOCHO POV 
Cari Kak Titi. Pokoknya cari. Kemana aja. Harus 
dapat. Chocho jalan terus. Meski kaki sakit. Capek. Tapi 
harus cari. Kak Titi mana? Napa semua orang lihat Chocho? 
Chocho takut! 
“Ih gantengnya, imut! Gemes, ih!" 

Ada kakak ngelihat Chocho. Matanya aneh. Ngiler lagi. 
Chocho takut. Dia kayak mau makan Chocho! Jangan-jangan 
dia nenek sihir! Kak Titi, Chocho takut! Chocho nunduk. 
Gak berani lihat orang. Kayak ada kuntilanak ngikik. 

“Gemes gue, boleh culik gak sih? Pengin gue kekepin 
di kamar!" 

Apa?! Culik? Takut!! Keringat dingin Chocho. Kak Titi 
mana? 

Baby Shark.... dodododo.... Baby shark.... dodododo.. 
Baby shark... dodododo.. Baby shark! 
Itu lagu Kak Titi, Chocho ikuti aja. Ada adik kecil yang 


setel. Chocho ikuti adik kecil. Dia sama maminya. Pasti 


76 


nanti ketemu Kak Titi. Chocho ikut mereka. Naik kereta. 
Pas bapak kumis gak lihat. Chocho masuk. Ikut si adik baby 
shark. Si adik duduk di bangku kereta. Sama Maminya. 
Chocho berdiri. Di depan mereka. Adik kecil senyum. Manis. 
"Kakak mau?" 
Ada coklat di tangannya. Chocho ngangguk. 
"Makasih." 
Kak Titi bilang dikasih orang harus bilang gitu. Adik kecil 
senyum lebar. Giginya ompong. 
"Kamu malas sikat gigi?" Chocho tanya. 
Gigi ompong karna malas sikat gigi. Kak Titi yang bilang. 
Mami si adik melirik galak. Tapi adik cuma ketawa. 
"Psssttt, jangan bilang Mami. Iya, aku malas sikat 
gigi." 
"Kak Titi bilang bisa lubang giginya." 
"Siapa kak Titi?" adik kecil tanya. 
Siapa Kak Titi? I love you-nya Chocho. 
“Love Kak Titi." 
Si Adik kecil tertawa, "pacarnya Kakak?" 
Pacar? Apa itu? 
“Pacar itu orang yang kita love," bilang si adik. 
Chocho ngangguk. Berarti Kak Titi pacar Chocho! Pacar 
Chocho... Kak Titi! Chocho senang punya pacar. 


11 


"Mimi, sudah jangan ngobrol terus.” Mami si Adik 
negur. 

"Dik, ini keretanya sudah jalan lho. Coba cari bangku 
yang kosong." Si Mami ngomong. 

Bangku kosong. Bangku kosong. Gak ada bangku kosong. 
Chocho jalan terus hingga sepi. Paling ujung. Ada dua orang 
berdiri. Mereka marahan? 

"Serahkan uang dan dompetmu atau...." 
"Tidak akan!!" 

Trus orang satu jatuh. Bobok di lantai. Iiiihhhh apa itu?! 
Ada cairan merah ngalir di perutnya. Chocho menjerit. 
Orang yang berdiri noleh. Kaget lihat Chocho. Dia berlari. 
Lewati Chocho. Kasih pisau ke Chocho. Pisau ada cairan 
merah. Chocho bingung. 

"Tolong aku...." 

Orang bobok itu ngomong gitu. Chocho mendekat. 
Berlutut. Pegang perutnya. Tangan Chocho jadi merah. 
Rasanya lengket. 

"Aaaaaaahhhhhh ada pembunuhhhh!!!" 

Tiba-tiba ada yang teriak. Pembunuh? Siapa dia? Orang 

yang bobok inikah? Chocho takut. Kak Titi! Kak Titi mana? 


XXX 


78 


TITI POV 
Dimana Chocho? Aku sangat mengkhawatirkannya! 
Si Om baru memberi kabar bahwa Chocho menghilang. 
Mereka menduga Chocho mencariku. Aku jadi trenyuh. My 
baby, apa dia merindukanku? Aku juga merindukanmu 
Chocho, kangen banget! Plus khawatir! Aku sudah seperti 
orang gila mencarinya. 

Kukirimkan foto Chocho pada teman-temanku., berharap 
mereka mau bantu broadcast. Siapa tahu ada yang melihat 
dan mau mengabari kami. Kucantumkan nomor kontakku 
bila mereka menemukan Chocho. Tentu saja aku gak 
mencantumin nama asli Chocho dan hubungannya dengan 
keluarga Edisson. Yang tak kuduga, semua temanku justru 
terpikat abis pada Chocho. 

Kalau seganteng ini mah biar ketemu, gak bakal 
gue balikin. Gue simpan buat gue sendirilah. 

Mauuuuuu, dijual berapa? 

Yaelah, ini mah bidadara! Udah balik ke kahyangan kali. 

Ini bukan cowok lo kan? Tapi biar cowok lo juga tetap gue 
embat! 

Asyemmmm. Bukannya memberi info berfaedah, 
mereka malah bikin kisruh! Rada nyesel aku mem- 
broadcast berita kehilangan Chocho. Apalagi dalam waktu 


singkat foto Chocho menjadi fenomenal, jadi viral! Semua 


79 


mengagumi ketampanannya. Untungnya ada yang berbaik 
hati memberi kabar, dia melihat Chocho di kereta. 
Berbincang dengan seorang gadis kecil dan ibunya. Dia 
mendengar orang yang diduganya Chocho menyebut nama 
'Kak Titi. Ya itu Chochoku!! Tanpa membuang waktu aku 
segera ke stasiun kereta api yang disebutnya. Dan langsung 
mendengar kabar mengejutkan, ada perampokan dan 
percobaan pembunuhan dalam kereta.  Tersangkanya 
pemuda bernama Chocho. Astaga, itu tak mungkin!! 
Chochoku sangat lembut hati. 

Aku segera menuju ke kantor polisi yang berada di 
stasiun kereta. Saat aku masuk kedalam, kulihat Chocho 
sangat ketakutan dan menjerit-jerit saat dibentak petugas 
polisi. Darahku mendidih melihatnya. Dasar polisi oon!! 
Apa mereka tak menyadari kondisi mental Chocho?! 

"Chocho!!" seruku memanggilnya. 

Chocho berhenti menjerit. Berhenti menangis. Matanya 
membulat menatapku penuh kerinduan. Aku gak tahan lagi. 
Aku berlari menghampirinya dan dia juga berlari mendekati 
diriku. Kami bertemu di tengah-tengah dan saling 
berpelukan. Airmata kami mengalir bersamaan. Chocho 
menatapku terus, seakan takut dia cuma bermimpi. Bahkan 
dia mencubit pipiku untuk memastikannya. Aku tertawa geli 


ditengah derai airmataku. 


80 


“Ini Kak Titi beneran. Bukan boong.." 

Cup. Sekonyong-konyong dia mengecup bibirku dan 
berkata, "i love you." 

Aku terpaku. Memang Chocho sering berbuat seperti ini 
jika kami berduaan, tapi... Yaelah, ini kan di kantor polisi! 

Plok plok plok. 

Lah, mengapa banyak yang bertepuk tangan menonton 
kami? Astaga aku jadi malu, kami seperti sepasang kekasih 
yang akhirnya bertemu setelah dipaksa berpisah. 

"Jadi Chocho, inikah Kak Titi, pacar kamu, yang kau 
ceritakan itu? Dia cantik sekali!" goda salah seorang polwan. 

Aku melongo seketika. Apa Chocho mengakui aku 
sebagai pacarnya? Bagaimana bisa? Masa dia mengerti arti 


kata ‘pacar’? 


XXX 


Untungnya perampok yang sebenarnya sudah tertangkap. 
Jadi Chocho dibebaskan dari segala tuduhan. Aku membawa 
pulang Chocho ke kost-ku. Masa bodo deh. Aku gak 
menghubungi Mas Aro. Sengaja, biar Chocho bisa 
merasakan kehidupan bebasnya selama sehari sebelum 


besok dia terkurung di penjara emasnya. Lagian, aku masih 


81 


kangen sama Chocho. Biarlah Mas Aro yang arogan itu 
kebingungan mencari adiknya. Jahat ya aku. 

Kami tiba di kosku di malam hari. Aku memandikan 
Chocho. Duh, kok aku jadi grogi? Biasanya aku memandikan 
Chocho di kamar mandinya yang luas dan mewah. Ini di 
kamar mandi kosku yang super sempit. Tubuh kami jadi 
sering bersentuhan dan bergesekan terus. Tubuhku ikut 
basah terkena cipratan air shower. Jadi ribet. Jantungku 
berdebar kencang. Apa yang harus kulakukan? Chocho 
melihat tubuhku dengan tatapan aneh. 

"Kak Titi, ininya besar... Chocho kecil." 

Dia menyentuh dadaku lembut. Membandingkan dengan 
dadanya. Aku tahu dia gak berniat mesum, Chocho hanya 
ingin tahu saja. Tapi sentuhannya membuatku gemetar. 
Pikiranku blank, gak tahu mesti jawab apa. Apalagi 
kemudian tangannya menuntun tanganku memegang 
kemaluannya yang besar. 

"Ada kuk-kuk..” ucapnya lirih. Lalu tangannya 
menyentuh halus bagian bawah tubuhku. 
" Gak ada kuk-kuk.. dompet koin!" katanya polos. 

Astagah, wajahku terasa panas. Pipiku serasa terbakar. 
Gak mungkin aku marah digrepe halus seperti ini oleh 
Chocho. Dia cuma anak kecil yang penasaran! Secepat 


mungkin kuselesaikan sesi mandi bersama Chocho sebelum 


82 


aku khilaf. Bagaimana enggak?! Kulihat miliknya 
mengembang dan itu besar banget! Aku ini masih gadis, gak 
pernah pacaran tapi mataku dah ternoda! Alamak, jadi 
membayangkan yang tidak-tidak. 

Malam ini malam yang mendebarkan bagiku. Kami 
sudah terbiasa tidur berdua sambil berpelukan, tapi entah 
mengapa malam ini sikap Chocho menjadi aneh. Dia tidur 
sambil memelukku dari belakang, lalu mengecup leherku 
hingga membuatku menggelinjang geli. 

"Darimana Chocho belajar meluk seperti ini?" 
tanyaku heran. 

"Paman polisi lihatin. Film orang pacaran. Kak Titi 
pacar Chocho," jawabnya polos. 

Ampun deh, sekalinya Chocho keluar dia udah 

terkontaminasi banyak hal. Memang anak sepertinya harus 
selalu didampingi, supaya gak salah persepsi begini. Tapi 
malam ini aku udah terlalu capek dan sangat mengantuk, 
besok aja deh aku menjelaskan padanya. Aku menguap dan 
segera terlelap. 
Ternyata tidur dalam pelukan Chocho terasa nyaman bagiku. 
Antara sadar atau tidak, aku merasa Chocho menggesek- 
gesekkan miliknya ke pantatku dan 'itunya mengembang 
dengan sempurna. Ah, mungkin ini hanya mimpi.. 


XXX 


83 


O9: Checo s Day Out 


TITI POV 

Kami sedang duduk di halte bis. Menunggu bis yang 
akan membawa kami menjelajah kota. Chocho nampak gak 
sabar menanti petualangannya. Maklum, ini baru pertama 
kalinya bocah itu naik bis. Dia mengamati bis-bis yang lalu 
lalang dengan mata berbinar. Jika ada bis yang berhenti di 
depan kami, dia bertepuk tangan girang. Lalu bangkit 
berdiri. 

"Belum Dek, Itu bukan bis kita," aku menariknya 
duduk sambil tersenyum geli. 

Mulutnya mencebik kecewa. Tapi sesaat kemudian dia 
kembali tersenyum menatap sekelilingnya. Ada aja yang 
membuatnya geli. Kucing dikejar anjing. Orang jalan 
terhantuk tiang. Orang nyaris terpeleset. Ibu-ibu gendut 
yang roknya tertiup angin. Chocho mengamati penuh minat 
dan tertawa terus sedari tadi. Bagaikan kuda lepas pingitan 
saja! Eh, Chocho lebih cocok menjadi anak anjing kali. Abis 
dia imut, menggemaskan. Mungkin yang merasakan hal itu 
bukan cuma aku doang. Saat aku memperhatikan sekeliling 


kami, aku baru nyadar kalau semua orang, terutama yang 


84 


jenis kelaminnya sama denganku, memandang Chocho 
dengan tatapan memuja. Beberapa ada yang ngeces, sampai 
ada yang menjilat bibirnya. 
"Adiknya ganteng banget ya, Kak. Imut. Gemesin," 
sapa gadis berseragam SMA di sampingku. 
Jam segini kok masih disini? Paling dia madol! Aku 
hanya tersenyum sekedarnya. 
"Boleh kenalan?" gadis itu mengulurkan tangan pada 
Chocho. 
"Boleh Kak Titi?" Chocho meminta ijin padaku. 
Gak boleh, huh! 
"Boleh.." sahutku lirih. 
Chocho menyambut uluran tangan cewek itu sambil 
tersenyum ramah. 
"Siska." 
"Chocho." 
"Chocho??" cewek itu mengernyitkan dahinya. 
Chocho mengganguk sambil menyembunyikan wajahnya 
di relung leherku. Dia malu dan gelisah. Chocho belum 
terbiasa menghadapi lawan jenis yang tertarik padanya. 
Cewek itu melongo melihatnya sikapnya. 
"Eh, kok manja gitu ya ke kakaknya," komentar cewek 


itu. 


85 


Dengan polos Chocho menjawab tanpa menoleh, "Kak 
Titi pacar Chocho." 

Cewek itu pasti terkejut, matanya melotot padaku seakan 
aku ini pedofil mesum. Ck. Apa perasaanku aja? Aku lupa 
menjelaskan ke Chocho arti tentang kata pacar, juga ciuman 
bibir gak boleh sembarangan. 

Satu cewek mengajak Chocho berkenalan, yang lain juga 
ikut berkenalan. 

"Hei, boleh kenalan?” 
"Kenalan dong!" 
"Kak, kenalin adiknya dong!" 

Chocho semakin ketakutan dan menunduk 
menyembunyikan wajahnya ke ceruk leherku. Aku jadi geli 
dibuatnya. Untung bis yang kami tunggu udah datang, 
sambil mengandeng Chocho aku pun berkata pada mereka. 

"Maaf, permisi... bis kami sudah datang." 

Didalam bis aku bisa bernafas lega, untung mereka gak 
mengikuti kami. Chocho duduk sebangku denganku. Dia 
nampak antusias menikmati perjalanannya. Wajahnya yang 
polos terlihat lucu saat ia menjilat bibirnya. Ya ampun, 
Chocho.. kamu seperti ini, siapa yang tak gemas padamu? 
Aku pun mencubit pipinya gemas. Chocho menoleh padaku, 
dia tersenyum dan balas mencubit pipiku. 


"Gemas, Kak Titi!" Lah, kok dia yang gemas? 


86 


Perjalanan kami cukup jauh, karena kosku letaknya di 
pinggiran kota. Awalnya Chocho terlihat antusias melihat ke 
jalanan, bahkan ia sampai menempelkan wajahnya di kaca 
bis supaya bisa lebih jelas menikmati pemandangan di luar, 
namun lama kelamaan dia mulai mengantuk. Akhirnya ia 
tertidur di bahuku. Dasar bocah! 

Aku asik memperhatikan wajahnya saat ia tertidur. 
Seperti biasa, aku terkagum pada keelokannya sekaligus 
miris akan kemalangan nasibnya. Chocho, meski hanya 
sehari saja aku ingin membahagiakanmu. Akan kubawa kau 
menikmati dunia luar. 

Akhirnya sampai juga kami ke tujuan. Dengan muka 
masih setengah mengantuk, Chocho mengikutiku ke taman 
bermain. Wajahnya yang agak kuyu sontak berubah ceria 
begitu melihat banyaknya mainan yang ada disana. Matanya 
berbinar menatap pemandangan di depannya. Seperti 
tebakanku, Chocho tak pernah diajak ke tempat bermain 
seperti ini. Maklumlah, sejak berusia dua tahun dia sudah 
diasingkan. 

"Chocho mau mencoba semua mainan itu?" aku 
menawarkan padanya. 

"Boleh?" Mata Chocho membulat takjub. 

"Tentu. Hari ini hari kebebasan buat Dedek. Chocho 


boleh berbuat apapun!" 


87 


Juga, ini hari perpisahan bagi kita Chocho... sambungku 
dalam hati. 

"Ayuk!" kutarik tangan Chocho. 

Kusuruh dia duduk di ayunan. 

"Nih, ini buat pegangan tangan. Bentar lagi Kak Titi 
ayun, Dedek pegang sini ya." 

Chocho mengangguk dengan raut wajah tegang. Ekor 
matanya melirik orang di sebelahnya yang berayun dengan 
hebohnya. 

“Gak usah tegang. Santai aja. Kak Titi dorongnya 
pelan kok." 

Aku menepuk pipinya pelan. Chocho mengangguk patuh. 
Kudorong ayunan itu pelan-pelan saja. Wajah Chocho yang 
tadinya tegang berangsur menjadi santai. Eh, lama- 
kelamaan dia sendiri yang penasaran. 

"Kak Titi... cepat! Cepat!" pintanya sembari tertawa 
riang. 

Aku mendorongnya lebih cepat. Makin cepat kudorong, 
makin keras tawa Chocho. Aku ikut senang melihatnya 
seperti itu. Lalu dia melihat ada pasangan yang bermain 
ayunan sambil berpangkuan. Mata Chocho bersinar melihat 
mereka. 


"Kak Titi, sini!" 


88 


Aku mendekat hingga berada di depannya. Happp! Aku 

kaget karena mendadak Chocho memangkuku menyamping. 
“Dedek! Mau apa Kak Titi di pangku?" protesku. 
"Kak Titi kecil. Chocho yang pangku!" 

Maksudku bukan itu. Ngapain sih dia memangku diriku? 
Kami seperti orang pacaran tadi saja! Tapi ya sudahlah, ini 
hari kebebasan Chocho. Kubiarkan dia berayun sambil 
memangkuku. Nyaman juga berayun di pangkuan Chocho, 
sambil berayun kami saling memandang dan tersenyum. 
Wajah Chocho nampak berkilau diterpa sinar matahari.. uh, 
ganteng banget! Kurekam wajah bahagia itu dalam benakku. 
Setelah ini mungkin aku tak akan bisa melihatnya lagi. Tak 
terasa setetes airmataku mengalir turun. Chocho 
melihatnya lalu ia mengusap airmataku. 

"Napa nangis? Kak Titi sedih?" tanyanya ikut sedih. 

Aku menggeleng. 

"Kak Titi bahagia bisa membawa Chocho bermain. 
Kadang orang saking bahagia bisa menangis, Dek." 

Chocho manggut-manggut, entah dia paham atau tidak. 
Lama kelamaan Chocho menggerakkan ayunan semakin 
cepat. 

“Seru! Seru!" 
Aku jadi rada ketakutan. Merinding disko, euyh. 


Akhirnya aku memeluk Chocho dan menaruh kepalaku di 


89 


lehernya. Rasanya lebih nyaman saat melakukannya. 
Perasaan apa ini...? Perasaan nyaman ini, aku ingin terus 
merasakannya. Astaga, sepertinya aku tak rela kehilangan 
Chocho. Tapi bisa apa aku? Dia anak orang, gak mungkin 
kuculik seperti ini setiap hari. Maka hari ini aku harus 
memanfaatkan waktu semaksimal mungkin, bersenang- 
senang bersama Chocho! 

Usai bermain ayunan, kami bermain jumpat-jumpit. Kini, 
Chocho semakin cepat beradaptasi dengan mainan-mainan 
ini. Dia tertawa keras saat papan yang ia duduki naik dan 
turun dengan cepat. Sengaja kugodain dia saat posisi 
tubuhnya diatas, kutahan papan sisiku agar tetap 
menyentuh tanah. Akibatnya posisi Chocho ada diatas terus. 
Awalnya dia diam, lalu mulai kebingungan, lama kelamaan 
dia sadar jika kukerjain. 

"Kak Titi nakal! Turun! Turun!" protesnya manja 
dengan bibir mengerucut. Ya Lord, aku jadi gemas. Pengin 
gigit! Sambil tertawa, kulepas papanku. 

Turun dari papan jumpat-jampit, bocahku masih merajuk. 

"Dih ngambek," godaku sambil menjawil hidungnya. 

"Kak Titi nakal!" 

"Ya udah, maaf. Dedek boleh hukum Kak Titi." 

Chocho menggeleng, "enggak. Chocho sayang. Gak mau 


hukum. Chocho cinta." 


90 


Aku juga menyayangimu Chocho.. amat sangat! Hari ini 
kusadari fakta itu. 

"Kalau begitu, sebagai gantinya Kak Titi akan 
membelikan es krim, mau? Rasa coklat kan?" 

Mata Chocho langsung berbinar-binar, "yeee! Es krim! 
Coklat!" 

Dia melonjak kegirangan. Aku jadi pengin melonjak juga, 
hehehe.. dasar bocah! Ku dudukkan Chocho di bangku 
taman. 

"Chocho duduk disini dulu ya. Jangan kemana-mana. 
Kak Titi beli es krim bentar. Ingat, jangan mau diajak pergi 
orang lain,” pesanku seserius mungkin. 

Chocho mengangguk patuh. Aku melirik bagian yang 
kosong pada bangku yang ditempati Chocho. Bangku ini 
memang diperuntukkan untuk dua orang. 

“Bagian ini milik Kak Titi, jangan boleh kalau ada 
yang mau menempati!" pesanku lagi. 

Lagi-lagi Chocho mengangguk. So sweet, emang dia. 
Seperti dugaanku, baru saja aku beranjak ada cewek yang 
mendekati Chocho. Dia berniat duduk di sebelah Chocho, 
tapi Chocho mendorongnya halus. 

"Ini punya Kak Titi! Kak Titi pacar Chocho!" 


Haishhhh, dia selalu mengakui aku sebagai pacarnya. Bocah 


91 


ini! Aku belum sempat menjelaskan arti pacar yang 
sesungguhnya padanya. 

Begitu selesai membeli es krim, aku segera kembali 
menemui Chocho. Kutemukan bocah itu sedang melongo 
menyaksikan sepasang insan yang asik cipokan di bangku 
sebelahnya. 

"Mama! Ada orang pacaran!" teriak seorang cowok 
kecil yang tertawa ngikik sambil menuding pasangan mesum 
itu. 

Mamanya langsung menggandeng anak itu menjauh 
sembari menutup wajah anaknya. Ya ampun, Chochoku! 
Matanya bisa ternoda nih. Buru-buru aku menutup kedua 
mata Chocho dengan salah satu tanganku. Sengaja aku 
berdeham untuk memperingatkan pasangan tak tahu diri itu. 
Mereka spontan melepaskan diri. Lalu melirikku tajam 
seakan berkata.. kepo, lu! Kemudian sang cewek mengajak 
cowoknya pergi. Ya, minggat deh sono! Bikin Chochoku 
terkontaminasi aja. 

"Chocho, ini eskrimnya," kuserahkan es krim coklat 
ke tangan Chocho. 

"Horeee!! Makasih. Kak Titi." 

"Kembali kasih." 

Chocho menjilat es krim coklatnya dengan antusias, lalu 


dia berhenti saat menyadari aku gak membawa es krim lagi. 


92 


"Kak Titi... es krim mana?" 

"Kehabisan. Dedek makan aja. Kak Titi udah kenyang 
kok melihat Dedek makan." 

"Bagi! Bagi!" 

Dia menyodorkan es krimnya di depan mulutku, namun 
aku hanya diam saja. Dengan tak sabar Chocho memaksa es 
krimnya masuk ke mulutku. Terpaksa aku menggigit es 
krim itu. Mulutku jadi belepotan es krim, tanganku bergerak 
untuk menyekanya tapi Chocho menahannya. 

"Sayang! Biar Chocho aja." 

Dia menjilat sisa es krim yang belepotan di bibirku 
dengan lidahnya. Rasa dingin di lidahnya merespon bibirku 
jadi aneh. Aku juga dapat merasakan, lidahnya manis karena 
es krim yang dijilatnya tadi. Astaga, jantungku jadi berdebar 
liar. Ngirit sih boleh Chocho, tapi kelakuanmu bikin Kak Titi 
jantungan! Batinku dalam hati. 

Chocho menyodorkan es krimnya lagi, daripada nanti dia 
memaksa hingga belepotan lagi, akhirnya aku dengan 
sukarela menjilatinya. Nah lho, dia ikut menjilati es krim ini 
dari sisi yang lain. Kesannya kita seperti pengantin baru, 
satu es krim berdua. Kami terus memakan es krim hingga 
nyaris habis. Tak sengaja lidahku dan lidah Chocho 
bersentuhan di tengah-tengah. Bagai ada aliran listrik yang 


mengalir dari tautan lidah kami. Sesaat kami saling 


93 


memandang dengan tatapan galau. Akhirnya aku duluan 
yang melengos dan mundur. Chocho nampak kecewa. Aku 
bisa melihatnya. 

Ada noda es krim coklat di hidung Chocho. Aku 
mengulurkan tanganku untuk menyekanya, tapi lagi-lagi 
Chocho menahan tanganku. 

"Sayang! Kak Titi jilat." 

Whattt?!! Aku ragu-ragu mau melakukannya, tapi 
melihat wajah memelas Chocho aku jadi gak tega. Setelah 
memastikan tak ada yang memperhatikan kami, aku menjilat 
hidungnya dengan perlahan. Chocho tampak malu tapi 
sangat senang kuperlakukan begitu. Begitu aku menjauh, 
tangan Chocho bergerak menahan tengkukku. Mataku 
membulat dibuatnya, apalagi setelah itu bibirnya 
menyambar bibirku dan melumatnya. Ya melumatnya! 
Bukan sekedar mengecup seperti yang pernah beberapa kali 
ia lakukan padaku. Astaga, jangan-jangan dia 
mempraktekkan adegan yang tadi dilihatnya. Oh em ji!! 

Dia mengulum bibirku, awalnya agak kaku. Lalu dia 
belajar dengan cepat. Dengan alami dia menciumku seakan 
dia udah sering melakukannya. Deg.. deg.. deg... Jantungku 
berdebar kencang seakan mau meledak. Aku hanya terdiam 
hingga Chocho nenghentikan ciumannya. 


“Pacaran! Ini pacaran," komentarnya polos. 


94 


Aku bingung apakah harus memarahinya atau 
menasehati Chocho karena dia udah mencuri ciumanku? 
Lah, dia aja gak sadar udah melakukan kesalahan. Aku harus 
menjelaskan perkara hal ini padanya... nanti! Sekarang, 
biarkan Chocho dengan kebahagiaannya. Kami terus 
bersenang-senang hingga Chocho mengantuk setelah capek 
berlarian kesana-sini. Kami duduk di bawah pohon rimbun 
dan Chocho merebahkan kepalanya di pangkuanku. 
Sebentar aja ia udah terlelap. Aku memandang wajahnya 
yang tertidur pulas. Wajah yang sempurna. Aku menyukai 
semua yang ada di wajahnya. Kuelus seluruh wajahnya 
dengan jari telunjukku, mungkin ini yang terakhir kali aku 
bisa melakukannya. 

Oh belum apa-apa, kenapa aku udah merasa sangat 


kehilangan?! 


XXX 


Saat hampir tiba di kosku, aku langsung mengenali mobil 
mewah yang diparkir di muka gang kosku. Itu mobil Mas 
Aro! Iya, kosku masuk gang sempit. Jadi gak memungkinkan 
ada mobil yang masuk. 

It's time to say goodbye... again. Aku mendesah dan 


menghadap ke Chocho. 


95 


"Dedek, itu Kak Xander udah jemput. Dedek pulang 
ya sama Kak Xander." 
"Kak Titi ikut?" 

Aku menggeleng. 

“Kalau gitu, Chocho gak mau! Chocho sama Kak Titi!" 

Dia bersikeras gak mau pulang. Apa yang harus 
kulakukan sekarang? Aku bingung! 

"Dedek pulang dulu aja ya, nanti Kak Xander marah," 
bujukku. 

“Biar! Chocho gak mau pulang!” dia berteriak 
kencang. 

Kulihat Mas Aro mendekat dengan kursi roda yang 
didorong oleh Mas Agam. Wajahnya terlihat dingin. Astaga, 
ada mommy-nya Chocho. Wajahnya seram. Penuh 
kemarahan! Mengetahui kakaknya dan mommy-nya 
mendekat, Chocho semakin panik. Dia memelukku erat-erat 
sambil berteriak. 

"Mau Kak Titi! Mau Kak Titi!!" 

Mommynya berusaha memisahkan kami tapi tak berhasil. 
Chocho memelukku sangat kuat hingga aku sesak napas 
dibuatnya. 

"Lepaskan mereka!!!" Mommy Chocho memerintah 


anak buahnya. 


96 


Dua pria berbadan kekar menarik tubuh Chocho 

menjauh dariku. Dia menangis keras saat terlepas dariku. 
"Kak Titi! Kak Titi!" 

Tangannya menggapai kearahku. Tak sadar tanganku 
ikut menggapai dengan airmata berlinang. Chocho tampak 
tak berdaya dalam dekapan dua orang pria itu. Dia terus 
menangis dan menjeritkan namaku. Hatiku pilu. 

Plak!! Plak!! 

Mendadak mommy Chocho menampar kedua belah 
pipiku, kiri dan kanan, dengan keras. Aku terjerembab jatuh 
ke tanah. Dari bibirku mengalir darah. 

"Wanita jalang! Perempuan kere gak tahu diri!!" 

Dia masih belum puas, kakinya menendang tubuhku 
dengan sadis. Tangannya menjambak rambutku. Aku 
menjerit lirih. Chocho histeris menyaksikan mommy-nya 
memukuliku. Ia menggigit lengan orang yang memegangnya 
hingga pegangan mereka terlepas. Setelah itu dia berlari 
menghampiriku dan melindungi tubuhku dengan tubuhnya. 
Tak ayal tendangan Mommynya mengenai punggungnya. 
Aku menjerit karena khawatir padanya. 

"Chocho minggir!!!" bentak mommy-nya. 

Chocho menggeleng sambil mempererat pelukannya 
padaku. 

"Bocah idiot!! Minggir!!" 


97 


Chocho tak bergeming sedikitpun. Mommy-nya semakin 
emosi. 

"Kalau kamu tidak mau minggir jangan salahkan 
Mommy kalau kamu kena pukul!!" 

Aku tak habis pikir, setelah itu dengan teganya dia 
menendang Chocho sambil memaki-maki anaknya. 

"Bocah tolol!! Gak ada guna!! Memalukan keluarga!! 
Percuma dilahirin!!! Tahu gini, kugugurin aja kamu!!! Idiott!! 
Gilak!!" 

Aku menangis mendengar makian itu. Ya Tuhan, 
mengapa ada seorang ibu yang tega mengatai anaknya 
seperti itu?! Dia sudah gak punya hati nurani! Hatiku sakit 
banget mendengar Chocho dimaki-maki seperti itu. Kalau 
memang sudah tak menghendakinya, berikan saja Chocho 
padaku. Kumohon jangan menyiksanya seperti ini! 

" Berhenti!! Berhenti!!!" Aku berteriak saking gak 
tahan melihat Chocho ditendang dan dimaki-maki seperti 
hewan. Tapi wanita sinting itu seakan kesurupan. Dia terus 
melakukannya. Chocho justru tersenyum menenangkanku, 
dengan raut wajah sedih dia mengecup air mataku. Hal itu 
memicu mommynya semakin beringas memukulnya. 

"Cukup Mom!!" 

Wanita itu berhenti saat Mas Aro membentaknya marah. 


Pandangan mataku kabur karena air mata, tapi aku dapat 


98 


melihat Mas Aro menatapku dengan berbagai macam 


eskpresi. Marah. Cemburu. Cinta. Khawatir. Rindu. 


XXX 


99 


10 : Chechesick 


REBECCA POV 

Kehidupanku sempurna di mata semua orang. 
Suamiku tampan dan sukses, kehidupan bergelimang harta, 
anak yang tampan dan pandai. Dan keluarga kami tampak 
harmonis. Terlihat sempurna! Memang betul, hingga 
kelahiran anak keduaku. Aku sungguh tak menduganya, 
bahkan saat itu aku sedang rutin mengkonsumsi obat 
pelangsing yang digembar-gemborkan bisa menurunkan 
berat badan dengan cepat. Begitu tahu aku hamil aku sangat 
khawatir bila ada apa-apa dengan janinku. Sempat ingin 
menggugurkannya, tapi dokter kandunganku tak mau 
mengaborsinya. Jadilah aku menjalani kehamilanku dengan 
perasaan kacau, was-was bila anak yang akan kulahirkan 
cacat atau tak sempurna. 

Ternyata saat dilahirkan dia terlihat sempurna, tampan 
sekali! Bahkan lebih tampan dari kakaknya. Aku sangat 
menyayanginya saat itu karena merasa bersalah sempat 
ingin menggugurkannya. Namun semua itu hancur saat si 
kecil berusia dua tahun. Ketika kami mengetahui dirinya 


adalah anak tuna grahita! Dunia indah dan sempurnaku 


100 


hancur seketika. Aku merasa gagal sebagai istri, ibu, dan 
anggota keluarga Edisson yang sempurna. Lalu kami 
menyembunyikan keberadaan Chocho dari dunia luar untuk 
menjaga image dan kehormatan keluarga kami. 

Suamiku terang-terangan menyalahkanku atas kondisi 
Chocho. Sikapnya berubah kasar dan dingin padaku. Hal itu 
berlangsung hingga bertahun-tahun. Membuatku malas 
menengok anakku, melihat Chocho membuatku teringat 
kegagalanku. Aku benci padanya, kehadirannya membuat 
hidupku berantakan dan rumah tanggaku kacau. Itulah yang 
membuatku hampir tak pernah menemuinya, paling aku 
menjenguknya setahun sekali saat dia berulang tahun. 
Itupun karena suamiku yang menyuruhnya. Sedang 
suamiku cenderung mengabaikan Chocho, seakan ia lupa 
kalau anaknya ada dua... bukan cuma Xander saja. Dia selalu 
sibuk bekerja. Aku menjadi istri yang kesepian. 

Tapi ternyata kesibukannya bukan cuma berkisar di 
pekerjaannya saja. Aku baru saja menerima beberapa 
lembar foto dari detektif yang kusewa. Kulihat di foto itu, 
suamiku bersama wanita lain. Wanita muda yang tak 
secantik diriku namun terlihat polos dan ceria. Aku 
meremas foto itu dengan tangan gemetar. Inikah bukti 
kehancuran rumah tanggaku? Kepalaku terasa berat, seakan 


ingin meledak. Aku berusaha menahan air mataku. 


101 


"Mom..." Xander tiba-tiba memanggilku. Tatapannya 
tertuju pada foto yang kuremas, aku berusaha 
menyembunyikannya. 

"Hei Son, tumben kamu kesini" kataku heran. 
Bukannya ia rehat di villa kami? 

Xander menghembuskan napas panjang. 

"Aku mencari Chocho, dia minggat. Mencari baby 
sitternya," jelas Xander gamblang. 

Apa?! Chocho biasanya manis, patuh, pasrah dan 
penurut. Mengapa sekarang dia berubah? Sudah mulai 
berani membangkang!! Ini pasti pengaruh baby siter urakan 
itu! Gadis brengsek, kurang ajar dan gak punya sopan 
santun itu!! Dan kini Chocho minggat!! Jika ada yang 
menemukannya dan tahu dia ada kaitan dengan keluarga 
kami bisa gawat!! Ini tak bisa dibiarkan! Dasar anak idiot!! 


"Xander, Mom ikut! Ayuk, kita cari adikmu!" 


XXX 


XANDER POV 
Rasanya hampa. Belum pernah dalam hidupku terasa 
begitu kosong. Rumah berasa amat sepi tanpa Chocho dan 
gadis ceriwis itu! Argh, mengapa aku juga merindukannya? 


Aku ingin sekali melihatnya, melihat matanya yang bersorot 


102 


nakal, senyum usilnya dan juga ingin mendengar kata- 
katanya saat menggodaku. Ya Tuhan, sepertinya aku sudah 
gila karena merindukannya! Kini aku paham mengapa 
Chocho sampai nekat mencarinya. Chocho juga 
merindukannya. 

Aku terus berusaha mencari Chocho hingga aku 
menerima pesannya. 

Mas Aro, Chocho bersamaku. Tolong beri 
kami waktu. Nanti malam jemputlah Chocho di 
kosku. 

Dia memberiku alamat kosnya. Aku lega. Chocho aman, 
tapi mengapa terselip perasaan tak rela? Berarti semalaman 
Chocho bersamanya. 

Ketika akan menjemput Chocho, Mom memaksa ingin 
ikut. Aku juga tak menyangka emosi Mom meledak disana! 
Apa ini ada hubungannya dengan foto yang diremasnya itu? 
Akhirnya Mom tahu Dad berselingkuh! Mommy stress, 
mungkin depresi berat. Dia melampiaskan frustasinya 
dengan memukuli Titik dan akhirnya Chocho. Kenapa 
awalnya aku diam? Aku bingung dengan perasaanku sendiri, 
melihat mereka berdua begitu dekat hatiku sakit! Aku tak 
pernah mengalami perasaan seperti ini. Bahkan sempat 
timbul kebencian pada Chocho yang sudah berani membela 


Titi dengan menjadikan dirinya tameng. Aku jadi ingin 


103 


menguji sebatas apa adikku tahan sakit demi cintanya. Hah?? 
Cintakah Chocho pada baby sitternya? Namun sesaat 
kemudian aku tersadar. Mom sudah diluar batas kewajaran 
memukuli mereka! Maka segera kuhentikan dia. 
"Cukup Mom!!" bentakku. 
Mommy menatapku seperti baru tersadar. Akhirnya dia 
berhenti dan menghampiriku. 
"Bawa pulang adikmu dan pecat baby sitter urakan 
itu!" 
"Dia memang sudah kupecat!" balasku dingin. 
Mom menepuk bahuku lalu berjalan menuju mobilnya 
sambil memegang kepalanya. Kurasa ia menderita karena 


depresinya. Ck, keluargaku memang sempurna. 


XXX 


FRANS POV 
Tuan kecil Chocho memang sakit secara fisik, tapi 
sepertinya hatinya yang lebih sakit. Dia tak berselera 
melakukan apapun, seharian hanya rebah di tempat tidur. 
Bahkan untuk makan saja aku harus memaksanya, itu pun 
dia hanya memakan dua tiga suap saja. Tubuh Tuan kecil 
Chocho semakin ringkih dan lemas. Aku khawatir padanya. 


Kurasa aku tahu dia sakit apa. Dia sakit rindu! Dan obatnya 


104 


cuma satu, aku harus mengupayakan untuknya sebelum 
Tuan kecil Chocho mati merana. 

Aku menoleh kekanan dan kekiri, mencari sesosok tubuh 
yang sudah berjanji untuk datang. Dan aku melongo saat 
melihatnya. Dasar baby sitter kenthir! Begini yang 
dimaksudnya menyamar supaya tak memancing perhatian 
orang?! Astaga, dandanannya mencolok sekali. Rambut 
kribo, kacamata hitam dan apa itu di pipi kanannya... tompel? 
Besar sekali! 

Aku langsung menegurnya dengan berbisik, “Titik, apa 
kamu gak bisa dandan lebih elit sedikit? Norak betul!" 

Dia malah cengengesan. 

"Paman, aku ini lagi menyamar jadi tukang pijat buta 
loh.” Dia menunjuk tongkat yang dibawanya, itu tongkat 
penuntun bagi orang buta. Niat betul orang ini menyamar. 

"Titi, kalau aku betulan butuh tukang pijat aku tak 
mungkin mencari yang seperti kamu ini!" sindirku gemas. 

"Lah kan, Paman emang gak betulan cari tukang pijat 
toh. Udahlah, terima daku apa adanya aja." 

Ck, gadis ini memang bebal! Gak merasa di sindir, dia. 

"Ya sudah, ayuk masuk!" 

Aku mendahuluinya melangkah menuju gerbang, tapi dia 
hanya diam saja. Aku berbalik dan menatapnya sebal. 


"Apalagi?!" sarkasku. 


105 


"Paman, tuntun aku. Aku ini tukang pijat buta loh." 
Sambil mendengus aku kembali untuk menuntunnya. 
Dia berjalan dengan tongkat di depannya yang dipakainya 
untuk meraba-raba sekelilingnya. Wah, gayanya mantap 
juga. Boleh juga. Di depan pintu gerbang kami berpapasan 
dengan mobil Tuan Muda Xander, sepertinya ia mau pergi ke 
kota untuk kontrol ke dokternya. Setahuku kakinya mau di 
rontgen untuk mengetahui perkembangan tulangnya. Aku 
jadi gugup saat mobilnya berhenti, kaca jendela bagian 
belakang terbuka hingga menunjukkan wajah Tuan muda 
Xander. 
"Pak Frans, siapa dia?" tanya Tuan muda datar. 
Matanya menatap tajam kearah Titi dengan dandanan 
super konyolnya itu. 

"Dia Tukang pijat, Tuan Muda. Akhir-akhir ini badan 
saya suka pegal-pegal, makanya saya minta dia datang 
memijat saya.” 

Semoga Tuan muda Xander percaya. Hatiku berdebar- 
debar menunggu responnya. 

"Siapa namanya?" 

"Namanya...." Sial, buat apa sih Tuan muda tanya 
nama segala?! 

"Namanya mbak..." aku melirik wajah Titi, "Mbak 


Tompel!" 


106 


Tuan muda mengernyitkan dahinya, namun ia tak 
berkomentar apapun. Ia mengangguk lalu menaikkan kaca 
mobilnya. Begitu mobilnya berlalu, Titi langsung tertawa 
ngakak. 

"Paman hebat banget sih memilih nama! Mbak 
Tompel! Astagah, keren banget namanya!" 


Dasar gadis sinting! Nama begitu dibilang keren. 


XXX 


TITI POV 
Chocho sakit. Aku tahu hal ini dari Paman Frans yang 
mengirimku pesan. Oh, My baby sick. Aku harus 
menemuinya. Paman bilang Chocho gak berselera makan. 
Aku sangat khawatir padanya! 

Akhirnya kami sepakat, aku akan menyamar menjadi 
tukang pijat yang dipanggil Paman untuk memijatnya. Saat 
aku datang tadi, sialnya langsung bertemu dengan Mas Aro. 
Dia kelihatan tampan seperti biasanya. Ih, buat apa aku 
memuji orang arogan sepertinya?! Lagian, dia yang 
memecatku! Aku masih sebal padanya. 

Aku diantar Paman masuk ke kamar Chocho. Bayiku itu 
tampak kurusan dan loyo, seakan tak punya semangat hidup! 


Aku trenyuh melihatnya. 


107 


"Chocho...." panggilku lembut. 

Dia menoleh dan menatapku heran. Aku baru sadar, 
mungkin Chocho gak mengenali diriku dengan dandanan 
super norak seperti ini. Tapi perkiraanku salah. Tangannya 
mengembang seakan ingin meraihku. 

"Kak Titi!" 

Dia bangkit dari ranjangnya, tapi mungkin gegara terlalu 
lemah Chocho terjatuh di lantai. Dih, aku kaget dan segera 
berlari menghampirinya. Kupeluk dia erat-erat dan Chocho 
balas memelukku. Betapa aku sangat merindukan bocah ini. 
Tak sadar airmataku mengalir turun, kucium puncak 
kepalanya yang bersandar di dadaku. Chocho mendongak 
menatapku dengan mata bersimbah airmata. 

"Kak Titi. Bawa Chocho..." pintanya memelas. 

Andai aku bisa, Chocho. Tapi mereka tak akan 
membiarkan Kak Titi membawamu pergi. Keluhku dalam 
hati. Aku berusaha tersenyum. 

"Ini rumah Dedek, mana boleh Kak Titi membawa 
pergi Dedek dari rumah?" 

Chocho menggeleng. 

"Rumah!" dia menunjuk dadaku, "rumah Chocho ini!" 

Aku paham maksudnya. Menurut Chocho rumahnya 


adalah bila ada aku didalamnya. Dia sangat tulus 


108 


menyayangiku dengan segala keterbatasannya itu. Aku 
sangat terharu dibuatnya. 

"Kak Titi tak bisa membawa Chocho pergi, maaf ya. 
Tapi Kak Titi akan berusaha datang sesering mungkin." 

Wajah Chocho berubah sedih dan senang sekaligus. 

"Tapi Dedek harus mau makan. Kak Titi tak mau 
datang kalau Dedek gak mau makan. Janji ya mau makan," 
bujukku. 

Aku mengangsurkan jari kelingkingku dan Chocho balas 
mengkaitkan jari kelingkingnya ke jariku. 

"Makan! Chocho mau. Paman!" 

Paman langsung menyahut sambil menyusut setetes 
airmata harunya, "iya. Paman bawakan makanan Tuan kecil 
sekarang!" 

Paman membawakan semangkuk bubur ayam plus telur 
rebus dan susu hangat. Setelah itu ia meninggalkan kami 
berdua di kamar. Chocho langsung memintaku 
menyuapinya. 

"Suap! Suap!" 

Aku tertawa sambil mengacak pelan rambutnya. Dia 
menggemaskan dan manja seperti anak anjing. Kutiup 
bubur ayam itu sebelum menyuapkannya pada Chocho, 
bocah itu menatapku dengan mata berbinar-binar. 


"Ngapain ngelihat terus, Dek?" tanyaku geli. 


109 


"Kangen," jawabnya manja. 

Aku kaget. Ih, darimana Chocho tahu kata ‘kangen’? Dari 
Paman? 

"Kak Titi juga kangen." 

Aku menyodorkan sesuap bubur ayam, Chocho langsung 
menelannya dengan semangat. Lagi-lagi ia menatapku 
sambil tersenyum manis. 

"Rindu." 
Dih, bocah ganteng ini juga tahu kata ‘rindu’. 
"Kak Titi juga rindu." 

Chocho tersenyum lebar. Tanganya terulur mengelus 

pipiku. 
"Sayang." 
"Kak Titi juga sayang." 

Aku balas tersenyum. Kami seperti sedang bermain 
kata-kata saja. 

"Cinta." 
"Kak Titi juga cinta," sahutku spontan tanpa mikir. 

Lalu aku terdiam. Apa Chocho sengaja menggiringku ke 
kata 'cinta'? Bagaimana bisa dia terpikir siasat ini? Dia anak 
tuna grahita, biasanya pemikirannya simpel! Tak mungkin! 

"Cinta sekali." 
Cup. Dia mengecup bibirku. Aku terdiam, tak mampu 


menjawabnya lagi. Cintakah aku padanya? Haishhh, aneh 


110 


benar pemikiranku! Dia itu anak asuhku! Eh, mantan anak 
asuh. 

Aku mengambil sesendok bubur ayam dan hendak 
menyuapinya, tapi Chocho tak mau membuka mulutnya. Ih, 
dia gak mau makan karena aku belum menanggapi kata- 
katanya tadi. Dasar bocah, pakai acara ngambek segala! 

"Kak Titi juga cinta sekali.” 

Akhirnya meluncur juga kata-kata itu dari bibirku. 
Chocho tersenyum sumringah, barulah setelahnya mau 
menelan bubur yang kusuapkan. Sepertinya Chocho mulai 
nakal, apadia tadi mengerjaiku? 

"I love you," ucapnya sambil mengecup bibirku sekali 
lagi. 

Hah? Masih berlanjut? Aku terdiam, tapi sepertinya 
Chocho menunggu jawabanku. Dia mengangkat sebelah 
alisnya, bibirnya dimiringkan dengan gaya pongah hingga 
sebelah pipinya menggembung lucu. Alih-alih terlihat 
menyebalkan, di mataku ia nampak sangat menggemaskan. 
Haissshh, buat apa aku terlalu serius menanggapinya?! This 
IS just a game. 

"I love you too," sahutku dengan senyum dikulum. 

Senyum Chocho berkembang sempurna, wajahnya 
berseri-seri indah sekali! Menggemaskan. Aku maju, 


hendak mengecup pipinya. Namun mendadak Chocho 


111 


menoleh ke samping, akibatnya bibirku menempel di 
bibirnya. Mataku membulat seketika. Chocho modus?? Ah, 


gak mungkin!! Dia masih anak-anak! 


XXX 


Aku udah beberapa kali datang menemui Chocho, tentu 
saja dengan penyamaran sebagai Mbak Tompel, si tukang 
pijat buta. Kali ini juga begitu. Sebelum balik, aku 
menyempatkan diri untuk mengeringkan rambut Chocho 
seusai kukeramasin tadi dengan menggosoknya pakai 
handuk. Matanya memicing lucu saat kulakukan ini. Ih, 
gemas! Pipi Chocho begitu putih dan mulus tanpa 
perawatan. Jadi iri. 

Akhirnya tiba saatnya berpamitan. Aku mengecup 
pipinya lembut. 

"Chocho, Kak Titi balik dulu ya." 
Chocho menahan kedua pipiku seakan tak rela 
melepasku. 
"Besok Kak Titi datang lagi kok," bujukku. 
Mendengar janjiku itu, Chocho baru melepas pipiku. 
"Anak pintar!" pujiku sambil menepuk pipi halusnya. 
Chocho tersenyum lalu menunjukkan benda kecil yang 


ada di telapak tangannya. Astaga itu tompelku, mungkin tadi 


112 


terlepas saat Chocho memegang kuat pipiku. Aku hendak 
mengambil tompelku tapi Chocho menggeleng. Dia yang 
memasang tompel di pipi kiriku. 

"Thankyou," ucapku senang. 

"Thankyou," dia meniruku hingga tepat ke lafal 
pengucapannya. Chocho memang pintar menirukan orang. 
Sebenarnya dia anak yang cerdas sekali, tapi sayang 
mentalnya yang telat berkembang. 

Aku berjalan meninggalkan kamar Chocho dengan akting 
sebagai tukang pijat buta. Paman tak mengantarku, dia 
menemani Chocho di kamarnya. 

Blak. Pintu kamar Mas Aro terbuka saat aku 
melewatinya. Si Adam perawat bisu Mas Aro keluar dengan 
airmata berlinang, paling dia dimarahi lagi sama makhluk 
jutek didalam sono. Mungkin si Alam mengira aku tak bisa 
melihatnya, dia tak berusaha menghapus airmatanya seperti 
biasanya. Si Atam melewatiku begitu saja. Bahkan nyaris 
menyerempet aku andai aku gak bergeser dikit. Esmosi jiwa 
betul, dia. Aku menghembuskan napas prihatin melihatnya. 
Ketika aku hendak melangkah lagi, tiba-tiba kurasakan 
tatapan membakar seseorang. Ternyata Mas Aro yang 
menatapku dari depan pintu kamarnya yang terbuka. Dia 
berdiri memakai satu tongkat di ketiak kirinya. 


Dia berdeham dingin. 


113 


"Kamu tukang pijat, bisa mijat kan?" tanyanya ketus. 

Pertanyaan itu pasti ditujukan padaku, namun aku pura- 
pura budek dan berjalan dengan tongkat yang kupakai 
sebagai penuntun arah. 

"Mbak Tompel!!" sentaknya gusar. 
Aku terlonjak saking kagetnya. 
“Tiiiya, Tuan?" 
"Kemari, pijat kaki saya! Nanti saya bayar mahal." 

Itu perintah. Sambil menghela napas berat aku 
mengikuti Mas Aro masuk kedalam kamarnya. Tanpa suara 
Mas Aro mengunci kamarnya dengan memencet kode 
password di pintunya. Aku pura-pura tak tahu (karena 
peranku jadi tukang pijat buta!) meski aku jadi bertanya- 
tanya.. apa maunya dia sih? 

Mataku membelalak melihat Mas Aro melepas kausnya 
hingga kini dia shirless. Untung aku memakai kacamata 
hitam, jadi Mas Aro gak tahu ekspresi mataku. Pipiku terasa 
panas seketika. Ya ampun, dia seksi bangettttt!! Jadi pengin 
grepe-grepe roti sobeknya. Apa aku dah ngiler? Astaga, 
mudah-mudahan tidak! 

Mas Aro mendekatiku, wajahnya tepat di depan 
wajahku... meneliti dengan seksama. Aku menjaga supaya 
ekspresiku tetap datar. Aku ini buta lho, seharusnya tak bisa 


melihat betapa tampannya wajah Mas Aro dari dekat begini. 


114 


Duh, kalau mau aku bisa langsung menciumnya, bibir kami 
berdua sangat dekat... nyaris bersentuhan! OMG, pikiranku 
laknat banget! Njirrr, semoga dia tak bisa mendengar 
jantungku yang berdebar liar pengin meloncat kearahnya. 

Mas Aro tersenyum sinis, lalu berjalan dan merebahkan 
dirinya telungkup di ranjang. Seksi betul sih posenya. 
Bunuh aja aku Mas, jangan kau siksa aku dengan godaan 
kayak seperti ini. Pikirku lebay. 

"Sini, pijatin kaki saya!" perintahnya dingin. 

Aku berjalan mendekatinya dan duduk di tepian 
ranjangnya. Sambil meraba-raba kupegang kakinya dan 
mulai kupijat. Kakinya kenyal dan kokoh. Btw, pijatanku 
udah seperti tukang pijat profesional enggak sih? Setelah 
beberapa saat Mas Aro membalikkan tubuhnya hingga kini 
dia berbaring terlentang. Dia menatapku dengan intens. 
Tiba-tiba dia menarik tubuhku hingga aku terjerembab jatuh 
ke dadanya. 

"Eh copot-copot-copot!” pekikku pelan saking 
kagetnya. 

Mas Aro menatapku dengan teliti sambil mendekatkan 
bibirnya ke bibirku. Blushhhh. Pipiku merona, malu dan 
kesal sekaligus. Apa dia punya kebiasaan mencium tukang 
pijat yang dipakainya? Kejengkelanku membuatku gak bisa 


berpikir jernih, tanpa sadar tanganku melayang hendak 


115 


menamparnya. Jiahhhh, dengan cepat dia menahan tanganku 
dan membalikkan tubuhku. Kini aku dibawah tindihannya. 

"Hentikan sandiwaramu, Titikoma!! Aktingmu buruk 
sekali!" desisnya tajam. 

Aku terperangah menatapnya. 
"Mas Aro sudah tahu?" tanyaku polos. 
Mas Aro tersenyum sinis. 

"Kamu pikir rambut gimbal ini bisa menipuku?" Dia 
mengambil wig kriboku dan membuangku begitu saja. 

"Dan kacamata hitam ini tak bisa menutupi matamu 
yang jelalatan melihatku sedari tadi.” Dia mengambil 
kacamataku dan membuangnya asal. Sial, masa kentara 
banget sih mataku jelalatan? 

"Dan tompel mengerikan ini.. letaknya tak pernah 
sama! Hari ini malah lebih parah, ada di kiri. Seharusnya di 
pipi kanan kan?" sindirnya sambil mencopet tompelku. 
Astaga, itu tadi yang memasang Chocho! Aku lupa gak 
memperhatikan posisinya. 

"Jadi Mas Aro dari tadi sudah tahu kalau aku ini palsu, 
lalu buat apa Mas memanggilku dan mengunciku di dalam 
sini?!" semburku kesal. 

Dia tersenyum dingin. 
"Untuk menghukum kamu yang udah berani menipu 


saya!" 


116 


"Appphhhhhaaaahh.." 

Mas Aro membungkamku dengan ciuman panasnya. Aku 
terdiam saking kagetnya. Tapi ciumannya menggoda banget, 
akhirnya aku luluh dan membalas ciumannya. Kami 
berciuman seakan ingin menuntaskan kerinduan yang ada. 
Ternyata selain benci, aku juga rindu padanya. Bagaimana 
ini?! Cintailah musuhmu. Apakah kalimat ini 
menggambarkan kondisi kami saat ini? Kami saling 
membenci, tapi mengapa sekarang kami justru berciuman di 
ranjang? Dengan kondisi Mas Aro yang telanjang dada dan 
tangannya grepe-grepe ingin melepas kancing kebayaku. 
Hehhhhh!!! Aku baru sadar! Kutahan tangan nakal Mas Aro 
itu. 

"Mas Aro mau apa?" tanyaku dengan napas tercekat. 

"Kau pikir aku mau apa, Titikoma?! Jangan mesum 
pikiran kamu! Kain kebayamu ini bikin dadaku gatal! Dan 
kelihatan lusuh, kotor. Aku gak mau ranjangku 
terkontaminasi!" jawabnya jutek. 

Tapi aku kan cuma memakai bra dibalik kebaya ini. 
Gawat! Mas Aro memaksa membuka kebayaku, meski aku 
berusaha mempertahankannya, dia lebih kuat dariku. 
Sebentar saja kebayaku dah lepas, aku menutupi dadaku 
dengan kedua tanganku. Duh, malu banget! Seumur-umur 


gak ada yang melihatku seperti ini. 


117 


"Dada kecil begitu, buat apa disembunyikan," 
cemoohnya sambil melirik dadaku. 

"Dadaku enggak kecil, Mas! Yah, meski gak gede 
banget," protesku dengan pipi merona. Nih orang memang 
gak punya sopan santun, sudah bertindak sesukanya 
sendiri... mulutnya tajam pula! 

Bluk!! Dia melempar wajahku dengan kausnya yang tadi 
dipakainya. Aku masih bisa mencium bau parfumnya yang 
maskulin di kaus itu. 

"Cepat pakai!" perintahnya. 

"Tapi ini bekas punya Mas..." 

Dia melotot galak. 

"Atau kamu lebih senang kutelanjangi semua?!" 
ancamnya tak berperasaan. 

"Enggak, Mas!! I-iya Mas..." 

Dengan tergesa-gesa kukenakan kaus Mas Aro. Tampak 
kebesaran pasti, tapi rasanya nyaman dan harum. Tak sadar 
aku mencium kaus yang telah kupakai. Sekilas kulihat 
ekspresi wajah Mas Aro berubah senang sebelum kembali 
jutek begitu tahu kulirik. 

"Mas Aro, terus.. sekarang bagaimana?" 


"Apanya yang bagaimana?" dia balik bertanya. 


118 


"Saya sudah ketangkap basah. Mas Aro mengunci 
saya di kamar sini, pakai acara menindih saya di ranjang. 
Udah mencium saya, udah melepas baju saya, udah..." 

"Kamu menuntut saya kawini?!" potong Mas Aro 
ganas. 

Aku melongo mendengarnya. 

"Ya enggak gitu, Mas. Maksud saya, jangan 
penjarakan saya gara-gara nyusup kemari ya. Plissss.." Aku 
memohon dengan menangkupkan kedua telapak tanganku. 

Weleh, Mas Aro malah tertawa geli. Wajahnya terlihat 
jauh lebih muda dan super ganteng kalau begini. Aku 
terpukau mengamatinya. 

"Titikoma, mau gak mau kamu harus saya penjarakan! 
Disini, menemani saya. Ehmmm, maksud saya untuk 
mengurus dan merawat Chocho. Itu hukumanmu!!" 

Yaelah itu mah bukan hukuman, Mas!! Itu anugerah! 


Hatiku bersorak-sorai seketika. 


XXX 


119 


1: Mas Aw, Woaini 


TITI POV 
Aku berlari mengejar Chocho. Napasku sampai 
tersenggal-senggal. Sial, kencang sekali lari bocah itu! 
Sepertinya perlu siasat khusus untuk menangkapnya. 
"Aargghh!!" aku menjerit pura-pura jatuh. 

Chocho sontak berhenti lari dan menatapku panik. Dia 
menghampiriku dengan tergesa-gesa. 

"Kak Titi! Kak Titi!" dia memanggilku khawatir. 

Aku pura-pura memejamkan mataku sambil berbaring di 
lantai. Chocho berlutut di dekatku. Dia membungkukkan 
badannya, wajahnya nyaris bersentuhan dengan wajahku. 
Gotcha! Ku dekap tubuhnya erat-erat dan kubalikkan 
tubuhku. Kini aku ganti menindih tubuh Chocho. 

"Kak Titi!" protesnya manja. 

Saat mulutnya terbuka, kumasukkan sebutir pil obat 
yang tadi dihindarinya. Chocho berusaha memuntahkannya, 
tapi aku membungkamnya dengan tanganku. Njirrr, bocah 
ini berniat menggigit tanganku. Dengan gemas aku 
membungkamnya dengan bibirku. Seketika Chocho berhenti 


memberontak, bahkan tak sadar ia menelan salivanya. Glup. 


120 


Obat itupun ikut tertelan tanpa susah payah. Akhirnya... 
BERHASIL! aku tersenyum penuh kemenangan. Tapi sedetik 
kemudian aku terkejut saat Chocho berbalik menindihku 
dan hendak mencium bibirku. Aku berusaha memberontak 
karena aku melihat dengan ekor mataku Mas Aro tengah 
mendorong kursi rodanya untuk mendekati kami. Idih, 
jangan sampai dia memergoki Chocho mencium bibirku. 
Aku bisa dipecat lagi untuk kedua kalinya! 

"Chocho, jangan tindih Kak Titikoma seperti itu! Dia 
bisa penyet seperti pindang!" tegur Mas Aro tegas. 

Chocho tertegun, wajahnya berubah ketakutan, kayak 
anak kecil yang ketahuan abis berbuat nakal. Jadi gak tega. 
Kudorong lembut ia ke samping dan kutepuk pipinya lembut. 

“Good boy, Chocho udah pinter minum obatnya!" 

Mas Aro mendengus dingin mendengar pembelaanku. Di 
belakang Mas Aro kulihat Mas Alam, perawat bisunya, 
berdiri dengan wajah tertekan. Apa Mas Adam abis 
dimarahi lagi? Matanya sembab. Ih, dasar Mas Aro.. 
juteknya ampun-ampun deh! Bisa gak betah Mas Ayam 
meladeninya! Eh, apa betul namanya Mas Ayam? Kok aneh? 
Ah, entahlah. Sulit banget mengingat namanya! Tapi 
firasatku tentang dia terbukti benar. Pagi ini aku udah siap 


akan membangunkan bayiku, Chocho, saat si Om menahanku. 


121 


"Kenapa Om?" tanyaku bingung saat Om menyeretku 
menjauhi kamar Chocho. 

"Loh, mengapa sekarang balik memanggil Om? Kalau 
butuh, baru panggil Paman untuk menyenangkanku," protes 
si Om. 

Aku nyengir. 

"Lah, itu udah tahu!" 

"Dasar baby sitter kenthir! Sudahlah, sekarang cepat 
temui Tuan muda Xander. Dia menyuruhmu mengurus 
dirinya," beritahu Om. 

Mataku membulat mendengarnya. Aku? Mengurus Mas 
Aro? 

"Si Alam emang kemana, Om? Kok aku yang disuruh 
mengurus Mas Aro?" 

"Minggat! Puas kamu?!" sergah Om kesal. 

"Emang aku yang bikin dia minggat apa, kok mesti 
puas?" gerutuku. 

Bila aku harus mengurus Mas Aro, ada sesuatu yang 
mengganjal hatiku. 

"Om, kalau aku harus mengurus Mas Aro, bagaimana 
dengan Chocho?" tanyaku bingung. 

Si Om menunjuk dirinya sendiri. Ya udahlah, berarti dia 
yang akan mengurus Chocho untuk sementara ini. 


"Sana Tuan Muda Xander memanggilmu!" usir Om. 


122 


"Kemana Om?" 

"Kamarnya lah." 

"Gapapa Om?" mendadak aku teringat akan pesan 
Chocho yang tidak memperbolehkan diriku masuk ke kamar 
kakaknya. 

"Tentu saja tak masalah, biasanya Alam juga seharian 
di kamar Tuan muda Xander kan?!" 

Itu Alam. Kalau aku seharian di kamar Mas Aro, apa gak 
ada setan demit yang muncul diantara kami? 

Aku masuk ke kamar Mas Aro, terdengar musik 
mengalun dengan lagu mendayu 'Wo Ai Ni' nya Tokyo 
Square. Boleh baper enggak? Jangan-jangan Mas Aro 
menyetel ini buat menyambutku. Hehehe.. So sweet lagunya, 
meski lagu jadul tapi masih tetap enak di dengar hingga kini. 

Mas Aro kutemukan duduk di kursi rodanya sambil 
memandang taman di samping kamarnya lewat jendela 
kamarnya. Kamar Mas Aro punya taman mini sendiri yang 
indah. Dasar orang kaya, enak ya bisa bikin kayak gitu. 

"Mas Aro memanggil saya?" tanyaku menyapanya. 

Dia menoleh padaku dan mengamatiku dari atas ke 
bawah. Jadi grogi, aku menyurai rambutku pelan. 

"Aku manis kan, Mas?" godaku untuk menutupi 
kegugupanku. 


“Mas Aro mendengus dingin, "tidak tahu!" 


123 


"Loh, kok tidak tahu?" tukasku gemas. 
"Mesti dibuktikan." 
"Bagaimana caranya? Begini?" 

Aku pun ber-aegyo ria, menirukan yang dilakukan artis- 
artis korea nan imut itu. Sekilas Mas Aro tersenyum geli. 
Sekilassss aja, gak nyampai sedetik. 

"Titikoma, sini kamu!" perintah Mas Aro ketus. 

Aku mendekat pasrah. Yah, paling dijitak lagi kepalaku. 
Aku membungkuk di depannya dan memejamkan mataku. 
Beberapa detik berlalu tanpa ada gerakan berarti, aku nyaris 
membuka mataku saat merasa ada lidah hangat yang 
menjilat pipiku, lalu.. bibirku. Ada yang bergetar dalam 
dadaku. Aku menatap Mas Aro galau. Dia juga melihatku 
intens. Diiringi lagu Wo Ai Ni yang mengalun syahdu, 
membuat perasaanku terlarut. 

"Mas Aro... aku memanggilnya lembut. 
Ia menatapku, seakan menanti ucapanku selanjutku. 
"Wo Ai Ni..." 

Jiahhhhhhh!! Napa mulut ini dengan lancangnya 
menyebut tiga kata keramat itu?! Mas Aro terpaku 
menatapku. 

"Titi, kamu...?" 


“Tiitu.. iituuu.. judul lagu ini kan? Wo ai ni...” 


124 


Aku berusaha menutupi kebodohanku dengan 
mengalihkan pada lagu yang kami dengar. Wajah Mas Aro 
membeku seketika, ia menatapku dingin. 

"Mas Aro, kenapa tadi... tadi... menjilatku?" 
“Ternyata kamu tidak manis," katanya dingin. 
Uh, menyebalkan! 
“Ternyata begitu ya hobimu, menjilat perawatmu! 
Pantas Mas Alam minggat!" sarkasku. 

Mas Aro melotot garang padaku. Mampus, sepertinya 
aku dah kelewatan ngomong deh. 

"Maaf Mas Aro," ucapku menyesal. 

Setelahnya sikap Mas Aro sangat dingin padaku. 

"Siapkan mandi untukku!" perintahnya jutek. 

Tanpa membantah sedikitpun aku melakukannya. 
Sekarang aku adalah perawat Mas Aro, walau untuk 
sementara. Aku membuka lemari walk-in miliknya dan 
langsung ternganga. Berderet-deret baju yang keren dan 
mahal punya terpajang disana beserta aksesorisnya, komplit. 
Punya Chocho masih kalah komplit, padahal sebelum ini aku 
sering kagum dengan koleksi mewah baju Chocho. Mungkin 
bagi orang tajir ini hal yang lumrah. 

Aku segera memilih pakaian buat Mas Aro. Dalamannya 


udah, tinggal baju luarnya. Bosan ah melihat pakaian yang 


125 


dipakai Mas Aro selama ini, terlalu formil. Aku asik 
memilah-milah baju untuknya, saat Mas Aro mendatangiku. 

"Kenapa lama?" tegurnya. 

"Ih Mas Aro, susah lagi memilih baju santai buat Mas. 
Yang ini aja ya?" 

Kutunjukkan kaus tanpa lengan dan celana selutut hasil 
ngubek-ngubek lemarinya di bagian yang jarang terjamah. 
Dia melotot mengetahui hasil pilihanku. 

"Kembalikan. Cari yang lain!" 

"Kenapa? Bagus kok, sesekali Mas Aro tampil seksi 
gini dong. Biar nampak mudaan," bujukku. 

"Saya mau meeting dengan para direktur dan 
manajer, kamu suruh saya tampil seksi?! Dimana otakmu, 
Titikoma?!" makinya gusar. 

"Disini, Mas Aro," aku menunjuk kepalaku. 

Mas Aro mendengus kasar, mungkin dia capek hati 
menghadapi kebebalanku. 

"Sudah aku cari sendiri saja! Sana, siapkan air 
mandiku. Yang hangat. Jangan terlalu panas atau dingin 
atau kucemplungin kamu kedalamnya!" 

Cih, ngancam mulu! Pantas Mas Alam minggat. Aku pun 
beranjak akan meninggalkan bosku yang jutek itu. 

"Eh, mau kau bawa kemana dalamanku?" tegur Mas 


Aro. 


126 


"Eh iya, lupa Mas." Astaga, begoknya aku pakai acara 
menenteng dalaman Mas Aro. 

Kuserahkan dalamannya ke pangkuannya. Semoga dia 

gak tahu kalau tadi dalamannya sempat kupakai untuk 


mengelap keringatku. Gak sengaja ya! 


XXX 


Kuperhatikan wajah Mas Aro saat dia memeriksa air 
hangat yang telah kusiapkan. Sepertinya pas, buktinya dia 
gak protes. Lalu ia memberi kode agar aku membantunya 
berdiri. Aku pun menghampirinya dan memegang 
lengannya untuk membantunya berdiri. Kini dia berdiri 
sambil berpegangan pada bahuku. 

"Lepasin baju saya." 
Blushhh, pipiku merona mendengar instruksi Mas Aro. 
"Mmmaauu apa lepas baju?" tanyaku gugup. 
"Mandi! Pikirmu untuk apa?" jawab Mas Aro 
menyindir. 

Ah iya, bodohnya aku! Pikiranku udah kemana-mana. 
Aku melepas kancing piyamanya satu persatu dengan gugup. 
Betapa dekat posisi tubuh kami sekarang, tanganku jadi 
gatal pengin meraba dadanya yang bidang dan perutnya 


yang berotot itu. Hadeh.. Titi, fokus!! 


127 


"Celananya juga." 

"Aaapaaaa? Sama dalamannya juga?" pekikku 
spontan. 

"Bagaimana biasanya orang mandi? Telanjang kan?" 

Aku mengangguk seperti orang bego. 

Dengan mata menatap plafon kamar mandi, aku 
memelorotin celana Mas Aro sekaligus dengan dalamannya. 
Kini dia telanjang bula, aku membantunya masuk ke bathtub 
tanpa berani memandang tubuhnya. Aahhh, ini godaan 
banget! Akhirnya setelah Mas Aro berendam di bathtub, aku 
bisa bernapas lega. 

"Mas, kutunggu di luar." 

Mas Aro menahan tanganku. 

"Enak aja mau kabur, gosokin punggungku dulu." 

Godaanku masih berlanjut. Aku duduk di pinggiran 
bathtub, mulai menggosok punggung kokoh Mas Aro dengan 
batu apung. 

"Mas punya punggung kok mulus gini. Kalah 
punggung cewek sama punya Mas Aro," komentarku sambil 
menggosok punggung Mas Aro dengan tekun dan seksama. 

"Punggung kamu memang ada panunya?" 

Tuh kan mulut Mas Aro emang berbisa, dipuji malah 


balas menghujat. 


128 


"Gak cuma panuan Mas. Kutilan iya, juga kudisan!" 
sekalian aja kujeblokin omongannya. 

Alis Mas Aro terangkat saking gemasnya. Dia melirik 
punggungku intens. 

"Sini aku periksa!" 

Apa?! Aku terlambat menyadari, Mas Aro menarik 
kausku dan mengangkatnya keatas.  Byurrrrrrr. Aku 
terkejut sampai terjatuh masuk ke bathtub. 

"Mas Aro!" jeritku syok. 

Dia tertawa lepas hingga membuatku terpana. 

Mas Aro, mestinya kamu sering tertawa seperti ini. Kamu 
terlihat jauh lebih tampan dan bahagia. 

Jadi teringat pada Chocho yang baru akhir-akhir ini bisa 
tertawa lepas sejak kuasuh dirinya. Baru kusadari, mereka 
kaya tapi tak bahagia. 

"Mengapa kau melihatku seperti itu?" tiba-tiba Mas 
Aro berhenti tertawa dan bertanya jutek. 

"Tak apa, aku suka melihat Mas Aro tertawa seperti 
ini. Mas kelihatan tampan dan bahagia," ucapku lembut. 

Mas Aro tercenung mendengar jawabanku. 

"Kamu ingin terus melihatku seperti ini?" bisiknya 
sembari menatapku intens. 

Aku mengangguk mengiyakan. 


"Kalau begitu teruslah di sampingku, Titi..." 


129 


Aku terdiam dengan mulut menganga. Apa artinya ini? 
Dia tak sedang melamarku kan? Pikiranku ngawur banget! 
Dia Xander Edisson, putra mahkota kebanggaan kerajaan 
bisnis Edisson Corp! 

Tengah aku termangu, Mas Aro mendekatkan wajahnya 
ke wajahku. Bibirnya nyaris menyentuh bibirku, hingga.. 
Blak!! Kamar Mas Aro dibuka dari luar. Aku segera bangkit 
dan keluar dari bathtub. Chocho yang baru masuk ke kamar 
mandi kakaknya menatapku khawatir. 

"Kak Titi basah!! Kak Titi kenapa?" tanyanya was- 
was, Chocho memegang tubuhku yang basah, dan 
mengelapnya dengan lengan kausnya. 

"Chocho, Kak Titi hanya terpeleset. Kak Titi baik aja." 

Dia mengangsurkan handuk yang disambarnya dari 
gantungan handuk. Aku tahu itu milik Mas Aro, tapi aku 
membiarkan Chocho mengelap rambut, wajah dan tubuhku 
dengan handuk itu. 

"Chocho bisa keluar? Kak Xander masih mandi," 
tegur Mas Aro pada adiknya. 

"Kak Titi, yuk keluar!" 

Chocho menggandeng tanganku, mau mengajakku keluar. 


Tapi Mas Aro menahan tanganku yang lain. 


130 


"Kak Titi disini. Dia masih harus membantu Kak 
Xander mandi. Sekarang Kak Titi adalah perawat Kakak," 
jelas Mas Aro. 

"Kalau begitu Chocho disini. Chocho juga bantu." 

Bilangnya bantu, tapi Chocho hanya duduk bersila, asik 
memperhatikan benda yang ada di tangannya. Dasar bocah! 
Mas Aro yang risih karena ditunggui adiknya mandi 
menegur adiknya. 

"Chocho keluarlah, disini bukan tempat bermain!" 

Tiba-tiba Chocho mendongakkan kepalanya dengan raut 
wajah galak. 

"Sampai kapan Kak Ander pinjam Kak Titi?! Kak Titi 
punya Chocho!" 

Dhiengggg!! Aku jadi bangga plus jengah diperebutkan 
dua kakak beradik yang super ganteng ini. Tapi ingat Titi, 


kamu diperebutkan sebagai babu mereka! Iya kan? 


XXX 


Aku memandang kagum pada Mas Aro yang sedang 
memimpin rapat bersama bapak-bapak direktur dan 
manajer lainnya. Dia paling muda, tapi berasa paling 
berkuasa, paling berwibawa, paling pintar, dan paling-paling 


lainnya... termasuk paling ganteng! Jadi baper kalau ingat 


131 


Mas Aro beberapa kali pernah menciumku. Apa dia 
menyukaiku? Sekarang aja nih, beberapa kali dia 
memandang kearahku. Ih, ke-geer-an gak sih aku? 

Saat cofee break, ada seorang manajer muda yang 
menghampiri diriku. 

"Hei, boleh kenalan? Satryo..” Dia mengulurkan 
tangannya padaku. Dengan kikuk aku menyambutnya. 

"Titi." 

"Titi sudah lama bekerja pada Pak Xander?" 

"Ehm, baru sebentar." 

Aku merasa gak nyaman. Mas Aro menatapku tajam. 
Kalau pandangan bisa menusuk betulan, mungkin 
punggungku udah berlubang. 

“Titik! Kemari." Mendadak dia memanggilku, aku 
pun permisi pada Satryo. 

"Iya Mas?" ucapku begitu sudah berada didepan 
hidung bosku yang ganteng namun jutek ini. 

"Masuk ke kamar saya!" 

"Ngapain Mas?" 

“Bersih-bersih!” 

"Kan udah tadi," protesku. 

"Belum bersih. Ulangin. Lalu di taman samping 


kamar... rumputnya sudah panjang. Potongin! Pokoknya 


132 


jangan keluar kamar sampai aku datang memeriksa 
tugasmu." 

Sialan! Mas Aro sialan!! Ini mah mengada-ada. Aku 
bekerja dengan hati gak rela. Kayaknya dia ngerjain aku deh. 
Aku perawatnya, kenapa sekarang merangkap jadi babu plus 
tukang kebunnya?!  Menyebalkannya, walau aku udah 
selesai mengerjakan tugasku, Mas Aro belum datang juga. 
Mana badan udah lengket, pula! Ih, dia sendiri yang 
menyuruhku gak boleh keluar kamarnya, jangan salahkan 
aku mandi di kamar mandinya! Aku pun mandi bebek di 
kamar mandi Mas Aro, pakai sabunnya, pakai handuk yang 
tadi Chocho ambilkan untukku. 

Aku selesai mandi pun, Mas Aro juga belum datang. 
Capek menunggunya aku rebahan di sofa kamarnya. 
Sebentar saja aku udah terlelap. Saat aku terbangun, 
telingaku langsung mendengar alunan lagu syahdu 'Wo ai ni' 
milik Tokyo Sguare. Tak sadar bibirku tersenyum. Mas Aro 
sepertinya lagi demen mendengarkan lagu ini, seperti pria 
romantis aja! 

"Wo ai ni...” gumamku geli tanpa membuka mataku. 

Ada tangan yang mengelus pipiku. Aku terdiam, takut 
membuka mataku dan semua ini cuma mimpi. Meski 
sebentar aku ingin menikmati elusan lembut tangan yang 


hangat ini. Bahkan tanpa sadar aku menangkap tangan itu 


133 


dan menempelkan ke pipiku. Tangan itu bergerak mengelus 
bibirku. 

"Titi, kau sungguh membuatku tak berdaya. Aku 
betul-betul telah terjerat dalam pesonamu. Kau harus 
tanggung jawab, Gadisku!" 

Aku tak bermimpi kan? Betulkah Mas Aro yang 
mengatakan itu semua? Kubuka mataku. Kulihat Mas Aro 
berbaring miring menghadapku, kepalanya bertumpu pada 
siku tangannya. Tangannya yang lain menempel di pipiku. 
Astaga, kami sedang berbaring di ranjang Mas Aro! 
Seingatku tadi aku tertidur di sofa kan? Siapa yang 
mengangkatku? 

"Aku masih bermimpi kan?" cetusku bingung. 

Dia tersenyum manis dan berkata geli, “cubitlah tangan 
untuk memastikan kau bermimpi atau tidak." 

Lalu aku mencubit lengannya dengan gemas. Mas Aro 
menjerit kaget. 

"Kenapa aku yang dicubit?" protesnya. 

"Kau tak bilang kalau harus lenganku," sahutku cuek. 

"Gadis nakal!" 

Dia mencubit hidungku dengan gemas. 

"Mas Aro, ini nyata?" 

"Apanya?" 


"Perasaanmu...?" 


134 


"Menurutmu?" 

"Aahhhh, kenapa dari tadi kita hanya saling bertanya 
tanpa ada jawaban?!" aku menggerang kesal. 

Mas Aro tertawa riang, akhir-akhir ini dia banyak 
tertawa. Aku senang melihatnya. 

"Entah apa namanya, tapi aku tak suka kau 
berdekatan dengan pria lain." 

"Kau cemburu?" godaku padanya. 

“Tidak tahu." 

Ih, masih jaim aja dia. 

“Lalu...?" 

“Apanya yang lalu...? Pokoknya aku melarangmu 
berdekatan dengan pria lain, Titikoma!" 

Aku mencebik kesal, perasaan dari tadi kita cuma 
berputar-putar tak jelas. 

"Kau tak berhak melakukannya! Suka-suka aku mau 
dekat dengan siapapun, aku cuma pegawaimu, jadi kau tak 
berhak..." 

"Kau gadisku, bukannya aku sudah mengatakannya 
tadi?" potong Mas Aro. 

Aku nyaris tak percaya mendengarnya. Aku gadis Mas 
Aro? Jantungku mau meledak rasanya! 
"Mas Aro, wo ai ni!!" aku menjerit bahagia sambil 


mengecup bibirnya 


135 


Cup. Kegembiraanku begitu meluap hingga melupakan 
rasa maluku. Njirrr, apa aku terlalu agresif?! Mata Mas Aro 
berbinar-binar menatapku lalu perlahan ia mendekatkan 
bibirnya ke bibirku. Aku memejamkan mataku sambil 
memonyongkan bibirku. Tapi tak ada ciuman yang kudapat. 
Akupun mengintip dengan heran. 

"Kok nggak jadi?" 
Mas Aro tertawa ngakak seakan aku ini badut di Ancol. 
"Titikoma, next jangan bertingkah konyol tiap kali 
aku mau menciummu. Kau merusak konsentrasiku!" 
Uuhhh, aku memberengut kesal. 
Mas Arooooooo!! Kenapa sih kamu masih mengesalkan 


meski kita udah pacaran?! Emesh jadinya! 


XXX 


136 


12 : Hug meplease 


TITI POV 
Aku baru saja akan masuk ke kamar Mas Aro ketika 
pintu kamarnya dibuka dari dalam. Jadi ternganga melihat 
penampilan Mas Aro yang berdiri di pintu kamarnya. Itu, itu 
kan baju yang dulu kupilihkan buatnya dan ditolaknya 
mentah-mentah. Kaus tanpa lengan dan celana selutut 
sobek-sobek. Astaga, sekseh-nya Mas Aro memakai baju 

pilihanku ini! 

Mas Aro jadi jengah kupandangi mulu, dengan salting dia 
berkata, "sepertinya aku salah mengambil baju." 

Dia hendak berbalik masuk kamarnya, tapi kutahan. 

"Eh Mas, kenapa mau diganti? Bagus kok," cengirku 
lebar. 

Mas Aro tersenyum kaku menanggapiku. 

"Mas Aro seksi," bisikku nakal. 

Mata Mas Aro membulat kaget. Aku tertawa geli. Sudah 
kubilang kan, Mas Aro tuh dingin tapi cupu. Cupu tapi 
agresif!! Baru aku bergerak menjauhkan tubuhku, dia 
memeluk pinggangku erat hingga tubuhku menempel ke 


tubuhnya. 


137 


"Kau berani menggodaku?" desisnya pura-pura galak. 
Aku menggeleng, "enggak Mas Aro. Enggak berani!" 
"Lah tadi..?" 
"Coba tok, kapok Mas!" 
Aku mengacungkan dua jariku membentuk huruf V. Mas 
Aro mendekatkan wajahnya ke wajahku. 
"Tapi kau tetap harus dihukum!" 
Hukum lagi.. di cium tah? Aku memonyongkan bibirku. 
"Ya udah, pasrah. Hukum aku aja, Mas." 
Bukannya menciumku, Mas Aro malah menceples 
pantatku lalu meremasnya dengan gemas. 
"Yah Mas, kok enggak dihukum cium sih?!" protesku 
manja. 
Ciuman Mas Aro bikin nagih, ih. 
"Nanti kebablasan kutidurin, kapok!" 
Blusshhhh. Pipiku merona seketika. Biar cupu Mas Aro 
ternyata agresif dan bisa vulgar juga. Waspadalah!! 
"Ehemm... ehemm..." 
Mas Aro melepas pelukannya padaku saat terdengar si 
Om berdeham. 
"Tuan muda, ada panggilan telepon untuk Anda. Dari 


Tuan Besar. Beliau menelepon dari Roma," lapor Om. 


138 


Zaman gini masih ada yang memanfaatkan telepon 
runah? Ya cuma keluarga Edisson orangnya! Biar 
pembantunya gak nganggur kali, pikirku iseng. 

Begitu Mas Aro berlalu, Om berkata tegas padaku, "Titi, 
mau bicara padamu. Di taman belakang." 

Setelah itu dengan anggunnya ia berjalan mendahului 
aku. Cih lagaknya kayak majikan jaman feodal aja, dasar si 
Om! 

"Kenapa sih, Om? Sok misterius banget," tanyaku 
menggoda begitu kami sampai di taman belakang. 

Om berbalik kearahku dan aku merasa tak nyaman 
melihat wajahnya yang serius. 

"Titi. apapun yang kau lakukan, tolong hentikan 
sebelum ada yang terluka." 

Deg. Ucapan Om sontak menohok hatiku. 

“A-apa maksud Om?" tanyaku galau. 

"Kamu pikir saya tak bisa lihat?  Hubunganmu 
dengan Tuan muda Xander, itu tak mungkin Titi!" 

"Mengapa?" 

Bodohnya aku! Dengan bertanya seperti ini, sama saja 
secara tak langsung aku mengakui hubunganku dengan Mas 
Aro! 

"Titi, aku juga tak tahu entah bagaimana Tuan Muda 


sepertinya benar-benar menyukaimu. Tapi ingatlah 


139 


statusnya, dia putra sulung keluarga Edisson, satu-satunya 
harapan mereka! Tak mungkin mereka mengijinkannya 
menjalin hubungan dengan gadis sepertimu. Seperti tradisi 
keluarga mereka, Tuan muda Xander pasti juga akan di 
jodohkan dengan putri keluarga kaya dan terpandang. 
Mereka menginginkan kesempurnaan di segala hal, Titi. 
Sadarlah." 

Mestinya hal ini tak mengagetkanku, tapi tetap saja 
hatiku sakit membayangkan Mas Aro akan bersanding 
dengan wanita lain. Masa cintaku yang baru berkembang 
harus layu secepat ini?! 

"Dan Tuan kecil Chocho.. kau tak memikirkan 
perasaannya? Bila tahu kau menjalin hubungan dengan 
kakaknya, Chocho akan sedih dan merana, hatinya akan 
terluka! Kau tak ingin ini terjadi kan?!" 

Chocho! Mengapa aku bisa egois melupakan dirinya?! 


Sekelumit perasaan bersalah melingkupi diriku. 


XXX 


Belakangan ini perasaanku sangatlah kacau dan 
terombang-ambing, aku memutuskan menghindar dari Mas 
Aro, juga agak jauh dari Chocho. Serba salah aku 


menghadapi mereka berdua. 


140 


Chocho yang belum tahu hubunganku dengan kakaknya 
selalu manja dan tak sadar berlaku mesra padaku. Hingga 
membuat Mas Aro jadi gregetan, apalagi ia merasa aku agak 
menjaga jarak padanya. Tapi berhubung belakangan ini 
banyak tamu bisnisnya yang datang ke vila, otomatis 
waktunya tersita oleh urusan perusahaan. 

Chocho diungsikan ke bagian villa yang tak terjamah oleh 
para tamu. Otomatis aku jadi rada nganggur. Daripada gak 
ada kerjaan, kumanfaatkan waktuku untuk membenahi 
kamarku. Aku baru saja mengganti seprai kasurku. Ketika 
hendak mengangkat seprai kotor ke ruang laundry ada yang 
mendului aku melakukannya. Chocho membawa sepraiku 
sambil tersenyum manis. Duh meleleh hati ini. Tak kusadari 
betapa kangennya aku pada bocah ini! 

"Bantu Kak Titi! Chocho baik?" dia bertanya dengan 
polosnya. 

Aku mengangguk dengan senyum dikulum. 

"Hari ini Chocho good?" 

Aku mengangguk lagi. 

"Chocho selalu good. Chocho anak baik kok," pujiku 
sambil mengelus pipinya. 

Chocho memegang tanganku dan menggosokkan pipinya 
ke tanganku dengan manja. 


"Kak Titi sayang Chocho?” tanyanya memastikan. 


141 


"Sayang. Sayang banget!" 
"Kak Titi cinta Chocho?" 

Aku terdiam sejenak? Cinta? Ah, cinta kan tak harus 
terhadap kekasih, bisa saja pada anak, sahabat, atau orang 
tua kan? 

"Ya, Kak Titi cinta." 

"Lalu... napa gak mau ketemu Chocho?" protesnya. 

"Bukan begitu Chocho, Kak Titi sekarang kan harus 
mengurus Kak Xander. Ini berhubung Kak Xander ada 
tamu..." 

Njir, aku baru sadar. Seharusnya Chocho tak boleh 
berada disini, dia lagi diumpetin! Dimana Om? Mengapa dia 
membiarkan Chocho menyelinap kemari?! 

"Chocho, Paman ada dimana?" 
"Bobok. Paman capek," jawab Chocho cuek. 

Aku curiga bocah ini sengaja membuat Om kecapekan 
dan tertidur hingga dia bisa menyelinap kemari. Hadeh, aku 
harus membawa Chocho kembali ke tempatnya supaya tak 
ketahuan siapapun! 

"Chocho, ayuk Kak Titi antar balik." 

"Chocho mau Kak Titi! Kangen!" dia bersikeras 
tinggal di kamarku. 

"Kak Titi juga kangen. Kita main di tempat Chocho 
aja ya," bujukku padanya. 


142 


Akhirnya Chocho bersedia kubawa pergi, tapi baru aku 
membuka pintu sedikit kulihat tamu-tamu Mas Aro ada yang 
rehat di taman dekat kamarku. Wah, sepertinya aku tak bisa 
membawa Chocho keluar dari kamarku untuk sementara 
waktu. 

"Chocho, kita disini dulu saja. Kak Titi ngantuk. 
Chocho mau menemani Kak Titi tidur siang?" 

Chocho mengangguk senang. 

Si Om suka mendandani Chocho dengan keren tapi 
kurang praktis. Berhubung dia mau tidur siang, kubuka 
kemeja Chocho. Untung Om memasangkan kaus singlet di 
balik kemeja Chocho. Aku pun melepas celana jeans panjang 
Chocho. Kini dia cuma mengenakan kaus singlet dan 
boxernya. Dia terlihat santai dan... seksi. Haisss. Dia masih 
bocah Titi, aku mengingatkan diriku sendiri. 

Chocho melompat ke ranjangku dengan ceria. 

"Kak Titi..sini!" Ia menepuk sisi ranjang di 
sebelahnya. 

Aku ikut merebahkan diriku di sebelahnya. Chocho 
langsung menarik tubuhku ke pelukannya, kepalaku ditaruh 
di dadanya. Hm, terasa nyaman. 

"I love you," gumam bocah itu. 
Cup. Chocho mengecup bibirku mesra. Sepertinya aku 


harus menjelaskan pada Chocho tentang batasan-batasan 


143 


diantara kami. Bagaimanapun aku sekarang adalah kekasih 
Mas Aro, meski hubungan kami agak renggang. Kan belum 
ada kata putus diantara kami. 

"Chocho, cium bibir itu tak boleh dilakukan 
sembarangan. Itu hanya untuk pasangan, entah suami istri, 
tunangan, atau pacar. Chocho seharusnya tak melakukannya 
pada Kak Titi," kataku menasehatinya. 

"Napa gak boleh?! Kak Titi pacar Chocho!" protes 
Chocho. 

Tak mudah menjelaskan pada Chocho, tapi aku harus 
melakukannya sebaik mungkin. 

"Chocho, Kak Titi bukan pacar Chocho. Pacar itu.." 

"Kak Titi pacar Chocho!! Napa kak Titi gak mau? 
Katanya cinta! Kak Titi boong!!" potong Chocho gusar. 

Waduh gawat! Chocho marah besar. Tangannya 
mengepal kuat, wajahnya merah menahan emosi. Matanya 
berkaca-kaca. 

"Chocho, Kak Titi gak bohong," aku berusaha 
menenangkannya. 

"Tapi Kak Titi gak mau Chocho! Gak ada yang mau 
Chocho!" dia menjerit pilu. 

Hatiku ikut pilu, seakan ada yang tersayat-sayat di dalam 
dada. Rasanya perih. 
“Chocho, Kak Titi sayang Chocho!" 


144 


"Tapi Kak Titi gak mau Chocho! Gak ada yang mau 
Chocho! Gak ada!" 

Airmata Chocho mengalir deras, aku pun ikut menangis 
bersamanya. Mengapa hati ini perih sekali? 

"Chocho!!" Aku berteriak histeris ketika melihat 
Chocho membenturkan kepalanya ke tembok. Kucoba 
menarik kepalanya tapi Chocho terus melakukan itu! 

"Chocho! Jangan! Jangan lukai dirimu. Demi Tuhan, 
Chocho! Biar Kak Titi yang sakit aja!" jeritku sambil 
menangis pedih. 

Chocho tak mempedulikanku, dia terus membenturkan 
kepalanya ke tembok. Entah apa yang mendorongku, aku 
pun menghadang kepalanya dengan tubuhku. Buk!! Kepala 
Chocho menghantam perutku. Bukk!! Bukkk!! Beberapa 
kali kepala Chocho mengenai perutku. Ya Tuhan, perutku 
terasa ngilu hingga ke ulu hati. Aku berusaha bertahan, 
namun akhirnya tubuhku limbung juga. Chocho terkejut 
sekali begitu melihatku roboh ke ranjang, ia segera 
memelukku erat dan menaruh kepalaku di pelukannya. 

"Kak Titi! Kak Titi! Maaf! Chocho jahat! Chocho 
nakal!" Chocho menangis menyayat hati, kali ini ia 


menangisi diriku. 


145 


"Kak Titi... jangan sakit! Kak Titi gak boleh sakit! Biar 
Chocho yang sakit! Gak ada yang mau Chocho! Chocho mati 
gapapa.." 

Tes... tes.. tes... 

Airmata Chocho terus menetes membasahi pipiku. Aku 
tak tahan lagi! Chocho terluka dan aku yang sudah 
meremukkan hatinya. Aku salah. 

"Chocho... Kak Titi gapapa. Chocho jangan sedih. 
Chocho sedih, Kak Titi juga sedih." 

Tangisku meledak setelahnya. Tangan Chocho terulur 
mengusap airmataku. 

"Jangan nangis... jangan nangis..." bahkan sambil 
mengatakan itu, Chocho terus mengucurkan airmatanya. 

"Biar Chocho yang nangis. Kak Titi jangan nangis. 
Kak Titi harus bahagia. Biar Chocho yang sedih. Gak ada 
yang mau Chocho, gak ada... gak ada..." ucapnya lirih. 

"Tidak Chocho! Kak Titi gak akan meninggalkan 
Chocho. Percayalah Chocho, biarpun semua orang gak mau 
Chocho, Kak Titi yang mau Chocho! Kak Titi cinta, cinta 
sekali pada Chocho." 

Aku mengatakannya setulus hatiku, sepertinya Chocho 
bisa merasakannya. Dengan mata sembab ia menatapku. 

"Kak Titi... peluk. Chocho minta dipeluk.."” pintanya 


memelas. 


146 


Hatiku trenyuh. Chocho terlihat begitu kesepian dan 
sangat menderita. Andai bisa memberikan seluruh dunia 
untuk membahagiakannya, semua akan kuberikan. Tapi 
yang tak kusadari Chocho tak butuh seluruh dunia, ia hanya 
butuh cintaku. 

"Kak Titi, peluk.." 

Aku bangkit, lalu memeluk Chocho erat. Saat ini yang 
ada dalam benakku, aku ingin memberikan kehangatan 
baginya. Supaya dia tak merasa sendiri. Tak merasa bahwa 
tak ada yang menginginkannya. Chochoku sungguh kasihan. 
Perasaannya terluka. 

Perasaanku jadi galau. Kubiarkan saja Chocho 
memelukku erat, bibirnya melumat bibirku. Kubiarkan saja 
ia menindihku sambil terus mencium bibirku. Biarlah sakit 
hatinya lebur. Mungkin dengan ini ia merasa ada yang 
menyayanginya. Bahwa dia tak sendiri. Ada yang 
menginginkannya.  Kubiarkan saja ia sesukanya, terus 
menyentuhku.  Menciumku dengan air mata berurai, 
meremas lenganku, meremas pinggangku, meremas 
pantatku, mengelus pahaku. Mengelus dadaku, meremas 
dadaku. Aku tahu ini salah, tapi kubiarkan semuanya. 

Chocho sedang terluka dan kebingungan, ia hanya 
mengikuti perasaannya yang tengah galau. Ingin 


membuktikan bahwa aku mengingininya, bahwa dia sangat 


147 


berarti bagiku. Aku tak bisa mencegahnya, saat ia 
menelusuri leherku dengan lidahnya yang hangat, bermain- 
main di ceruk leherku. Aku menggelinjang geli, tak sadar 
aku meremas rambutnya. Chocho melakukan semua ini 
hanya berdasarkan nalurinya, bahkan saat ia menggesekkan 
wajahnya di dadaku. Dan menggesekkan miliknya di 
perutku. Miliknya yang perlahan mulai membesar dan 
menegang. Wajahnya begitu polos dan nampak sangat 
mendambakan sentuhan kasih sayang, aku tak tega 
mencegahnya. Kubiarkan saja ia melakukan itu. Hingga 
miliknya semakin membesar, wajah Chocho terlihat tegang. 
Tangannya meremas lenganku kencang. 
"Kak Titi! Kak Titi!" 

Ia menyerukan namaku dengan raut wajah tegang dan 
bingung. Seakan ada sesuatu yang ingin meledak dalam 
dirinya, tapi dia tak tahu bagaimana mengeluarkannya. Aku 
paham itu. Dia masih sangat polos, dia tak tahu bagaimana 
melakukannya. Chocho seakan terjebak dalam pusaran yang 
tak dimengertinya. Aku tak ingin membiarkan dia tersiksa 
lebih lama. 

"Kak Titi, Kak Titi...” rengeknya bingung. 

Akhirnya aku berinisiatif menciumnya, memagut 

bibirnya penuh gairah. Mata Chocho membulat menatapku 


karena aku telah menyentuh miliknya.  Mengelusnya, 


148 


mengurutnya lembut. Dia mendesah karena sentuhanku. 
Melenguh saat sentuhanku pada miliknya semakin cepat dan 
intensif. Akhirnya ia menjerit sambil menggigit bibir 
bawahnya saat mencapai pelepasannya. Untuk pertama kali 
Chocho mengalami ejakulasinya. Apa aku salah 
membantunya melakukan ini? Aku menyusut setetes 
airmata yang mengalir di pipiku. Sementara Chocho masih 
mengatur nafasnya yang tersenggal-senggal dengan 
wajahnya yang masih menempel di dadaku. 

Tak lama kemudian dia tertidur dalam pelukanku, 
wajahnya terlihat damai dan bahagia. Hatiku merasa tenang 
melihatnya. Mungkin ini salah, namun melihatnya seperti ini 
aku merasa puas. 


Chocho, aku menyayangimu.. 


XXX 


XANDER POV 
Tadi aku melihat mereka, tidur berdua saling 
berpelukan. Terlihat begitu damai dan bahagia. Hatiku 
tercubit menyaksikannya. Mengapa seakan aku telah 
menjadi pihak ketiga diantara mereka?! Astaga, ini tak 


benar! Titi itu kekasihku! Seharusnya dia tak boleh 


149 


bermesraan dengan orang lain, meski itu adikku yang polos 
dan pengidap tuna grahita. 

Malam ini aku menyuruh Titi masuk ke kamarku, aku 
harus menegaskan tentang hubungan kami. Titi menatapku 
galau. Akhir-akhir sikapnya berubah, dia sengaja 
menjauhiku. 

"Kenapa...?" cetusku menahan geram. 
"Apanya yang kenapa, Mas Aro?" tanyanya bingung. 

Shit! Aku jadi tolol bila berhadapan dengannya. Dia 
cinta pertamaku, aku bingung mesti melakukan apa. 

"Kenapa kau menjauhiku? Kenapa kau yang biasa hot 
menjadi cold, Titikoma?!" ketusku padanya. 

"Karena aku bukan Dispenser, Mas Aro!" sahutnya 
cuek. 

Aku mendengus kesal. 

"Lebih bagus kalau kamu dispenser, jadi bisa kusetel 
sesukaku!" gerutuku sebal. 

Titi tersenyum geli, cuma sekilas. Setelah itu wajahnya 
berubah sangat serius. 

"Mas Aro, kurasa hubungan kita tak akan berhasil." 
"Apa?! Kamu mau mundur? Kita bahkan belum 


ngapa-ngapain!!" bentakku gusar. 


150 


"Maaf Mas, mungkin saat itu kita tak berpikir jauh. 
Kau dan aku, kita begitu berbeda! Keluargamu tak pernah 
akan mengijinkan hubungan kita, Mas." 

Aku menghela napas panjang. Itu betul, aku sudah tahu 
resiko ini. Tapi entah mengapa aku nekat melakukannya! 
Cinta memang gila. 

"Lalu maumu apa?" pancingku. 

Titi menatapku galau. 

"Aku tak tahu. Aku bingung sekali, Mas Aro. Ini 
pertama kalinya aku pacaran langsung dapat yang berbelit. 
Seharusnya yang pertama itu yang gampang dulu buat 
latihan," keluhnya polos. 

Aku berusaha menahan senyumku. Titikoma ini memang 
pemikirannya ajib, suka membuatku tercengang. 

"Belum lagi masalah Chocho.." 

"Ada apa dengan Chocho?" semburku cepat. 

"Mas Aro, Chocho belum bisa menerima hubungan 
kita. Mungkin ia khawatir kalau aku enggak care dan sayang 
padanya lagi. Ehmmmm, Mas Aro bisa tidak untuk 
sementara kita menyembunyikan hubungan kita dari 
Chocho? Aku tak mau dia terluka." 

Mengapa Titi selalu mengutamakan perasaan Chocho? 


Aku jadi cemburu dibuatnya. 


151 


"Kalau kamu pikir itu solusi yang baik... let's do it! 
Bukan cuma di depan Chocho, untuk sementara kita 
sembunyikan hubungan kita dari semua orang!" tegasku 
padanya. 

Titi tercengang mendengar ucapanku. Apa ia kecewa? 
Bukannya ia sendiri yang mengusulkan hal ini? Kutarik 
dirinya yang masih bengong hingga gadisku itu duduk di 
pangkuanku, berhadapan denganku. 

"I miss you, Titikoma-ku.." 

Pipi Titi merona merah. Dengan malu ia menutupi 
bibirnya dengan kerah halter necknya karena merasa aku 
memandang bibirnya penuh minat. Gadisku sangat 
menggemaskan! Aku pun menurunkan kerah halter neck 
yang menutupi bibirnya. Dengan lembut kucium 
bibirnya, Titi membalas ciumanku dengan malu-malu. 
Bibirnya manis. Kurasa aku sudah kecanduan akan bibirnya. 

Aahhhh Titikoma, mengapa kau membuatku gila dan tak 


mengenal diriku sendiri?! 


XXX 


152 


13: Manjanya Chocho 


CHOCHO POV 
Kak Titi sekarang gak pelit waktu. Chocho senang! 
Senang sekali. Kak Titi bisa nemenin. Meski sebentar. Sebal! 
Kak Ander udah curi Kak Titi! Chocho sebal. Dulu Kak Titi 
punya Chocho. Sekarang punya Kak Ander juga. Chocho gak 
suka Kak Titi di kamar Kak Ander. Chocho ikut masuk. 
"Chocho!" Kak Titi kaget. 

Dia berdiri cepat. Dari ranjang Kak Ander. Kak Ander 
duduk. Rambut Kakak kacau. 

"Kalian ngapain?" Chocho tanya 

Pipi Kak Titi merah. Kak Ander rapiin rambutnya. 

"Kak Titi bobokin Kak Ander?" Chocho tanya. Gak 
seneng! Sebal! 

Biasa Kak Titi bobokin Chocho. Tepuk-tepuk pantat 
Chocho. Tapi Chocho tak suka kalau Kak Titi bobokin Kak 
Ander! Kak Titi kaget. Matanya melotot. 

"Enggak Chocho! Mas Aro, eh Kak Ander udah besar, 
gak perlu dibobokin." 
"Chocho juga besar. Tapi Chocho dibobokin. Chocho 


suka." 


153 


Chocho lihat Kak Ander. 

"Kak Ander suka dibobokin Kak Titi?" Chocho tanya. 

Chocho ingin tau. Makanya nanya. Tapi Kak Ander 
tertawa. Kak Titi napa pipinya merah? 

"Suka! Suka..." bilang Kak Ander. 

Chocho marah. Ada yang panas di dada. 

"Gak boleh! Kak Titi punya Chocho!" Chocho teriak. 

Jadi pengin nangis. Tapi Chocho malu. Chocho dah besar. 
Anak besar gak nangis. Tapi airmata Chocho keluar. Benci! 
Hik... hik... 

"Aduh Chocho nangis. Mas Aro ngawur, ah!" 

Kak Titi deketin Chocho. Peluk Chocho. 

"Chocho cup-cup ya, Kak Ander cuma godain aja. Kak 
Titi gak bobokin Kak Ander kok." 
"Bener? Sumpah?" 

Chocho ajak Kak Titi sumpah. Pakai jari kelingking. Jari 
Kak Titi milin jari Chocho. Chocho percaya. Kak Titi dah 
sumpah. Dia usap airmata Chocho. 

"Kalian main apa tadi di ranjang?” Chocho tanya. 
Chocho pengin tahu. 
"Kak Titi sakit?" Chocho pegang pipi Kak Titi. Panas. 
Merah. 
"Enggak Chocho. Kak Titi baik." 
Kalau enggak sakit kenapa Kak Titi pipinya merah? Aneh. 


154 


"Kak Titi main apa disitu tadi?" Chocho tanya lagi. 
"Ya ampun Chocho penasaran amat! Mas Aro jawab 
tuh!" teriak Kak Titi. 
Kak Ander tertawa. Akhir-akhir ini Kak Ander tertawa 
terus. Entah kenapa. 
"Lihat Chocho, Kakak lagi shaving. Dibantu Kak Titi." 
Shaving? Chocho gak tahu. Kak Ander nunjukin benda. 
Chocho tahu. Paman sering pakai itu buat Chocho. 
"Cukur jenggot." 
Kak Ander ngangguk. Chocho gak suka. Chocho cukur 
jenggot Paman yang kerjain. Napa Kak Titi bantu Kak Ander? 
"Chocho mau. Kak Titi cukur jenggot Chocho." 
"Tapi jenggot Chocho gak ada, udah mulus kok.. gak 
perlu dicukur lagi." 
"Itu Paman yang kerjain. Chocho mau Kak Titi!" 
Pokoknya Chocho mau Kak Titi. Bukan Paman yang 
kerjain! 
"Iya, tapi gak bisa sekarang Chocho sayang. Nanti 
kalau kumis dan jenggot Chocho udah tumbuh ya." 
Kak Titi pegang dagu Chocho. Atas mulut juga. Chocho 
suka. Geli enak. Kata Paman bulu gak perlu boleh di cukur, 
kecuali rambut. 


"Disini ada rambut. Kak Titi cukur yang ini." 


155 


Chocho tarik tangan Kak Titi. Pegang kuk-kuk. Ada 
rambut disitu. Bisa dicukur. Kak Titi kaget. Tarik 
tangannya. Kak Ander melotot. 

"Chocho jangan kurang ajar sama Kak Titi!!" 

Hah?? Chocho bingung. Napa Chocho dibilang kurang 
ajar? 

"Kakak, Chocho baik. Chocho enggak nakal." 

Kak Ander melotot. Chocho takut. 

"Mas Aro, udahlah. Chocho masih kecil. Dia gak 
paham begituan. Dia gak punya maksud gak sopan." 
"Chocho besar, Kak Titi!!" 


Chocho gak suka dibilang anak kecil. Huaaaaaa....!! 


XXX 


TITI POV 
Beberapa hari kemudian, Chocho muncul memamerkan 
wajahnya. 
"Kak Titi, nih.. ada jenggot... ada kumis," lapornya 
bangga. 
Aku paham maksudnya, tapi pengin menggoda my baby. 
Aku pura-pura gak mengerti. 
"Iya ada," sahutku asal sambil terus menonton film 


kartun di tivi. 


156 


Chocho yang berdiri di sampingku beralih ke depanku 

dan berlutut hingga wajahnya kini sejajar dengan wajahku. 
"Cukur Kak Titi. Cukur!" dia merajuk sebal. 

Bibirnya manyun ke depan. Gemas melihatnya. 

"Masih pendek, gak usah dulu ya," ucapku santai. 
"Gatal. Geli. Cukur Kak Titi." 

Dia menyeretku masuk ke kamarnya dan berdiri di 
depan cermin toilet riasnya. Menggambil alat cukurnya yang 
berwarna kuning dan menyerahkan padaku. Chocho suka 
warna kuning, kayak warna bebek mainan yang 
menemaninya mandi. Aku tertawa geli dan mulai 
menggarapnya. Kupencet foam cukur dan kuleletin di 
sekitar bibirnya. Selama aku mengerjakannya, mata Chocho 
menatapku lekat-lekat. Jadi ingin menggodanya. 

"Ngapain ngliatin terus, naksir?" 

Chocho jadi bengong. 

"Apa itu naksir?" tanyanya polos. 

Anjrit, aku lupa. Chocho masih kecil dan polos, dia gak 
tahu begituan. Uh, dasar baperan! 

"Enggak papa, Chocho. Gak penting," kataku 
menghindar. 
" Kak Titi, apa itu naksir? Kak Titi!" rengeknya manja 


sambil menggoyang-goyang lenganku. 


157 


Ih gemas, mana tahan aku kalau Chocho bermanja ria 
begini. 

"Naksir itu ya suka, segala sesuatu yang kita sukai. 
Semuanya." 

Aku memberinya pengertian seluas mungkin, bukan arti 
kata naksir secara khusus. Khawatir dia salah 
memperlakukanku secara intim lagi. Chocho mengangguk, 
entah dia mengerti atau enggak. Aku memasang hairband 
pink milikku ke rambut Chocho supaya rambutnya tak jatuh 
menimpa wajah imutnya itu. Tadi aku lupa memasangnya. 
Hehehe, wajah Chocho jadi lucu dengan hairband pink centil 
yang menghiasi rambutnya. 

"Kak Titi naksir Chocho kan?" tanya Chocho narsis. 

“Iiiyyyaaa, abis Chocho cakep kalau begini. Cantik... 
huahahaha!” Aku tertawa ngakak. 

"Chocho cowok, Kak Titi.. ganteng. Bukan cantik!" 
protesnya dengan bibir mengerucut. 

Jadi gemas, pengin cium pipinya kalau gak ingat ada krim 
cukur di wajahnya. 

"Iya iya, Chochoku yang ganteng. Kita mulai 
pelajaran bercukurnya ya." 

Aku ingin mengajarinya supaya lain kali dia bisa mandiri, 
mengerjakan segala sesuatu sendiri. Si Om memang 


merawat Chocho dengan sangat baik, tapi dia cenderung 


158 


memanjakan dan melayani segalanya untuk anak asuhnya 
ini. Jadinya Chocho kurang berkembang dan kurang mandiri 
dibawah pengasuhannya. Tapi ya udahlah, aku gak mau 
menyalahkan si Om. Dia udah tua, pemikirannya cenderung 
kuno. Cuma tahu mengabdi dan melayani dengan sepenuh 
hati. Hal yang jarang ada di jaman now. Aku salut padanya! 

Kini aku berdiri di belakang Chocho, meraih tangan 
kanannya dan kuajari dia memegang alat cukurnya dengan 
benar. Aku mulai menggerakkan tangan Chocho untuk 
mengajarinya cara bercukur yang baik. Saat melakukannya 
otomatis wajahku nyaris menempel ke pundaknya yang 
lebar. Uh, mengapa aku jadi ingin merebahkan kepalaku dan 
bermanja disana? Sepertinya nyaman, dan wangi tubuh 
Chocho, aku suka banget menghirupnya. Segar sekali, 
seperti mencium udara yang segar, bersih dan wangi. Ahhh, 
kok pikiranku jadi melantur? Fokus, Titi!! 

"Chocho perhatikan ya caranya, setelah ini Chocho 
harus bisa mengerjakan sendiri. Chocho kan anak pintar, 
pasti bisa! Apalagi Chocho sudah besar," aku memberi 
Chocho pengarahan. 

"Kak Ander juga besar. Lebih besar dari Chocho. Kak 


Titi masih bantu!" rajuknya gak terima. 


159 


Chocho udah mulai pintar berdebat, dulu dia mengiyakan 
semua ucapanku. Mestinya ini kemajuan buatnya, tapi 
membuatku sedikit repot menanggapi protesnya. 

"Ya sesekali boleh. Kalau pengin manja. Tapi gak 
boleh tiap kali, itu namanya gak pintar!" 

Chocho manggut-manggut. 

"Cuma Chocho yang boleh manja. Kak Ander gak 
boleh! Kak Ander dah tua," tuntutnya dengan raut sok serius. 

Ya Lord, bukannya menyebalkan dia malah kelihatan 
menggemaskan. 

"Baiklah Dedek Chocho yang manja, sekarang coba 
kerjakan sendiri." 

Aku menowel hidung mancungnya yang sempurna itu. 
Chocho tersenyum manis dan mulai mengerjakan sesuai 
yang kuajarkan dengan wajah serius. Seakan-akan dia 
tengah mengerjakan sesuatu yang amat penting berkaitan 
dengan hidupnya. Matanya yang indah terus fokus menatap 
kearah cermin. 

Sebenarnya Chocho anak yang cerdas, dia belajar dengan 
cepat. Mudah meniru segala sesuatu yang dilihatnya. Hanya 
saja masalahnya ada pada perkembangan mentalnya yang 
lambat. Jadi dia termasuk anak jenius bila disesuaikan 
dengan usia mentalnya, bukan usia fisiknya. 


"Auchhhh!" tiba-tiba Chocho menjerit lirih. 


160 


"Ada apa Chocho?" tanyaku khawatir. 

"Kak Titi... darah!" katanya mengadu dengan wajah 
panik. 

Yaelah Chocho, lecet kecil begitu takut. Lah, dulu 
digebukin mommy-nya sampai lebam-lebam demi aku, dia 
kuat menahannya tanpa mengeluh... dasar manja! Chocho 
menunjukkan dagunya yang berdarah. Mungkin dia kurang 
tepat mengatur posisi pisau cukurnya, ada lecet kecil di situ. 
Aku tersenyum untuk menenangkannya. 

"Gapapa Chocho, ini biasa dialami bagi pria yang baru 
awal belajar bercukur. Bahkan kadang-kadang yang biasa 
melakukannya aja kalau gak hati-hati masih bisa terluka." 

Aku membilas wajahnya dengan air hingga bersih. 

"Perih, Kak Titi," rengeknya manja saat air mengenai 
dagunya yang lecet kecil itu. 

Ih, manjanya. Aku meniup lecetnya itu. 

"Udah ditiup dengan sayang, gak perih lagi kan?" 
candaku. 

Chocho mengangguk. "Tapi kurang. Cium, Kak Titi!" 
pintanya manja. 

Cup. Aku mengecup dagunya yang lecet kueciilll nyaris 
gak nampak itu. 

"Yang ini juga!” Dia menunjuk pipinya. 


Cup. Cup. Aku mengecup kedua belah pipinya. 


161 


"Yang ini!" dia menunjuk hidungnya. 
Cup. Cup. Aku mengecup hidungnya, sekalian keningnya. 
"Yang ini minta juga..." Eh ngelamak, dia nunjuk 
bibirnya. 

Kasih enggak ya? Terakhir aku menolaknya, Chocho 
ngambek dan menangis kayak anak akan ditinggal emaknya 
bunuh diri. Aku jadi khawatir. Akhirnya setelah menghela 
napas, aku mengecup bibirnya. 

Cup. Chocho menahan tengkukku hingga aku tak bisa 
melepas bibirku darinya. Lalu dia melumat bibirku lembut. 
Ahhh, kenapa lagi-lagi aku terjebak situasi seperti ini? Aku 
tak bisa menghindarinya, keluhku dalam hati. 

Selesai menciumku, dia memandangku dengan tatapan 
polosnya. Bagaimana aku bisa marah, coba? Dia nampak 
tanpa dosa. 

Aaargghhhhh Chocho, kau membuat perasaanku 
terombang-ambing! Kau bajingan kecil mesum nan polos!! 


Harus bagaimana aku memperlakukanmu? Aku bingung.. 


XXX 


162 


14: Doun 


XANDER POV 

Kakiku semakin membaik. Dad dan Mom sering 
mendesakku agar segera kembali ke rumah. Dengan 
berbagai alasan yang logis, aku selalu menunda 
kepulanganku. Sebenarnya memang sudah saatnya aku 
kembali ke 'dunia' ku yang dulu, tapi ada sesuatu yang 
membuatku enggan melakukannya. Sesuatu yang bernama 
"Titi. Dia yang telah mewarnai hari-hariku belakangan ini 
dengan keceriaan, kepolosan dan tingkah antiknya. Dia 
membuatku sangat bahagia hingga aku tak bisa mengenali 
diriku sendiri. Untuk pertama kalinya aku jatuh cinta, dan 
membuat hidupku jadi lebih semarak. 

Kami menjalin kasih secara sembunyi-sembunyi, tapi 
sepertinya Pak Frans mencurigai kami meski ia tak berani 
mengungkapkannya langsung padaku. Sedang Chocho, 
adikku itu akan mencemburui siapapun yang dekat dengan 
Titi. Duh posesif sekali. Yang jadi cowoknya Titi itu aku atau 
dia sih? Justru Chocho yang bisa secara terbuka bersikap 


manja, mesra, dan menguasai Titi. Aku hanya bisa menahan 


163 


perasaan kesal dalam hati. Beginilah resiko pacaran 
backstreet! 

Namun ketenangan hidupku sepertinya mulai expired. 
Dad meneleponku dan memberikan titahnya padaku. Lusa 
aku harus kembali. Dia akan mempertemukan diriku 
dengan Gladys, anak gadis taipan bisnis terkenal keluarga 
Hayden. Aku yakin gadis ini telah dipersiapkan oleh 
keluargaku sebagai calon pendampingku. Mungkin bila aku 
belum mengenal Titi dan jatuh cinta padanya, aku akan 
menerima perjodohan ini tanpa beban. Namun kini hatiku 
berontak. Bahkan aku tak berniat mencari informasi seperti 
apakah yang namanya Gladys Hayden itu. Pikiranku 
dipenuhi sosok Titi. Apa yang harus kulakukan? Aku tak 
bisa membantah mandat Daddy, tapi aku juga tak rela 
melepas Titi. Dia sumber kebahagiaanku. Apa aku egois? 
Bagaimana bila Titi mengetahui hal ini? Aku takut dia akan 
memutuskanku! 

Belum pernah aku sekalut ini, dan dengan pikiran yang 
kacau ini membawa diriku memasuki kamar Titi. Untuk 
pertama kalinya aku memasuki kamar bawahanku. Rasanya 
canggung. Tapi begitu melihat Titi yang berbaring miring di 
ranjangnya, kecanggunganku menghilang. Sepertinya 
nyaman sekali bila aku berbaring disampingnya. Tanpa 


berpikir panjang aku naik ke ranjangnya dan memeluknya 


164 


dari belakang. Titi masih tertidur, namun di bawah alam 
sadarnya ia menyandarkan tubuhnya padaku. Rambut Titi 
harum sekali. Aku mencium rambutnya, lalu turun ke 
tengkuknya yang terasa hangat, lembut, dan wangi. Dengan 
gemas aku mencium di sana, bahkan tak sadar aku menjilat 
tengkuknya dan menghisapnya lembut. 

Lembut? Mungkin di awal iya, tapi seiring gairahku yang 
muncul tanpa permisi aku menghisapnya sedikit kencang. 
Titi mendesah. Ia mulai tersadar dan menatapku kaget 
dengan matanya yang membulat. 

"Kok ada Mas Aro disini? Apa aku masih bermimpi?" 
gumamnya bingung. 

Sepertinya kesadarannya belum pulih 10096. Lucu aja 
melihat ekspresinya yang polos. Aku menyentil keningnya 
pelan hingga ia mengaduh lirih. 

"Ih, nyata ya.." 

Titi memegang pipiku dan mengelusnya lembut. 

"Hangat. Mas Aro ngapain disini?" bisik Titi. 
"Kangen," sahutku singkat. 
“Loh kan seharian kita ketemu terus." 

Aku tersenyum kecil mendengar responnya. 

"Kangen ingin memelukmu, ingin menciummu. 
Seharian kita bertemu tapi aku tak bisa apa-apa. Malah 


Chocho yang mendominasi perhatianmu terus." 


165 


Berhubung kakiku sudah membaik, kini Titi lebih banyak 
mengasuh Chocho dibanding merawatku. Ah, sebetulnya 
aku tak perlu dirawat lagi, aku hanya mencuri waktu supaya 
bisa berduaan dengan Titi dengan alasan 'perawatan' itu. 
Pipi Titi merona mendengar ucapanku itu. 

"Lalu sekarang?" tanyanya malu-malu. 

Dia memancingku dengan gayanya yang manis. 

"Aku ingin menerkam dirimu." 

“Takutttt!" Dia pura-pura ketakutan dan menjauh 
dariku. Tapi tak bisa, tanganku masih memeluk 
pinggangnya. Bahkan kini aku merubah posisi tubuhnya 
hingga setengah kutindih. 

"Mas Aro...” ia mendesah memanggilku sambil 
menatapku sayu. 

Aku sudah tak bisa menahan diriku.  Kutundukkan 
wajahku dan bibirku memagut bibir mungilnya. Rasa 
ketakutan akan kehilangan dirinya membuat akal sehatku 
melayang, aku mencumbunya penuh gairah. Hingga Titi 
kewalahan. 

"Mas.... Massss..." 

Ia pasti heran, aku seakan ingin merasainya, menelannya 
bulat-bulat. Baju tidur Titi sudah berantakan karena ulah 


tanganku. 


166 


"Mas, ada apa denganmu?" Mendadak Titi menahan 
tanganku dan menjauhkan dari tubuhnya, "ini bukan seperti 
dirimu yang biasanya. Kau terlihat... aneh." 

Rupanya firasat Titi sangat tajam, dia bisa tahu ada yang 
tak beres pada diriku. Aku duduk dan meremas rambutku.. 
rasanya kacau! Tapi aku tak bisa memberitahu hal ini pada 
Titi. Aku tak siap kehilangan dirinya. Aku ingin bersamanya 
selama mungkin. Tapi apa itu mungkin? Titi ikut duduk di 
sebelahku dan meletakkan kepalanya di punggungku. 

"Mas Aro, sepertinya ada beban dalam hatimu. 
Maukah kau berbagi denganku?" pintanya lembut. 

"Titi, aku belum bisa mengatakannya padamu. Tapi 
apapun yang terjadi, apa kau mau percaya padaku dan terus 
mencintaiku?" 

Aku menatapnya sendu, berharap dia mengiyakan 
permintaanku. Awalnya Titi seperti kebingungan dengan 
pertanyaanku yang tak berujung pangkal, tapi melihat 
tatapanku ia menjawab, "Mas Aro aku percaya padamu." 

"Dan apa kau akan selalu mencintaiku?" tuntutku. 

Dia mengangguk mantap. Rasa haru membuncah di 
hatiku, aku memeluknya penuh cinta. 

"Titi, jangan tinggalkan aku.." 

Apakah aku terlalu egois memintanya seperti itu, sedang 


aku tak bisa menolak perjodohan yang diatur oleh ortuku? 


167 


Entahlah. Tapi disaat down begini, mendengar janji Titi 


membuat hatiku lebih tenang. 


XXX 


TITI POV 
"Kak Titi!" Chocho memanggilku manja. 

Aku tergagap karena terkejut. Astaga, aku barusan 
melamun. Memikirkan Mas Aro yang kini balik ke rumahnya 
di kota dan sikapnya yang aneh di malam itu. 

"Iya, Chocho?" tanyaku spontan. 
Chocho menatapku dengan matanya yang polos, "Kak Titi 
hilang pikiran?" 
"Apa? Hilang pikiran?” 
Chocho mengangguk dengan gaya sok tahu. 
"Iya. Pikiran Kak Titi ada di tempat lain." 

Aku terpana mendengar jawabannya. Chocho, ternyata 
kamu tahu juga hal beginian. Sepertinya kemajuan mental 
Chocho sangatlah pesat. 

"Chocho betul? Pikiran Kak Titi diambil penyihir kan? 
Cling! Cling! Hilang!" 

Aku tersenyum geli mendengar penjelasan 

kekanakannya. Kalau menuruti ucapan Chocho, berarti 


penyihir itu adalah Mas Aro. Chocho memang 


168 


menggemaskan, lucu seperti boneka yang dipegangnya. Eh, 
kok dia mirip dengan boneka singanya itu ya? 

"Chocho mirip Leon ya," komentarku sambil tertawa 
geli. 

Leon itu nama boneka singanya, boneka pemberian 
daddynya di ultah Chocho ke 16. Uh, rasanya daddy Chocho 
asal aja kalau memberi kado. Apa dia gak sadar anaknya 
sudah remaja? Sudah berapa tahun dia gak pernah 
menengok Chocho?! 

"Nggak mirip. Chocho gak suka mirip Leon," dia 
mencebik manja. 
"Leon jahat, Chocho baik. " 

Yaelah, dia beranggapan singa itu hewan buas yang jahat. 
Cukup beralasan sih. Chocho pintar! 

"Lihat! Chocho bisa begini. Leon gak bisa!" 

Chocho mengangkat tangannya hingga jarinya 
membentuk huruf V sambil meleletkan lidahnya. Ih gemes! 
Ganteng dan cute banget sih bocah ini. 

Cup. Aku mengecup pipinya gemas. Chocho tersenyum 
sumringah. 

"Kak Titi naksir Chocho kan? Chocho juga naksir!" 

Cup. Dia mengecupku. Di bibir. Dan menyandarkan 


kepalanya ke dadaku dengan manja. Aduh, bagaimana nih? 


169 


Ini namanya kemanjaan ala bocah mesum. Bagaimana aku 
mesti menghadapinya? 
"Kak Titi dadanya empuk. Chocho suka." 

Sambil ngomong dengan ekspresi polos begitu, 
tangannya mengelus dadaku. Napasku tercekat dibuatnya. 
Apa yang harus kulakukan?! Dia dengan segala 
kepolosannya secara tak sengaja telah melecehkanku. Aku 
menahan tangan Chocho yang sedang mengelus dadaku. 

"Chocho, jangan.." 
"Napa?" dia bertanya dengan lugunya. 
"Ini gak sopan, gak baik." 
"Chocho baik, Kak Titi! Sopan, Chocho anak baik. 
Chocho cuma pengin sayang Kak Titi," bantahnya gusar. 
Nah kan, kalau sudah begini hatiku sontak melemah. 
"Iya Chocho anak baik. Maafin Kak Titi ya..." 

Aku menghela napas panjang. Susah, mengapa Chocho 
suka memperlakukan diriku seperti ini? Padahal dengan 
yang lain, dia bersikap biasa saja. Bahkan akhir-akhir ini dia 
gak pernah bermanja-manja dengan orang lain kecuali 
diriku. 

"Mom bilang kalau Chocho pintar dan baik, maka 
Mom akan mengijinkan Chocho berlibur bersama Kak Titi," 


dengan mata berbinar-binar Chocho memberitahuku. 


170 


Gak salah nih? Bukannya mereka melarang Chocho 
meninggalkan tempat ini? Mengapa justru sekarang kami 
ditawari liburan? 

"Chocho tahu darimana? Apa Mom yang bicara 
langsung?" tanyaku ingin tahu. 

Chocho menggeleng. 

"Paman yang bilang," bisiknya di telingaku. 

Benarkah? Aku akan menanyakan hal ini pada Om. 
Kesempatan itu datang saat aku membantu Om mengatur 
baju di lemari Chocho. 

"Om, Chocho bilang Mommy nya ngijinin dia pergi 
berlibur ya?" 

Si Om menatapku misterius lalu mengangguk pelan. 

"Kok tumben? Bukannya mereka selalu 
menyembunyikan keberadaan Chocho selama ini?" tanyaku 
heran. 

Om menatapku cukup lama seakan mempertimbangkan 
sesuatu, lalu setelah sekian lama barulah ia menjawab, 
"justru itu, karena mereka ingin menyembunyikan maka 
Chocho disuruh berlibur di tempat lain." 

Aku semakin curiga. Ada sesuatu yang disembunyikan 
Om padaku. 

"Mengapa Chocho harus disingkirkan dari sini? Apa 


ada sesuatu yang akan terjadi disini?" tanyaku curiga. 


171 


Lagi-lagi Om menatapku misterius. 

"Akan ada perjamuan disini, banyak tamu yang diundang. 
Chocho harus disembunyikan di tempat lain. Kau temanilah, 
Titi..." 

Aku masih penasaran, ingin mengorek lebih lanjut, 
"perjamuan apa, Om? Acara spesial apa yang diadakan 
disini?" 

Om kesulitan menjawabnya, aku semakin curiga 
dibuatnya. Firasatku mendadak jadi gak enak. 

"Titi, kurasa lebih baik kau tahu sekarang daripada 
terus berharap. Itu pesta pertunangan Tuan Muda Xander 
dengan Nona Gladhys Hayden. Putri tunggal rekan bisnis 
Tuan besar." 

Meski Om mengatakannya dengan datar, tapi aku seperti 
mendengar petir menyambar didalam diriku. Aku jadi down 


seketika. Mas Aro tunangan!! 
XXX 
Aku menangis didalam pelukan Chocho, meski udah 
berusaha menahannya, kenyataannya tangisku pecah saat 


Chocho masuk ke kamarku dan bertanya padaku, "Kak Titi 
napa? Kak Titi sakit? Kak Titi pucat.." 


172 


Bukannya menjawab aku malah jatuh ke pelukannya dan 
menangis di dada bidangnya.  Chocho membiarkanku 
menangis sepuasnya, ia hanya mengelus punggungku, 
mengelus rambutku.. bergantian. Cukup lama ia 
melakukannya hingga aku merasa tetesan air mata orang 
lain di pipiku. Aku menengadah, memandang wajah Chocho. 

"Chocho kenapa menangis... hik.. hik.?” tanyaku 
sambil terhisak. 

Tanganku terulur menghapus airmatanya. 

"Chocho sedih." 
"Kenapa.. hik... hik...?" 
"Karena Kak Titi sedih," ucapnya sendu. 

Rasa haru menyelimutiku, hatiku terasa hangat dan tak 
terlalu pedih lagi. Astaga, aku dah membuat Chocho sedih 
dan menangis. Baby sitter macam apa aku ini?! 

"Chocho, Kak Titi gak sedih.. hik.. kok," kataku 
berbohong. 
"Tapi Kak Titi nangis!" dia bersikeras dengan 
anggapannya itu. 
"Itu karena Kak Titi hepi. Bahagia. Jadi terharu. 
Nangis. Akhirnya kita diijinkan berlibur!" 
Mata Chocho menatapku bimbang, penjelasan ngawurku 


mulai dipercayainya. 


173 


"Om.. eh, Paman sudah menyampaikan, kita akan 
pergi berlibur besok. Ke pantai, Chocho! Asyik kan?!" 

"Pantai? Chocho belum pernah kesana. Asikkk!! 
Horeeeee!!" jeritnya senang. 

Dasar bocah, mudah saja mengalihkan perhatiannya. Dia 
mengangkat tubuhku dan berputar-putar sambil tertawa 
riang. Menyaksikan kegembiraannya, aku ikut senang. 
Kesedihanku seolah terlupakan untuk sementara waktu. 

"Chocho! Chocho! Stop! Kak Titi mau jatuh nih," 
pekikku khawatir. 

"Pegang Chocho, Kak Titi! Pegang!" balas Chocho 
sambil tertawa lebar. 

Sial, dia menggodaku. Aku sengaja memeluknya erat dan 
mengacak-acak rambut bocah menggemaskan ini. Bukkk!! 
Sekonyong-konyong Chocho menjatuhkan kami di kasur. 
Aku tertawa terbahak-bahak dan langsung terdiam begitu 
menyadari betapa rapatnya tubuh kami. Chocho 
menindihku. Tubuhnya berada diatas tubuhku, wajahnya 
nyaris tak berjarak dari wajahku. Matanya menatapku lekat. 

"Tawa Kak Titi indah. Cantik. Jangan sedih, Kak 
Titi... ucapnya lembut. 

Aku tersentuh dibuatnya, dan pikiranku sedang kacau 

berat. Itu sebabnya untuk pertama kali aku mencium 


Chocho, di bibirnya! Memagut bibirnya, mengulumnya 


174 


penuh gairah. Aku lupa dia adalah anak asuhku dan Chocho 
masih bermental bocah. Gila! Aku tak sadar melakukannya 
dengan mata terpejam. Chocho membalas ciumanku tak 
kalah panasnya. Kami berciuman begitu liar, bahkan lidah 
kami saling memilin. Mengikuti naluri, aku meremas dada 
dan perut Chocho hingga bocah itu melenguh nikmat. 
Namun dalam bayanganku yang kulihat adalah Mas Aro. 

"Kak Titi, i love... you.." cetus Chocho. 

Aku pun menjawab tanpa berpikir panjang. 

"I love you too, Mas Aro..." sahutku dengan mata tetap 
terpejam. 

Mataku terbuka saat merasa tak ada pergerakan lagi 
diatas tubuhku. Chocho terdiam seakan membeku. Matanya 
menatapku nanar dengan pandangan sedih. 

"Kak Titi cinta Kak Ander?! Kak Titi gak cinta 
Chocho?!!" tanyanya dengan airmata yang mengalir di 
pipinya. 

Aku terpana seketika. 

God! Lagi-lagi aku telah membuat Chocho terluka. 


Down... 


XXX 


175 


15 : On Me Beach 


TITI POV 
"Masih lama?" Lagi-lagi Chocho bertanya tak sabar. 
"Sebentar lagi, Sayang," jawabku menenangkannya. 
"Oke!" kata Chocho sambil mengedipkan matanya. 
Chocho duduk dengan gelisah didalam mobil. Kakinya 
bergoyang terus seakan tak sabar ingin meloncat keluar saat 
mobil berhenti tiba di tujuan. Wajahnya nampak sangat 
antusias! Berbeda ketika dia bertanya padaku, apa aku cinta 
Mas Aro. Saat itu aku bingung harus menjawab apa. 
Akhirnya aku hanya berkata bahwa Mas Aro sudah ada yang 
punya. Anehnya Chocho diam saja dan bisa menerimanya. 
Entah dia mengerti atau tidak aku juga tak tahu. 
"Mana pantainya? Gak kelihatan.” Protes Chocho 
memutus lamunanku. 
"Sabar, Sayang. Sebentar lagi juga kelihatan." 
"Sebentar itu kapan? Kenapa sebentar terus?!" dia 
mencebik manja. 
Kuraih kepalanya dan kutaruh di bahuku. 
"Chocho tidur dulu, gih. Nanti begitu bangun pasti 


udah sampai pantai." 


176 


"Kalau bobok, mau disini." Chocho menunjuk 
pangkuanku. 
"Iya boleh.." 

Chocho segera menaruh kepalanya di pangkuanku, 
matanya mengerjap polos menatapku. 

"Mau bobok harus dicium dulu," pintanya manis. 

Aku tersenyum geli dan mengecup pipinya... kanan dan 
kiri. 

"Sini juga!" 

Ia memanyunkan bibirnya. Dasar Chocho, kok gak ada 
puasnya sih? Aku melirik kearah depan, setelah memastikan 
Pak Bas, supir kami, gak melihat. aku mengecup bibir 
Chocho dengan cepat. Chocho tersenyum sumringah lalu 
menarik tanganku dan ditaruhnya diatas rambutnya. 

"Usep Kak Titi. Nyanyiin." 

"Aduh, Kak Titi gak bisa nyanyi. Kalau lagunya Nina 
Bobok boleh?" 

"Chocho bukan anak kecil lagi! Chocho sudah besar!" 

Ngomongnya dah gede tapi sambil merengut manja. 
Menggemaskan betul, My baby satu ini. Aku mencubitnya 
gemas. 

"Mau lagu apa?" 
"Kebelet," sahutnya polos. 
"Chocho kebelet pipis?" 


177 


"Bukan. Itu judul lagu." 
"Ada ya lagu kayak gitu? Kok Kak Titi gak pernah 
tahu." 

Suwer, aku emang gak mengikuti perkembangan lagu sih. 

"Ada kak Titi. Gini lagunya.." 

Chocho lalu bernyanyi menirukan lagu itu, sepertinya sih 
sejenis lagu dangdut. 

"Dik, aku wes nafsu.. Engko bengi aku njaluk iku..." 

Dia bernyanyi dengan wajah tak berdosa, tapi aku yang 
mendengarnya jadi kebakaran jenggot. Astaganaga uler 
bekicot!! Ada ya lagu porno kayak gitu? Lagian, ini si 
Chocho tahu lagu gituan darimana, coba?! 

"Chocho itu lagu gak bener!! Chocho dapat lagu itu 
darimana?" tanyaku gusar. 

"Itu lagu punya Pak satpam. Kata Bapak, itu lagu 
orang besar. Chocho sudah besar." 

Aku mengurut dada prihatin. Mesti lapor sama Om nih. 
Biar para satpam diperingatkan supaya lebih hati-hati jika 
menyetel lagu begituan. Ada anak kecil disini loh! 

Akhirnya kami sampai juga di bungalow, rumah 
peristirahatan keluarga Edisson. Chocho masih tertidur di 
pangkuanku. Bibirnya tersenyum manis, pasti ia sedang 
bermimpi indah. Uh, bahkan saat tertidur ia terlihat ganteng 


dan sangat menggemaskan. Sebenarnya gak tega 


178 


membangunkannya. Tapi bagaimana lagi? Masa dia 
kubiarkan tidur didalam mobil? 

"Chocho, bangun sayang..." 

"“Ehhhmmmm.." 

Dia mulet-mulet lalu memelukku lebih erat, lagi pewe sih. 
Aku menowel pipinya lembut. Dia menangkap tanganku lalu 
dijepitin di ketiaknya. Nah lho, bagaimana aku bisa 
membangunkannya, coba? Pakai bibir. Kudekatkan bibirku 
ke matanya dan kutiup lembut matanya. Dia cuma meringis 
sedikit. Kutiup telinganya, dia cuma meringis sedikit. 
Akhirnya setelah merasa tak ada yang memperhatikan kami, 
aku menggigit lembut telinga Chocho. Dia berjengkit kaget, 
lalu spontan meraup wajahku dan balas menggigit, bukan 
telingaku tapi bibirku. 

"Chochohhhh.. Ihephhaasshinnn!” aku berusaha 
melepaskannya. 

Tapi rontaanku melemah begitu Chocho melumat bibirku 
lembut. Bibirnya terasa hangat diatas bibirku dan gesekan 
bibir kami membuatku berdesir. Aku terbuai dibuatnya, 
bahkan aku mulai membalas ciuman Chocho. Hingga suara 
pintu mobil terbuka mengejutkan kami. Aku segera 


mendorong tubuh Chocho menjauh. 


179 


"Titi, Tuan Besar berpesan selama disini Tuan kecil 
tak diijinkan berjalan-jalan ke tepi pantai," Pak Bas berkata 
dengan ekspresi wajah datar. 

"Oh iya Pak, makasih," sahutku gugup. Aku sangsi, 
apa tadi dia memergoki kami berciuman? 

Saat Pak Bas lagi ngopi di dapur, aku sengaja 
mendekatinya, pengin mancing, sebenarnya dia melihatku 
ciuman sama Chocho atau enggak. Kami berbasa-basi 
sejenak, setelah itu barulah aku bertanya. 

"Bapak tadi saat membuka pintu mobil dan 
memberitahu pesan Tuan Besar apa melihat sesuatu yang 
aneh?" pancingku nekat. 

Dari sorot matanya aku yakin dia paham maksudku. 

Pak Bas cuma berkata datar, "kali ini Bapak anggap tidak 
melihat apapun.." 

Kali ini?  Kentara kan dia menyatakan secara tak 
langsung bahwa dia sudah tahu? 

“Titi, kau pahamilah prinsip Bapak. Semua akan 
Bapak anggap tidak terjadi dan tidak ada asal tidak didepan 
mata Bapak, ngerti kau?" 

Aku melongo mendengarnya. Ini maksudnya apa? Dia 
mempersilahkanku bertindak sesukanya asal gak 


didepannya? 


180 


"Hoaammmm... kalau disini bawaannya Bapak pengin 
tidur terus aja." 

Itu kode kan? Kucing suka tidur, jadi tikus bisa bermain 
leluasa? Pak Bas tersenyum lembut. 

"Kasihan Tuan kecil selama ini tak pernah liburan, 
kau senangkanlah hatinya." 

Nah itu pesan sponsor darinya, sudah jelas kan 
maksudnya? Daripada aku suntuk mikirin perasaanku yang 
kacau gegara pertunangan Mas Aro, mending aku 
menyibukkan diriku sendiri. Berhubung tugasku disini 
adalah mengasuh Chocho, ada baiknya aku menyibukkan 
diri bersamanya. Lagian, Chocho juga gak bisa diem... jadi ya 
klop! Ada aja yang kami lakukan. Sekarang ini dia lagi 
merengek manja minta jalan-jalan ke tepi pantai. Udah 
berkali-kali kuingatkan pesan daddy-nya, dia tetap aja 
kekeuh merayuku manja. 

"Iya Kak Titi ya, iya... boleh ya? Yuk kita ke pantai. 
Chocho sayang Kak Titi. Cinta. Love! Kak Titi juga naksir 
Chocho kan? Ke pantai yuk. Kita main air disana." 

Dih gayanya itu lho. Manja. Kenes. Gak tahan aku 
dirayunya. Pakai acara mainin mata dan monyong- 
monyongin bibirnya segala.. ih gemes! Aku jadi bimbang. 


Berani enggak aku mengajaknya kabur? Ditengah 


181 


kebimbanganku itu tiba-tiba kudengar celetukan keras Pak 
Bas. 

"Aahhh, kenapa Bapak jadi ngantuk banget ya? Tidur 
dulu, ah! Mau tidur yang lamaaaa banget.." 

Itu kode kan? Boleh geer gak sih? Lalu kudengar Pak 
Bas membuka pintu kamarnya dan menguncinya dari dalam. 
Yupp! Itu kode. 

"Chocho ganti baju yuk.. kita ke pantai," bisikku pada 
anak asuhku yang cute ini. 

"Asiikkk!! Horre.." 

Aku membekap mulutnya sebelum ia berteriak lantang. 

"Jangan teriak, Sayang... kita perginya diam-diam. 
Gak boleh ada yang tahu." 

"Kayak main petak umpet!" dia mengangguk penuh 
semangat. 

Aku tersenyum geli dan mengacak rambutnya dengan 
gemas. 

Tak lama kemudian kami sudah siap pergi. Aku tak 
dapat menahan tawaku saat melihat Chocho berpose dengan 
bajunya sebelum berangkat ke pantai. Dia nampak keren 
dengan setelan baju pantainya. Kalau aku hanya 
mengenakan baju biasa saja, celana pendek jeans dan kaus 


oblong putih polos. 


182 


Sesampainya kami di pantai Chocho langsung menjadi 
pusat perhatian. 
"Ih ganteng banget! Siapa dia? Artis?" 
"Aduh pengin kukarungin dan kubawa pulang deh." 
"Kenalan boleh gak?" 
“Foto bersama boleh dong?" 
Chocho berlindung dibalikku, tangannya memegang 
kausku erat-erat seakan takut kutinggal. 
“Permisi-permisi, kami lewat dulu. Dia bukan artis 
kok." 
Aku berusaha menerobos kerumunan massa yang 
mengelilingi Chocho. Mereka menatap kami penuh minat. 
"Kak Titi, napa mereka serem?" ucap Chocho sambil 
bergidik setelah agak jauh dari kerumunan orang itu. 
"Mereka cuma kagum pada kegantengan Chocho." 
"Ih, Chocho gak suka. Cukup Kak Titi aja. Yang boleh 
cinta Chocho cuma Kak Titi. Lainnya enggak boleh!" 
Ah, Chocho ada-ada aja. Mana bisa dia melarang orang 
kagum padanya? 
"Kak Titi, foto!" 
Chocho bergaya minta dipotret, kenesnya! Cekrek. Aku 
memotretnya dengan kamera di hapeku. Chocho melihat 
hasil potretanku sambil manggut-manggut. 


"Buat Kak Titi. Kalau kangen, cium foto Chocho.” 


183 


"Bagaimana bisa kangen? Kita ketemu terus kan?" 
godaku. 

Chocho memanyunkan bibirnya manja. 

“Ih, Kak Titi. Chocho aja kangen. Sering. Pas 
ditinggal Kak Titi mandi. Pas Kak Titi sibuk. Pas Kak Titi 
diambil Kak Ander." 

Hah segitunya ya? Anak ini, mengapa dia begitu 
tergantung padaku? Seakan aku candu baginya. 

Hari ini di pantai cukup ramai, ternyata ada festival cake. 
Mereka membuka bazaar kecil-kecilan yang semua 
pedagangnya berjualan cake. 

"Chocho mau cake?" tawarku. 

Mata Chocho langsung berbinar senang. 

"Mau Kak Titi! Mau cake! Chocho suka cake!" 

Sambil melonjak riang, Chocho menyeretku menuju para 
penjual cake itu. 

"Semuanya indah. Enak. Mau yang ini! Ini! Ini! Ini!" 
Chocho menunjuk semua cake yang warnanya mencolok dan 
bentuknya lucu. Yang bener aja, masa dia sanggup 
menghabiskan semua? Ini mah namanya lapar mata! 

"Chocho bisa ngabisin semua?" tanyaku ragu. 

"Yang cantik disimpan Kak Titi. Sayang dimakan. 
Yang jelek aja yang dimakan," jawabnya polos. 


Aku tertawa renyah mendengarnya. 


184 


"Dengar Chocho, cake itu untuk dimakan. Bukan buat 
pajangan. Lagian, ntar basi kalau disimpan lama-lama!" 
jelasku. 

Akhirnya kami hanya membeli secukupnya. Chocho 
emang anak manis, dia menuruti semua ucapanku. Kami 
berjalan mendekati kerumunan orang yang sedang 
memperhatikan sesuatu. Ternyata ada lomba makan cake. 
Siapa yang sanggup makan paling banyak cake dia 
pemenangnya. 

"Kak Titi ada lomba. Chocho ikut!" cetus Choco. 

"Chocho sanggup? Pemenangnya lomba adalah yang 
bisa menghabiskan cake paling banyak!" 

Chocho mengangguk antusias. Akhirnya aku 
mendaftarkan Chocho mengikuti lomba makan cake. Yaelah, 
lawannya rata-rata berbadan besar. Semua king size! Kecil 
deh kans Chocho menang. Tapi gapapa deh, yang penting 
anak itu senang. Selama ini kan dia selalu terkungkung 
dalam rumah. Biarlah sekali ini ia bersenang-senang di luar. 

Chocho duduk di tengah. Dia peserta nomor tiga. 
Peserta nomor satu wanita yang amat kurus seperti 
kekurangan gizi... ini sih bakal tumbang pertama deh, 
kayaknya! Peserta nomor dua Bapak botak yang badannya 
besar kayak kingkong. Peserta nomor empat ibu gendut 


yang perutnya sebesar gentong. Didepan mereka semua 


185 


sudah tersedia setumpuk cake yang siap dilahap. Jujur, dari 
mereka semua Chocho adalah peserta yang penampilannya 
paling gak meyakinkan. 

"Ih, yang nomor tiga imut banget! Dia sih cocoknya 
ikutan lomba cowok terganteng sejagad deh," bisik gadis 
yang berdiri di sebelahku pada temannya. 

Nah kan, yang berpendapat seperti itu bukan aku 
seorang. 

Pritttt! Peluit pun berbunyi tanda lomba makan cake 
dimulai. Semua peserta lomba itu dengan cepat langsung 
melahap cake-cake itu... kecuali Chocho. Dengan santai ia 
memakan cakenya, gaya makannya sangat aristokrat sesuai 
ajaran Om. Terlihat begitu indah dan berbudi pekerti halus. 
Beda bila dibandingkan lawan-lawannya yang bertingkah 
kalap seperti orang gak makan setahun. 

"Duh, betul-betul Prince Charming deh," puji gadis di 
sebelahku tadi. 

Tapi, eitz jangan salah! Meski cara makannya begitu, 
ternyata Chocho cepat juga menghabiskan cakenya... wow! 
Ternyata yang ambruk duluan justru Si Bapak Kingkong, dia 
meninggalkan tempat duduknya sambil mengangkat tangan, 
tanda menyerah. Dia tak sanggup lagi menghabiskan cake- 
nya. 


"Kok nyerah, Pak?" tanyaku iseng. 


186 


"Enek Dik. Cakenya terlalu manis.” 

Ealah, gitu ya. Sepertinya memang sengaja diatur begitu 
supaya pesertanya pada enek makan kue meskipun masih 
mampu menghabiskannya. Tapi kayaknya Chocho nyantai 
aja, mungkin lidahnya kurang peka kali. Yang menyerah 
selanjutnya malah Si Ibu dengan perut sebesar gentong itu, 
gak nyangka deh. Dia muntah-muntah saking maksa makan 
meski udah kekenyangan. Kini tinggal Chocho dan gadis 
busung lapar itu. Para penonton tampak jelas mengidolakan 
Chocho, dari tadi mereka berteriak menyemangati Chocho. 

"Ayo Ganteng, kamu pasti bisa!" 
"Ganteng juaranya!" 
"Ganteng pemenangnya!" 

Aku hanya tersenyum bangga menikmati aksi Chocho. 
Bisa jadi dia pemenangnya, lawannya cungkring gitu. 

"Adiknya lucu ya," sapa seorang cowok padaku. 
Adik? Oh mungkin maksudnya Chocho kali. 
"Iya Mas," aku menjawab singkat. 

Dia menganggu konsentrasiku melihat Chocho. 

"Aku Dino. Namamu siapa? Boleh kenalan?" cowok 
itu mengulurkan tangan padaku. 

Masa kujawab 'gak boleh'. Terpaksa kusambut uluran 
tangannya. 

"Titi." 


187 


Dia tersenyum manis, "lagi liburan?" 
"Lagi kerja Mas." 
"Ah yang bener. Kerja apa disini?" 

Duh, orang ini bikin aku gak bisa tenang melihat Chocho 
tanding. Saat aku melongok ke bangku Chocho aku jadi 
bingung. Chocho udah gak ada! Kemana dia? Tinggal si 
cewek busung lapar yang memakan cakenya dengan lahap. 

Tiba-tiba ada yang menggandeng tanganku. 

"Kak Titi, ayo pergi!" sentak Chocho dengan wajah 
memberengut. 

Lalu ia menyeretku begitu saja. 

"Chocho kenapa pergi duluan? Lombanya kan belum 
selesai!" 

"Biarin! Cake boleh hilang. Kak Titi jangan!" ucapnya 
sewot. 

Astagah, apa ia cemburu gegara ada cowok yang 
mengajak aku kenalan tadi? 

"Kak Titi gak bakal hilang, Chocho," kataku 
meyakinkannya sambil mengecup pipinya. 

Kekesalan Chocho langsung menghilang. 

"Kak Titi milik Chocho," tegasnya padaku. 
la memegang kedua tanganku erat-erat dan 


ditangkupkannya didepan dadanya. Ya Tuhan, anak ini 


188 


membuatku terharu. Betapa besar cintanya untukku, aku 
takut mengecewakannya. 

"Chocho..." Aku mencium tangannya yang memegang 
tanganku. 

"Kak Titi tak akan meninggalkan Chocho," kataku 
lembut. 

Saat ini hanya itu yang bisa kujanjikan padanya, tapi 
Chocho terlihat bahagia sekali mendengar janjiku. Kamipun 
berjalan sambil bergandengan tangan, dengan riang Chocho 
mengayun-ngayunkan tangan kami. Dia nampak polos 
sekali seperti anak kecil. 

"Kak Titi lihat! Ada kue raksasa!" 

Dengan mulut ternganga Chocho menunjuk satu cake 
raksasa setinggi dua meter. Sepertinya semua keramaian 
berpusat disana, bahkan ada panggung yang tengah diisi 
oleh band yang penyanyinya membawakan lagu rancak. 

"Kak Titi, kita kesana!" teriak Chocho antusias. 

Lagi-lagi ia menyeretku berlari-lari menuju keramaian 
itu. Kami ikut larut dalam lautan kegembiraan diantara 
kerumunan orang-orang itu. Kami ikut bergoyang mengikuti 
irana musik nan rancak itu. 

"Sekarang tibalah kita di puncak acara, saatnya pesta 


cakeeee!!!" teriak MC penuh semangat. 


189 


Aku masih terbengong-bengong saat semua orang berlari 
menuju cake raksasa setinggi dua meter itu. Mereka 
menyerbunya penuh semangat, meraup kue raksasa itu 
dengan kedua tangannya lalu memakannya. Njirrr.. 

"Kak Titi, kita ikut yuk!" ajak Chocho. 

Kamipun berlari mendekati cake raksasa itu. Setelahnya 
tanpa ragu ikut memakan cake itu, keroyokan dengan orang- 
orang lainnya. Astaga, rasanya konyol, lucu dan 
menyenangkan. Kami tertawa tiada henti. Iseng-iseng 
kuleletin pipi Chocho dengan krim cake. 

"Iiih, Kak Titi nakal!" rajuk Chocho manja. 

Dia balas meleletkan krim ke wajahku. Kami saling 
meleletkan krim ke wajah dan badan kami. Hingga 
kemudian.. Plok! Chocho melemparkan cake kearahku, aku 
berhasil menghindarinya. Cake itu nyasar mengenai wajah 
seorang ibu montok. Mampus deh. Korban salah sasaran itu 
adalah ibu yang perutnya kayak gentong tadi. Dia 
memandang kami dengan garang. Lalu dia melemparkan 
cake di tangannya kearah Chocho. 

Plok! Chocho berkelit hingga cake itu mengenai Bapak 
berbadan kingkong. Bapak itu balas melempar cakenya. 
Plok!! Kena orang lain lagi. Plok!! Plok!! Plok!! Akhirnya 
terjadilah perang lempar-lemparan cake. Seru dan 


menegangkan banget! Diam-diam aku menggandeng Chocho 


190 


untuk meninggalkan perang itu. Kami berjalan menuju sisi 
pantai yang agak sepi dan cukup tertutup. Disana aku 
membilas tubuh Chocho dengan air laut. Njirr. Tampilan 
kami begitu berantakan dengan noda cake dimana-mana. 
Chocho ikut membilas wajahku dengan air laut. Tubuh kami 
basah kuyup terkena air. Setelah itu kuajak Chocho 
berbaring di bawah pohon sambil mengeringkan tubuh kami. 
Tadi aku sempat menyewa tikar yang kini mengalasi tubuh 
kami saat berbaring. 

Semilir angin laut membuatku mengantuk, kupejamkan 
mataku tuk menikmati suasana ditepi pantai. Lalu 
kurasakan seseorang membelai wajahku. Aku tersenyum 
dengan mata tetap terpejam, pasti itu ulah Chocho. Dan dia 
terus membelaiku, kini tangannya menelusuri leherku, 
pundakku, lalu dadaku. Napasku sontak tercekat. Didadaku 
ia bukan sekedar membelai. tapi juga meremas lembut. 
Kubuka mataku dan kutemukan tatapan penuh hasrat di 
matanya. 

"Chocho..." aku mendesah memanggil namanya. 

Kausku yang basah melekat pada tubuhku hingga 
mencetak jelas lekuk-lekuk tubuhku, kini aku baru 
menyadari itu. Dan Chocho, walaupun dia anak tunagrahita, 
dia tetap memiliki hasrat sebagai pria normal. Hanya ia tak 


menyadarinya. 


191 


Dengan polos ia bertanya padaku, "Kak Titi, buka ya 
kausnya? Chocho boleh cium ini?" 

Tangannya menunjuk dadaku yang telah dibuatnya 
tegang. 

Oh GOD. Aku harus bagaimana?! 


XXX 


192 


16: “Keraguan yang menyiksa 


XANDER POV 

Untungnya pertunangan yang membuatku muak ini telah 
usai. Bahkan selama acara itu berlangsung, aku tak pernah 
sekalipun menatap mata tunanganku. Pasti pandangan 
mataku kosong, wajahku nampak dingin. Namun gadis itu 
tak bereaksi apapun meski aku yakin dia menyadari betapa 
dinginnya sikapku padanya. 

Kurasa ia juga tak menghendaki pertunangan ini. Kami 
adalah pion dalam biduk permainan politik bisnis yang 
dimainkan keluarga kami. Entahlah, mungkin ini sudah 
menjadi kutukan bagiku sebagai anak sulung keluarga 
Edisson. Terkadang aku merasa Chocho lebih beruntung 
dariku. Meski sudah menjadi nasibnya disembunyikan 
sebagai aib keluarga Edisson, tapi tak ada yang mengatur 
kehidupan cintanya atau dia diharuskan menikah dengan 
putri konglomerat lainnya. Dia bebas mencintai siapapun! 

Ehm, sampai sekarang aku masih bingung melihat 
hubungan Chocho dan Titi. Hubungan mereka terasa 
istimewa, seakan ada benang tak terlihat yang menyatukan 


mereka. Aku nyaris yakin Chocho mencintai Titi, tapi Titi? 


193 


Dia cinta aku kan?! Mendadak hatiku gundah gulana, aku 
jadi tak yakin dengan perasaan Titi padaku! Aku yakin kini 
dia sudah tahu kalau aku telah bertunangan dengan... ehm, 
siapa nama tunanganku? Gladys ya? 

Aku Kkhawatir Titi patah hati, lalu memutuskan 
meninggalkanku. Tidak! Itu tak boleh terjadi. Dia sudah 
berjanji akan selalu percaya padaku kan? Dia berjanji tak 
akan meninggalkanku! Keraguan ini sungguh menyiksaku, 
aku ingin sekali menemuinya untuk memastikan 
perasaannya. Tapi bagaimana ini? Pesta pertunanganku 
bahkan baru berakhir. 

Pak Satryo, manajer marketing di perusahaan kami 
datang menyalamiku dengan sok akrab. 

"Selamat Pak Xander, buat pesta pertunangan yang 
membahagiakan ini. Bapak beruntung mendapat tunangan 
yang sangat cantik." 

Aku mengikuti arah pandangan Satryo pada seorang 
wanita yang sudah resmi jadi tunanganku. Yah, mungkin 
benar dia cantik, tapi aku tak tertarik! Satu-satunya wanita 
yang menggerakkan hatiku hanyalah Titi. 

"Terima kasih," dengan sopan aku menanggapi ucapan 
selamat Pak Satryo, hanya sekedar berbasa-basi. 


Pak Satryo tersenyum penuh arti padaku. 


194 


"Ngomong-ngomong si Titi kemana, Pak? Kok tidak 
nampak? Jujur, dulu saya pikir Bapak punya ketertarikan 
khusus pada Titi. Ternyata saya salah paham. Boleh saya 
mendekatinya?" cerocosnya tanpa tedeng aling-aling. 

Hatiku panas mendengarnya. Ingin kucekik leher pria 
kurang ajar ini, tapi tentu saja aku tak bisa melakukannya. 

"Titi sudah tak bekerja disini. Saya tak tahu dia 
pindah kemana," jawabku ketus. 

"Oh maaf, Pak." 

Untuk apa dia minta maaf? Aneh. Yang lebih aneh, 
mengapa aku harus berbohong padanya soal Titi?! 

Tidak bisa ditunda lagi. Aku harus pergi sekarang untuk 


menemui Titiku! 


XXX 


Akhirnya dengan alasan harus segera menyelesaikan 
pekerjaan yang tertunda, bisa juga aku kabur dari vila kami. 
Padahal Mom, Dad dan kedua ortu tunanganku masih 
menginap disana. Aku tak peduli! Vila itu tanpa kehadiran 
Titi dan Chocho tak ada artinya bagiku. 

Siang ini juga aku memutuskan pergi, kali ini aku 
membawa mobilku sendiri karena aku berencana untuk 


membawa Titi jalan berdua. Aku baru menstarter mobil, 


195 


ketika mendadak ada yang membuka pintu mobil dan duduk 
di sampingku. Aku langsung mematikan mesin mobilku. 

"Keluar!" kataku dingin. 

"Tidak," sahut wanita itu. Dia tunanganku, namanya 
Gladys? 

Aku meliriknya tajam. Dia sudah berganti pakaian casual 
yang cenderung ke style tomboy, tak nampak kesan anggun 
dan feminim seperti yang ditunjukkan saat pesta 
tadi. Kepribadian mana yang menjadi miliknya? Ah, aku tak 
peduli! 

"Maaf , aku tak bersedia memberi tumpangan. Silahkan 
turun. Aku buru-buru," usirku terus terang. 

"Bawalah aku, hanya sesaat. Karena mereka tak 
mengijinkanku keluar bila tak bersamamu. Aku janji tak 
akan merepotkanmu. Satu kilo dari sini, turunkan saja aku." 
Dia berkata datar tanpa ekspresi apapun. Namun jelas gadis 
ini bertekad tak mau keluar dari mobilku! 

Kurasa buang waktu saja bila aku ngotot mengusirnya 
keluar, lagipula itu bisa memancing perhatian yang tak 
diperlukan! Akhirnya aku kembali menstarter mobilku dan 
melajukannya sambil membawa gadis aneh ini bersamaku. 

Satu kilometer dari vila aku benar-benar menurunkan 


dia. 


196 


"Terima kasih," ucapnya datar. Sepertiku, dia juga 
hampir tak pernah menatap mataku. Hah, kami pasangan 
aneh kan! 

Aku menjalankan mobilku tanpa menjawab ucapan 
terima kasihnya. Terus terang yang ada dalam pikiranku 
adalah aku ingin menemui Titi secepat mungkin! 

Hari sudah sore ketika aku tiba di bungalow kami yang 
ada di tepi pantai. Tak kutemukan keberadaan Titi dan 
Chocho didalam bungalow. Kemana mereka? Bukannya Dad 
berpesan bahwa Chocho tak boleh dibiarkan keluar? 

Kucari Pak Baskoro, supir yang diberi tugas mengawasi 
mereka. Kutemukan Pak Tua itu sedang tiduran di 
kamarnya. Wajahnya memucat melihatku. 

"Tu-tuan Muda, bukannya Tuan muda hari ini 
bertunangan?" tanyanya bingung. 

Aku menatapnya dingin untuk mengintimidasinya, aku 
dapat mencium bau persengkokolan tak sedap disini. 

"Sudah selesai, dan saya langsung kesini. Kemana 
Chocho dan pengasuhnya?" tembakku langsung. 

"Bukannya mereka di sini?" Pak Baskoro balik bertanya. 

Aku tersenyum sinis. Dia gugup. Pasti dia tahu kemana 
perginya dua bocah itu. 

"Tak ada. Jujur saja Pak, daripada Bapak saya pecat. 


Kemana Chocho?" 


197 


Wajah Pak Baskoro semakin gugup, dengan terbata-bata 
ia menjawab, "Tu-tuan Muda, sa-saya tak tahu kalau mereka 
nekat pergi. Tadi mereka ijin mau ke pantai, tapi sa-saya 
tolak." 

Aku bergegas menyusul Titi dan Chocho ke pantai. 
Sepertinya ada festival cake di pantai, pengunjung pantai 
sangatlah banyak. Mereka menatapku heran melihat 
pakaianku yang tak sesuai untuk pergi ke pantai. Aku 
memakai kemeja lengan panjang plus celana formil bahan 
kain. Ah peduli amat dengan pandangan mereka! 

"Gak saltum Kakak itu? Tapi dia ganteng banget! Hari ini 
kita beruntung bisa bertemu dua cowok ganteng. Yang ikut 
lomba makan cake tadi juga ganteng banget. Cute lagi! 
Saking imutnya pengin cubit gemes!" kudengar seorang 
gadis ngerumpi bersama temannya. Jangan-jangan yang 
dibicarakan olehnya adalah aku dan Chocho! 

Aku mendekatinya dan bertanya padanya, "Apakah kau 
melihatnya?" 

Aku menunjukkan foto Chocho di layar hapeku. Kedua 
gadis itu malah melongo menatapku, aku berdeham untuk 
menyadarkan mereka. 

"Eh iya Kak, kami melihanyat! Dia si ganteng imut yang 


ikut lomba makan cake tadi. Apa dia adik Kakak?" 


198 


Aku mengangguk. Chocho ikut lomba makan cake? Mom 
bisa pingsan kalau tahu hal ini! 

"Ih pantas, sama-sama gantengnya," komentar gadis itu 
kagum. 

"Kemana dia?" tanyaku tak sabar. 

Gadis itu menunjuk ke suatu arah, “sepertinya tadi dia 
berjalan kearah sana, bersama kakaknya atau gadisnya gitu." 

Dia gadisku! Ingin kuteriakkan hal itu didepan mereka. 
Tapi tak mungkin kulakukan. 

"Terima kasih," kataku datar lalu melangkah menuju 
kearah yang ditunjuk gadis itu. 

Semakin jauh aku melangkah, semakin sepi pengunjung 
di pesisir pantai yang kulalui. Apa gadis itu tak salah 
menunjukkan arah? Mana hape Titi gak bisa dihubungi lagi, 
mungkin signal disini jelek. Aku nyaris berbalik arah ketika 
mataku menangkap pemandangan dua sosok yang berbaring 
diatas tikar. 

Aku mendekat untuk mengamati lebih teliti, rasanya tak 
mungkin mereka Titi dan Chocho. Dua orang itu saling 
menindih dan berciuman mesra. Hatiku menolak kenyataan 
itu, tapi mataku meyakinkannya. Kulihat Titi dan Chocho 
sedang berciuman mesra dengan baju mereka yang basah 
tanpa mempedulikan sekelilingnya! 


Hatiku remuk seketika. 


199 


XXX 


Aku melarikan diri dari kenyataan. Sepertinya aku 
memang pengecut menghadapi masalah cintaku. Kenapa 
aku tak melabrak mereka? Justru aku memilih diam-diam 
meninggalkan tempat itu dan pergi dengan mobilku. 

Tidak kembali ke bungalow, aku menjalankan mobilku 
kemana saja. Hingga sampai suatu tempat yang agak 
lenggang dari ramainya lalu lintas. Mobilku terhalang 
kerumunan orang. Dengan tak sabar, aku mengklakson 
mereka supaya minggir. Perhatian mereka kini terarah 
padaku. Mereka semua anak muda dengan pakaian serba 
modis yang menunjukkan bahwa mereka dari kalangan atas. 
Ada apa ini? 

Tiba-tiba kaca mobilku diketuk seseorang... dia Gladys! 
Dia memberiku kode agar keluar dari mobil. Dengan heran, 
aku keluar dari mobil. Kudengar teman-temannya 
menggodai Gladys. 

"Dys, siapa dia? Wow keren! Ganteng banget, oi!" 

Gladys tertawa renyah sambil mengedipkan matanya. 

"Om gue nih!" 

Om? Om? Oke, tak masalah dia tak mengakui aku 


sebagai tunangannya. Aku juga tak menganggap dia 


200 


tunanganku. Btw, mengapa sikapnya terlihat berbeda bila 
berada diantara teman-temannya? Gladys nampak ceria, 
bebas tanpa beban, dan muda banget. 

"Om permisi ya.." 

Dengan lancang ia mendorongku, lalu memasuki mobilku. 
Kini ia duduk di balik kemudi seakan mobil ini adalah 
miliknya! Sial! Apa-apaan ini?! Kubuka pintu mobilku, tapi 
ternyata dia sudah menguncinya dari dalam. Kuketuk kaca 
mobilku dengan geram, ia menurunkannya sedikit. 

"Keluar!" perintahku dingin. 

"Nanti Om! Setelah urusanku selesai," sahutnya angkuh. 

Gadis aneh ini! Urusan apa yang membuatnya nekat 
mencuri mobilku? 

"Ini mobilku! Aku harus ada didalamnya!" bentakku 
kesal. 

Dengan cuek ia menjawab, "masuk aja Om kalau mau. 
Tapi disitu!" 

Matanya menunjuk kursi di sebelahnya. Oh, jadi dia 
sedang berperan jadi supirku? Oke, kulihat saja rencana apa 
yang ada di kepalanya itu! 

Baru saja aku duduk di kursi penumpang, dengan kurang 
ajarnya gadis itu sudah memerintahku, "pasang sabuk 
pengaman, Om!" 


"Apa?! Beraninya kau memerintah sa...” 


201 


"Terserah! Resiko ditangung penumpang," potongnya 
cuek. 

"Apa yang akan kau lakukan, hah?!" tanyaku curiga. 

Dengan tampang acuh tak acuh ia menjawab, "balapan 
mobil liar!" 

Apa?! Gadis sinting!! 

Mungkin kalau aku tidak sedang patah hati, aku akan 
memberontak terhadap kelakuan gilanya yang semena- 
mena memakai mobilku untuk balapan liar. Tapi pikiranku 
sedang tak waras, aku justru ikut di mobil yang disetirin 
Gladhys dengan gila-gilaan! Meski demikian kuakuin gadis 
sinting ini pembalap tangguh, tak heran ia menjadi 
pemenang dalam balapan mobil liar kali ini. 

Ia menerima uang kemenangannya dengan wajah 
sumringah, sedang aku memperhatikan sekeliling mobilku 
dengan seksama. Awas, kalau ada lecet sedikit saja akan 
kuminta gadis sinting ini ganti rugi berkali lipat! 

Tiba-tiba dia menepuk bahuku. 

"Om, kami akan pergi ke klub untuk merayakan 
kemenanganku. Mau ikut?" tanyanya sambil lalu. 

Klub? Pasti jual minuman beralkohol kan disana? 
Pemikiran itulah yang mendorongku ikut gadis sinting itu 


dan teman-temannya ke klub. Perasaan sesak dalam hatiku 


202 


butuh pelampiasan. Aku butuh minuman keras untuk 
membuatku sejenak melupakan sakit hatiku. 

Musik yang rancak membuatku semakin bersemangat 
menghabiskan minumanku, sedang gadis itu asik bergoyang 
di dance floor. Aku tak perduli dia berbuat apapun, asal dia 
tak menggangguku. Meski banyak lelaki yang menatapnya 
nyalang karena goyangannya yang liar, itu tak 
mempengaruhiku sama sekali. Perasaanku terpuruk 
bersama bayangan yang merongrong benakku. Chocho dan 
Titi!! Mustahil kan mereka bersama?! Mereka itu baby sitter 
dan anak asuhnya! Dunia sudah gila. 

Dhokk!! 

Aku membanting gelas kosongku di depan bartender 
yang sedari tadi melayaniku. 

“Lagi!!" perintahku dingin. 

Bartender itu menatapku sangsi, "anda baik saja, Tuan?” 

"Tak pernah lebih baik dari sekarang. Beri aku minum 
atau kucium kau!" 

Bartender itu menatapku kaget. Aku lebih kaget lagi, 
kenapa hasratku begitu membludak? Aku ingin mencium 
siapapun yang ada di depanku! Ini gila! Disaat inilah, 


kudengar suara seorang wanita di sebelahku. 


203 


"Berikan saja, Joey. Tagihannya masukkan ke tagihanku 
saja. Hari ini aku yang mentraktir semuanya untuk 
merayakan kemenanganku." 

Grep! Kutarik pinggang wanita itu kearahku, lalu 
kusambar bibirnya cepat. Matanya membelalak lebar saat 
kulumat bibirnya hangat. Dia berusaha memberontak 
namun aku memagut bibirnya lebih keras. Lama kelamaan 
gadis itu terbuai oleh ciumanku, perlahan ia mulai membalas 
ciumanku meski dengan ragu-ragu. Sepertinya ia belum 
berpengalaman dalam berciuman. 

Beberapa jam kemudian setelah kesadaranku mulai 
kembali, aku termenung dan berpikir keras. Aku telah 
mencium gadis selain Titi, meski dia adalah tunanganku. 
Tapi aku merasa telah mengkhianati Titi. Aku tak sadar 
melakukan itu karena hatiku sakit, perasaanku kacau! Apa 
itu juga yang dirasakan Titi? 

Dia kacau mendengar kabar pertunanganku dengan 
Gladys. Jadi itulah yang membuatnya terdiam ketika Chocho 
menciumnya. Pasti itulah yang terjadi! Aku tak berhak 
menyalahkannya. Dia kacau karenaku. 


Titi, aku akan kembali padamu sekarang juga! 


XXX 


204 


TITI POV 

Hari ini aku dan Chocho puas bersenang- senang di 
pantai. Saat kami kembali ke Bungalow, Pak Bas 
menyambut kami dengan wajah tegang. 

"Kalian tak bertemu dengan Tuan muda Xander?" 
tanyanya khawatir. 

Deg. 

Jantungku seakan berhenti berdetak mendengar 
nama Mas Aro disebut. 

"Dia... ada disini?" gumamku heran. 

Bukannya hari ini dia bertunangan? Sepertinya tak 
mungkin Mas Aro menyusul kemari! 

"Bapak juga kaget saat Tuan muda datang, Ti. Dan ia 
mencari kalian. Ya Tuhan, semua jadi kacau! Sepertinya 
Tuan muda menyusul kalian ke pantai, apa betul kalian tak 
bertemu dengannya?" 

Aku menggeleng, jadi bingung juga. Mas Aro dimana 
kamu sekarang? 

"Apa tiba-tiba dia ada urusan penting jadi langsung 
kembali ke kota?" gumam Pak Bas. 

Mungkin itulah yang terjadi. Ada rasa kecewa karena 
aku tak bisa bertemu dengan Mas Aro. Hentikan Titi, dia 


sudah jadi milik orang lain.. batinku sedih. 


205 


"Kak Titi, Chocho ngantuk...” Dengan manja Chocho 
menaruh kepalanya ke bahuku. 

Kasihan My baby, mungkin dia kecapekan setelah 
setengah hari ini berjalan-jalan ke pesisir pantai. Kuacak 
lembut rambut Chocho. 

"Ayuk, kita mandi dulu. Abis itu bobok," ajakku padanya. 

Kugandeng Chocho dan kubawa dia masuk kedalam 
bungalow. 

"Tuan kecil Chocho makan dulu ya," Pak Bas mencoba 
mengingatkan. 

Chocho menggeleng dengan mata mengantuk. Gayanya 
sungguh menggemaskan. Kalau dia anak kucing pasti udah 
kugendong dan kubelai manja sampai tertidur. Hehehe.. 

"Chocho kenyang. Tadi makan cake. Enak. Tapi banyak. 
Perut Chocho penuh." 

Pak Bas tertawa geli, dia tak memaksa Chocho makan 
lagi. Malam ini Chocho langsung tertidur begitu menyentuh 
bantalnya. Kebalikannya aku justru tak bisa tidur sama 
sekali. Perasaanku kacau mengetahui Mas Aro tadi datang 
kemari tapi tak menemuiku. 

Apa dia sudah tak berniat berhubungan lagi denganku? 
Mengapa ia tak mau menemuiku? Apa ia tak mau 


menjelaskan apa alasannya berbuat seperti ini padaku? 


206 


Atau dia tak menganggap itu penting karena aku tak berarti 
baginya? 

Pertanyaan itu terngiang-ngiang di benakku hingga 
membuatku gelisah tak bisa tidur. Aku membalikkan 
tubuhku kesana kemari diatas ranjang. Tepat jam dua 
dinihari ada yang mengetuk pintu kamar yang kutempati. 

"Titi, buka pintu!" 

Mataku membulat mengenali suara itu. Mas Aro! 
Benarkah itu dia? Aku tak bermimpi kan? Kucubit lenganku. 
Auw.. sakit. Ini kenyataan! Aku melompat dari ranjang dan 
bergegas membuka pintu. Mas Aro benar-benar ada di 
depanku. Terlihat lusuh dan capek. Matanya menatapku 
putus asa, seakan menahan kesedihan yang ingin segera 
ditumpahkan. Dia terlihat tampan dan kacau! 

"Mas Aro..." panggilku sendu. 

Dia merangsek masuk ke kamarku dan segera mengunci 
pintu kamar. 

"Mas Aro mau apa?" tanyaku bingung. 

Dia mendorongku hingga aku terduduk di tepi ranjang, 
lalu berlutut di depanku. 

"Titi..." ucapnya serius sambil menatapku mendalam, 
"kau percaya padaku kan? Kau sudah janji! Kau juga 
berjanji tak akan meninggalkanku!" tuntutnya tegas. 


Aku menelan salivaku gugup. 


207 


"Ta.. tapi Mas Aro kan sudah tuna..." 

"Itu semua tak berarti bagiku!!" potong Mas Aro cepat. 

Dia menarik tanganku dan diletakkan di dadanya. 

"Hanya kau yang kucintai. Hanya kau yang berarti 
bagiku. Pertunangan itu hanya formalitas diatas kertas. Itu 
hanya kesepakatan bisnis! Tapi aku berani menjamin, hati 
ini hanya untukmu! Tubuh ini hanya untukmu!!" 

Ya Tuhan, janji Mas Aro membuat hatiku luluh. Aku 
bingung harus bagaimana menghadapinya! Jujur, aku masih 
sangat mencintainya dan aku bisa merasakan... dia sungguh- 
sungguh mencintaiku. Tapi dia tunangan wanita lain. Harus 
bagaimana aku? 

Mas Aro terus memandangku dengan mesra, wajahnya 
mendekati wajahku. Dari jarak dekat aku bisa mencium bau 
alkohol dari mulutnya. 

"Mas Aro minum? Mas Aro mabuk ya?" tanyaku spontan. 

"Aku minum. Tapi aku sudah tidak mabuk 
lagi. Percayalah Ti, aku sadar sesadar-sadarnya!" ucapnya 
serius. 

Lalu bibirnya menyentuh bibirku ringan. 

"Titi, aku serius padamu. Aku ini milikmu saja. Tubuhku 
ini hanya untukmu. Kau juga demikian kan?" bisiknya parau 


dengan bibir menempel di bibirku. 


208 


Hatiku berdesir dibuatnya. Bagai terbius aku 
mengangguk mengiyakan dengan wajah merona malu. Mas 
Aro tersenyum sumringah, matanya berbinar-binar 
menatapku. 

"Titi, aku ingin membuktikan ucapanku padamu. Biarlah 
malam ini kuberikan pertamaku untukmu.." desis Mas Aro 
serak. 

Pertama? Apanya yang pertama? 

Tengah aku melongo bengong, Mas Aro merebahkan 
diriku dengan perlahan diatas ranjang. Sambil terus 
menatapku mesra, ia mulai membuka kancing kemejanya. 
Aku terpaku menatapnya, pipiku terasa panas. Kini Mas Aro 
sudah melepas kemejanya hingga ia topless di depanku. Dia 
tersenyum geli melihat pipiku yang memerah. 

Astagah, kini dia membuka celananya! 

"Mas... Mas Aro mau apa?" tanyaku gugup. 

"Memenuhi janjiku. Memberikan tubuhku padamu. Aku 
ingin mempersembahkan pengalaman bercinta pertamaku 
padamu, Titi," jawabnya mesra. 

Kenapa seakan aku yang diuntungkan dengan 


persembahan tubuh perjakanya? 


209 


Apa itu bukannya sama artinya dia meminta 
keperawananku untuknya? Haduh, bagaimana ini? Apa 


yang harus kulakukan? 


XXX 


210 


17: Oying in The Rain 


TITI POV 

TIDAK! 

Kurasa ini tidak benar. Kudorong tubuh Mas Aro agar 
menjauhiku. 

"Mas Aro tak perlu berbuat seperti ini untuk 
membuktikan cinta Mas. Aku percaya Mas cinta aku," kataku 
lembut. 

"Tapi aku tak cuma butuh rasa percayamu, Titi. Aku 
ingin tetap memilikimu. Aku tak sanggup kehilanganmu!" 

Aku tersenyum lembut untuk menenangkannya. 

"Mas Aro tetap memiliki... cintaku. Tapi maaf, lebih baik 
kita cukup menyimpan cinta itu dalam hati. Aku ini wanita, 
Mas. Aku tak ingin menyakiti perasaan tunangan Mas Aro." 

Mas Aro terhenyak mendengar keputusanku. Kurasa ia 
tak menyangka aku akan mengambil langkah ini. Ya malam 
ini pikiranku pas benar pada tempatnya! 

"Titi, kau tak mengenal siapa tunanganku. Kami hanya 
korban keegoisan keluarga! Ia juga tak mencintaiku. 
Bahkan didepan temannya ia memanggilku Om dan tidak 


mengakui aku sebagai tunangannya!" keluh Mas Aro. 


211 


Seperti itukah jodoh yang ditakdirkan untuk keluarga 
kaya? Semua dipertimbangkan demi keuntungan bisnis 
semata. Miris jadinya. 

Aku mengelus pipi Mas Aro dengan lembut. Kasihan 
sekali nasib pria yang kucintai ini, tapi aku tak bisa berbuat 
apapun untuknya. Aku hanya bisa menghiburnya. 

Mas Aro mengecup tanganku yang sedang mengelus 
pipinya. 

"Titi, aku sangat membutuhkanmu. Aku ingin kau selalu 
di sampingku. Bukankah kau sudah berjanji padaku?" 
rengek Mas Aro menuntutku. 

Kenapa kalau begini dia agak mirip Chocho? 

"Iya Mas Aro, aku akan selalu di sampingmu... sebagai 
teman!" 

Kurasa aku udah membuat keputusan yang benar. Tapi 
melihat raut wajah Mas Aro membuatku meragukannya. Dia 
terlihat kecewa dan patah hati, seakan aku telah merengut 
semua kebahagiaannya dalam sekejab. 

Wajahnya berubah dingin dan tak tersentuh lagi seperti 
awal kami berjumpa. Malah sekarang terlihat jauh lebih 
ketus. 

"Baik, kalau itu keputusanmu. Aku tak akan mengemis 
lagi. Selamat tinggal Titik. Maaf, aku tak mengenal istilah 


teman saat berhubungan dengan orang lain." 


212 


Brrrrrr, tak sadar aku menggigil merasakan sikapnya 
yang dingin padaku. 

"Mas Aro...” 

"Panggil aku Tuan Xander," sahutnya dingin. 

Muncul lagi sikap Tuan mudanya. Aku hanya bisa 
menatapnya nelangsa saat ia keluar dari kamarku. Sesaat 
aku ingin membatalkan keputusanku, tanganku sudah 
memutar kenop pintu saat kudengar Mas Aro berbicara 
dengan seseorang di luar. 

"Kau, anggap saja tak melihat apapun! Mengerti?!" 

Melihat apa? Melihat Mas Aro keluar dari kamarku? 
Haishhhh... gawat! 

"Tentu Tuan muda. Mulut saya terkunci. Tapi bisakah 
Tuan juga tak melaporkan kelalaian saya saat menjaga Tuan 
kecil hingga ia pergi ke pantai?" 

Orang itu Pak Bas! Berani betul ia balik mengancam 
halus Mas Aro. 

"Kau mencoba memerasku, hah?!" 

"Saya tak berani Tuan muda. Hanya ingin sedikit 
berkompromi." 

Kudengar Mas Aro mendengus dingin. Lalu terdengar 
langkah kakinya menjauhi kamarku. 

Apa ini berarti kami kembali bermusuhan? Mas Aro tak 


mau berteman denganku! 


213 


Cinta ini sungguh membuatku galau.. 


XXX 


XANDER POV 

Seharusnya semalam aku langsung pergi saja. Melihat 
wajahnya membuatku makin sakit hati. Bagaimana bisa ia 
tersenyum cerah setelah mematahkan hatiku? Bagaimana 
bisa ia tertawa lebar setelah menghancurkan hatiku? Ini tak 
adil bagiku! Aku disini terpuruk dan begitu nestapa hingga 
rasanya ingin membalaskannya pada semua orang. Biar 
mereka juga bisa merasakan kesakitanku. 

"Kak Titi, ayo jalan. Kita ke pantai. Makan cake. Cake 
enak. Cake coklat. Chocho suka!" 

Kudengar adikku Chocho merengek manja. Aku tahu 
adikku itu tuna grahita, dia bersikap seperti anak delapan 
tahun yang manja. Makan aja seringnya minta disuapi. Kali 
ini dia sarapan bubur ayam dengan disuap oleh Titikoma. 
Pakai ditiup segala. Aku muak melihatnya! 

Kalau begini Chocho seperti anak kecil. Tapi yang lalu di 
pantai ia bisa mencium pengasuhnya dengan penuh gairah. 
Hatiku masih panas mengingatnya. Pikiranku jadi kacau. 
Apa Titikoma memutuskanku karena mulai mencintai 


Chocho?! 


214 


"Chocho sayang, kita di rumah saja ya. Main didalam 
rumah juga asik kok. Lagian, Kak Titi masih pegal nih 
sehabis jalan-jalan kemarin." 

"Kak Titi pegel? Chocho pijat! Chocho pinter pijet!" seru 
Chocho riang. 

Tangannya terulur untuk memijat bahu si Titikoma. Aku 
meradang melihatnya. 

"Chocho!!" bentakku keras. 

Chocho menatapku bingung, "Kak Ander kenapa?" 

"Jangan pegang-pegang pengasuhmu. Kamu itu Tuan 
muda keluarga Edisson. Jaga kelakuanmu," tegurku tegas. 

"Kak Ander. Chocho gak nakal. Chocho baik kok! Iya, 
Kak Titi ya?" Dia bergelayut manja di lengan Titikoma. 

Shit! Hatiku semakin panas dibuatnya. Apalagi Titikoma 
tersenyum lebar padanya sambil mengacak poni Chocho. 
Astaga, dia tak pernah mengacak poniku. Tapi memang 
poniku selalu tersisir rapi sih. 

"Iya, Chocho anak baik," puji Titikoma seakan hubungan 
mereka murni baby sitter dan anak asuhnya. 

Munafik!! Seorang pengasuh tak akan berciuman dengan 
anak asuhnya. 

Teringat hal itu hatiku meradang. Dengan ketus aku 
menegur mereka berdua, "Chocho, kau sudah besar. Makan 


sendiri. Tak usah disuapi lagi!" 


215 


Mata Chocho membulat menatapku galau. Dengan 
mentalnya yang masih bocah dia tetap saja ingin dianggap 
sudah besar. 

"Dan kau. Tolong bersifat profesional. Kau hanya 
sekedar pengasuh. Jangan terlalu sok dekat dengan anak 
asuhmu. Juga, panggil dia Tuan kecil. Apa hakmu 
memanggil namanya saja dengan levelmu sebagai pengasuh 
itu?" 

Aku tahu aku merendahkannya. Kata-kataku setajam 
silet. Mengatakan seakan dia bawahan tak tahu diri yang 
nekat dekat dengan kami. Padahal aku tahu dia menyayangi 
Chocho dengan tulus. Titi hanya terdiam dan tak mampu 
membela dirinya sendiri, justru dengan polosnya Chocho 
yang melakukannya. 

"Kak Ander. Apa itu lepel? Chocho gak tau. Gak mau 
tahu. Kak Titi itu pacar Chocho. Kenapa gak boleh dekat?" 

Bahkan adikku sudah berani mengakui Titikoma sebagai 
pacarnya! Aku melotot garang pada Titikoma. 

"Mas Aro, bukan begitu. Chocho gak paham arti pacar," 
Titikoma berusaha menjelaskan. 

"Kak Titi. Chocho tahu. Pacar itu orang yang 'I love you'. 
Yang Chocho suka peluk. Suka cium. Suka gandeng. Minta 
dibobokin. Minta disuapin, mau.." 


"Stop Chocho!" 


216 


Meski Chocho menjelaskan dengan bahasa anak-anaknya, 
dia benar. Dan ia sudah melakukan semua itu pada Titikoma. 
Itu menyakitkanku! 

"Hubungan kalian sudah tak wajar. Titikoma, kamu yang 
normal. Seharusnya kamu tahu hubungan profesional 
antara baby sitter dan anak asuhnya seperti apa. Tolong 
bertingkah laku yang semestinya, atau kamu kuberhentikan 
dengan tidak hormat!" 

Setelah mengancamnya, aku meninggalkan mereka. 
Sempat kulihat wajah Titikoma seperti membeku, dan 
kudengar Chocho meracau kebingungan. 

"Gak mau! Gak mau Kak Titi pergi. Apa itu hubungan 
propesinal? Chocho cinta Kak Titi! Kak Titi milik Chocho. 
Kak Ander jahat! Chocho benci!" 

Iya Chocho, maaf Kakak jahat kali ini... 

Kak Xander juga manusia. Kakak bisa sakit hati, punya 
rasa iri dan dengki. Jadi Kakak tak rela kamu memiliki 


Titikoma sementara Kakak tak bisa bersatu dengannya. 


XXX 


TITI POV 
Mas Aro kembali jutek seperti pertama kali kami 


berjumpa. Kayaknya malah lebih ketus sekarang dibanding 


217 


dulu. Dia sakit hati padaku. Aku yakin akan hal itu. Ada 
perasaan gak rela hubungan kami berubah seperti ini, 
setidaknya meskipun kami gak pacaran lagi, kami kan bisa 
berteman baik. 

Malam ini setelah Chocho tidur, aku nekat mendatangi 
Mas Aro di kamarnya. Kuketuk pintu kamarnya. Agak lama 
kemudian, barulah Mas Aro membuka pintu kamarnya. Dari 
ekspresi di wajahnya, aku yakin ia tak terkejut 
menemukanku di depan pintu kamarnya. Pasti ia sudah tahu 
jika yang datang aku atau bisa jadi Mas Aro pandai 
menyembunyikan ekspresi wajahnya. 

Dengan menggerakkan dagunya ia menyuruhku masuk 
kedalam kamarnya. Sebenarnya aku merasa lebih nyaman 
bila kami berbicara di luar kamar. Tapi aku khawatir Mas 
Aro semakin marah padaku bila aku menolak masuk 
kedalam kamarnya, maka aku pun masuk dengan perasaan 
grogi. 

"Mau apa malam begini kamu mencariku?" tanyanya 
dingin. 

"Mas Aro, aku hanya ingin menanyakan mengapa Mas 
bersikap seperti ini? Tak bisakah kita tetap berhubungan 
baik meski kita sudah tak menjalin kasih?" 


Mas Aro menatapku tajam. 


218 


"Sudah kukatakan tak ada istilah teman dalam kamus 
hidupku!" 

Kurasa aku tak bisa mengharapkan akhir yang bahagia. 
Tapi aku tetap ingin berusaha. 

"Mas Aro, meski Mas Aro tak ingin berteman lagi 
denganku.. paling tidak, apakah kita bisa bersikap baik satu 
sama lain?" 

Mas Aro tersenyum sinis padaku. 

"Kamu serakah. Kamu telah menolakku dan masih 
mengharap aku bersikap baik padamu?! Shit Titi!! Aku tak 
bisa melakukannya. Dan jangan panggil aku Mas Aro! 
Panggil aku Tuan muda Xander," ucap Mas Aro pongah. 

Dia sudah memasang tameng buat pertahanan dirinya. Ih, 
menyebalkan! Sudah cukup aku merendahkan diriku 
sendiri. 

"Baik, Tuan muda Xander. Hamba mohon diri," ucapku 
lebay untuk menyindir keangkuhannya. 

Aku membungkuk sedikit, meniru gaya gadis pelayan 
jaman dahulu kala. Tuan muda Xander, puas lu? 

Lalu aku berbalik hendak meninggalkan dirinya. 
Mendadak ia menarik tanganku dan menghempaskan 
badanku kearahnya hingga tubuh kami menempel rapat. 


"Mas... ehm, Tuan muda Xander, mau aphhhahhh?" 


219 


Mas Aro menyambar bibirku dengan kasar lalu 
melumatnya penuh gairah. Apa-apaan ini?! Bukannya dia 
bilang tak ingin berhubungan lagi denganku? Mengapa 
sekarang ia menciumku? Apa ini ciuman perpisahan kami? 

Mungkin iya. Aku memutuskan untuk menikmati ciuman 
terakhir kami. Kupejamkan mataku saat kami saling beradu 
bibir. Lidah kami saling membelit dan menggoda satu sama 
lain. Mas Aro menarik tengkukku untuk memperdalam 
ciuman kami, seakan dia ingin menghisap semua 
kenikmatan yang ada. Lalu tangannya mulai menyusup 
kedalam kausku, dan meremas apa yang terjamah olehnya. 
Aku tersentak. Kurasakan gerakannya sangatlah kasar dan 
tak berperasaan. 

"Mas Aro, jangan..” aku berusaha mencegahnya. 

"Bukankah ini yang kau inginkan? Kalau tidak, untuk apa 
malam-malam kau mendatangi kamarku?! Kau yang 
memancingku melakukan ini!" sarkasnya. 

Dia ingin melecehkanku, kesadaran itu membuatku 
hatiku sakit. Aku berusaha memberontak. 

"Lepaskan!" 

Mas Aro justru mempererat pelukannya padaku. 

"Titi kau membuat kesabaranku menipis! Apa aku perlu 


membayarmu untuk melayaniku di ranjang?!" 


220 


Ini sudah keterlaluan! Kini dia menyamakan diriku 
dengan pelacur. 

"Cukup! Biarkan aku pergi, Mas." 

Biarkan aku pergi dengan sisa-sisa harga diriku yang 
masih ada. 

Aku berusaha menahan airmataku yang merebak, 
mendesak ingin keluar. Namun Mas Aro tak mau melepasku. 

"Titik, apa yang harus kulakukan supaya kau tak lepas 
dariku? Apa aku harus membelimu?! Ohya hutang 
keluargamu, aku akan menganggapnya lunas asal kau mau 
menjadi simpananku.." 

PLAK!! 

Tak sadar tanganku bergerak menampar mulutnya. 
Perkataan Mas Aro sudah menghancurkan harga diriku yang 
tersisa. 

"Jadi serendah itukah aku di mata, Mas? Sekotor itukah 
Mas memandang hubungan kita? Aku memang miskin Mas, 
tapi bukan berarti aku bisa dibeli!" 

Mas Aro terpaku menatapku. Entah dia menyadari 
kesalahannya atau tidak, kutinggal ia pergi begitu saja. Dari 
balik punggungku, kudengar ia mendesis. 

"Sombong.." 

"Titik!" 


"Jangan pergi dariku," gumamnya memelas. 


221 


Aku tak peduli, aku keluar dari kamar Mas Aro dengan 
hati terluka. Ada sesuatu yang menyesakkan di dada. 
Terasa panas dan pedih. 

Di luar hujan turun dengan derasnya. Entah kegilaan apa 
yang membawaku, aku berlari menembus hujan. 

"Aaaarggggghhhhh!!" teriakku sekeras mungkin. 

Suara derai hujan menyamarkan teriakanku. Airmataku 
mengalir deras dan menyatu dengan air hujan yang 
ditumpahkan dari langit. Aku menangis dalam hujan. Ku 
tengadahkan wajahku ke langit, berharap dinginnya air 
hujan mampu meredam panasnya hatiku. Lalu kurasakan 
ada tangan yang merengkuh pinggangku dari belakang. 

"Mas..." aku bergegas berbalik menghadapnya. Ternyata 
Chocho. 

"Chocho..." panggilku heran. 

Apa yang kau harapkan Titi? Mas Aro mengejarmu dan 
meminta maaf padamu? Kau terlalu muluk dan naif, dirimu 
tak seberharga itu baginya! Aku menghujat diriku dalam 
hati. 

"Hujan. Kak Titi, kenapa main hujan malam-malam?" 
tanya Chocho polos. 

“Lagi pengin," aku berusaha tersenyum pada Chocho 


meski hatiku gundah gulana. 


222 


"Kenapa tak ajak Chocho?" dia menatapku lugu dengan 
matanya yang indah dan bening. 

"Takut Chocho sakit kalau hujan-hujan. Astagah, Chocho. 
Ayuk kita masuk. Chocho gak boleh hujan-hujan tengah 
malam begini!" 

Chocho menahan diriku yang hendak membawanya 
masuk kedalam rumah. Dia memelukku erat dan berbisik 
pelan, "pengin peluk Kak Titi saat hujan. Chocho hibur Kak 
Titi. Kak Titi sedih. Chocho tak tahu kenapa. Chocho ikut 
sedih. Jangan sedih Kak Titi. Chocho tak suka. Chocho ingin 
Kak Titi senang." 

Bocah malaikatku ikut menangis bersamaku di tengah 
hujan deras. Meskipun udara terasa dingin, tapi kehangatan 
hati Chocho dapat kurasakan. Aku sungguh terharu padanya. 

"Chocho, Kak Titi sayang sekali padamu." 

"Chocho cinta Kak Titi," ia membalas ucapanku. 

Aku tersenyum sambil menangis dalam hujan. Chocho 
menarik kepalaku dan menciumi air mataku. 

"Chocho minum airmata Kak Titi. Biar hilang. Kak Titi 
gak boleh sedih lagi. Chocho gak suka." 

Dia begitu polos dan tulus. Aku jadi tersentuh melihat 
betapa Chocho amat menyayangiku. Ah, dia mencintaiku. 


Kini aku yakin akan hal itu. Dia mencintaiku dengan hati 


223 


kanak-kanaknya yang polos dan apa adanya. Aku sungguh 
terharu pada ketulusan dan kebaikan Chocho. 

Kutatap wajahnya yang tampan rupawan, matanya 
menatapku penuh cinta. Perlahan aku mendekatkan 
wajahku padanya. Perbedaan tinggi badan yang mencolok 
diantara kami membuatku harus berjinjit supaya bisa 
menciumnya. 

Kukecup pipi Chocho dengan perlahan. Cuppp.. 

"Terima kasih, Malaikatku..." 

Chocho tersenyum dengan wajah berbinar-binar. 

"Chocho angel?" 

Aku mengangguk. 

"Chocho suka jadi angelnya Kak Titi!!" jeritnya antusias. 

Dia mengangkat tubuhku dan berputar-putar di tempat. 

"Angel. Terbang. Nguueenggggg.. Chocho ajak Kak Titi 
riang. 

Aku jadi gemas melihat tingkahnya yang kekanakan. Saat 
dia berhenti berputar, posisi kepalaku ada diatasnya. Aku 
menunduk mengamati wajah cerianya, kebetulan Chocho 
sedang menengadah menatapku. Semula aku ingin 
mengecup kening Chocho, tapi mendadak Chocho 
menurunkan tubuhku. 


Cup. 


224 


Bibir kami saling menempel erat. Chocho spontan 
melumat bibirku, menciumku dengan mesra. Hatiku 
berdesir dibuatnya. Aku memejamkan mataku, kubiarkan 
Chocho mengulum bibirku di tengah hujan deras yang 


membasahi tubuh dan hati kami. 


XXX 


Kami sudah mengeringkan diri setelah tadi berbasah- 
basahan di tengah hujan. Aku berada di kamar Chocho, 
bersiap-siap untuk menidurkan Chocho lagi. 

"Chocho, ayo bobok sini.” Kutarik ia agar rebah di 
ranjangnya. Chocho balas menarikku hingga aku berbaring 
di sampingnya. 

"Chocho, Kak Titi masih mau ambil buku cerita," 
protesku. 

Chocho menggeleng. 

"Chocho dah besar. Gak dongeng. Chocho mau tidur 
peluk Kak Titi," pintanya manja. 

"Tapi Kak Titi bukan Leon." 

Leon itu boneka singa Chocho, satu-satunya pemberian 
daddynya. 

“Lebih sayang Kak Titi daripada Leon. Cinta setengah 


mati!" 


225 


Aku terkejut. Darimana Chocho tahu kata cinta setengah 
mati? 

"Chocho tahu darimana kata cinta setengah mati?" 
tanyaku penasaran. 

"Dari buku." 

Dia menyebutkan judul novel yang sering kubaca dan 
belakangan menghilang dari ranjangku. Ternyata Chocho 
yang mengambilnya! Aku hampir memarahinya, saat 
dengan lugu ia bertanya, "Kak Titi, apa itu bahagia?" 

Aku terhenyak. Pasti Chocho menemukan kata itu 
didalam novel. Apa itu bahagia? Apa bahagia bisa 
didefinisikan? 

"Bahagia itu sulit diartikan Chocho, cuma bisa dirasakan. 
Disini," aku menunjuk dadanya. 

"Bila disini terasa hangat, penuh suka cita, membuat kita 
selalu ingin tersenyum.. mungkin itulah yang dinamakan 
bahagia," kataku lembut. 

Chocho meremas tanganku. 

"Dulu, disini dingin Kak Titi. Tapi ada Kak Titi jadi 
hangat. Chocho bahagia. Kak Titi dah bikin Chocho bahagia. 
Thankyou." 

My baby... 

Dia baru tahu arti kata bahagia, dan dengan polosnya ia 


berterima kasih padaku karena sudah membahagiakannya, 


226 


karena selama ini keluarganya telah menyia-nyiakannya. 
Hatiku menghangat seketika. 

Aku beranjak bangun dan menarik kepalanya didadaku. 
Dengan manja Chocho merebahkan kepalanya didadaku. 

"Apa Chocho bisa merasakan hangatnya dada Kak Titi? 
Terima kasih juga udah membuat Kak Titi bahagia malam 
ini," ucapku sungguh-sungguh. 

Chocho mendongak menatapku. 

"Kak Titi hangat. Juga dag-dig-dug keras." 

Hah? Mengapa jantungku berdebar keras? Aneh! Kini 
baru kusadari betapa dekat wajah kami, bahkan bibir kami 
hanya berjarak beberapa senti saja! Deburan jantungku 
semakin kencang. Apalagi saat menyadari jarak diantara 
bibir kami makin menipis. Bibir siapa yang mendekat? 

Kok hidungku ikutan gatal? 

"Hat... hat... hatcihhhhhhh!" 

Tak tertahankan lagi aku bersin di depan wajah Chocho! 
Air bersinku muncrat membasahi wajah Chocho. 

"Astaga, Chocho! Maafkan Kak Titi." 

Buru-buru kuambil tisu untuk membersihkan wajah 
Chocho. Bocah itu justru mengkhawatirkanku. 

"Kak Titi bersin. Kak Titi sakit? Ampun Kak Titi. Chocho 


yang ajak ujan-ujan! Chocho nakal ya?" 


227 


"Chocho, Kak Titi gapapa. Cuma bersin. Bukan berarti 
sakit." 

Aku menowel hidung mancungnya untuk 
menenangkannya. Chocho tersenyum lega. 

"Yuk kita tidur." 

"Kak Titi bobok sini ya?" pinta Chocho manja. 

Bolehkah? Ah bodolah! Toh, aku bisa sewaktu-waktu 
dipecat Mas Aro. Aku pun mengangguk mengiyakannya. 

Chocho tersenyum sumringah, sambil menunjuk 
dadanya ia berkata ceria, "Chocho senang. Sini terasa hangat. 
Chocho bahagia!" 

Yah Chocho, Kak Titi juga bahagia bersamamu. 

Malam ini kami tidur sambil berpelukan. Bahagia bagi 
kami hanya sesederhana ini, karena kami adalah manusia 


yang hidup tanpa tuntutan. 


XXX 


XANDER POV 

Aku melihat mereka di tengah hujan, berpelukan dan 
berciuman. Hati ini kembali terasa perih dan terluka. 

Awalnya aku menyusul Titi karena ingin minta maaf dan 
berbaikan lagi dengannya. Ingin kukatakan betapa aku 


sangat mencintainya hingga takut kehilangannya. Itulah 


228 


alasan aku bersikap kasar padanya tadi. Untuk 
membentengi diriku dari ketakutan akan semakin terpuruk, 
aku menyangkal diriku... menyangkal cintaku. Tapi ternyata 
tetap saja aku terluka. 

Aku menatap nanar kedua sosok yang amat kucintai itu, 
tak sadar airmataku menetes. Apa kali ini aku betul-betul 
kehilangan Titi? Ada perasaan tak rela bila Chocho yang 
mendapatkan cinta dan kehangatan hati Titiku. 

Tidak! Aku harus merusak hubungan mereka! Tekadku 
sudah bulat seperti itu. Namun saat menguping percakapan 
mereka di luar pintu kamar Chocho aku termenung. 

Chocho yang malang, bahkan aku tak mampu 
membahagiakannya selama ini! Apa salahnya aku 
membiarkan dia mencicipi kebahagiaan itu bersama Titi? 


Aaahhh.. aku bingung sekali! 


XXX= 


229 


(8: Me muselpand T 


GLADHYS POV 

Brengsek! 

Kepalaku masih terasa pusing gegara mabuk semalam, 
eh kini masih harus ngambil hapeku yang tertinggal di mobil 
si Om. Damn! Paling hapeku terjatuh saat aku mengakusisi 
paksa mobilnya yang kusabotase buat balapan liar. 

"Dhys, apa bener arahnya kesini?" tanya Uun yang 
kupaksa untuk mengantarku mengambil. 

"Iyalah, aplikasi pelacakku gak pernah mengecewakan 
kok." 

Aku menunjukkan aplikasi pelacak yang kuinstal di hape 
Uun. 

"Prett!" ledek Uun kenes. 

Uun ini sohibku sejak SMP yang lagaknya rada kemayu 
juga kenes. Aku sering menggodanya dengan memanggil dia 
Uni. Cuma dia yang tahu aku luar dalam. Paham jiwa 
pemberontak yang kusembunyikan dalam gaya anggun dan 
songgongku, adalah topeng untuk menutupi kesedihan dan 


rapuhnya hatiku. 


230 


Yah, emang aku orang munafik sedunia, tapi setidaknya 
di depan Uun aku bisa bertingkah apa adanya. 

"Lagian elo Say, ngapain ajak eyke ngambil hape di 
tunangan elo. Ntar eyke menjelma jadi pebinor, kapok lo!" 

"Model lo bisa jadi pebinor, Uni. Yang ada, aku dikira 
LGBT-an ama kamu!" balasku meledek. 

"What?! I am straight, you know?! Sampek ketemu 
cowok cakep yang menggiurkan! Hihihi," cengir Uun centil. 

"Kalau begitu plis goda si Om. He is so hot. Uni pasti 
suka!" 

Uun ngelirik manjah sambil berdecak heran. 

"Ck! Ada ya tunangan jaman now, malah nyodorin 
pasangannya sendiri ke sohibnya. You're crazy, girl!" 

Aku tertawa ngakak mendengar omelan Uun. 

"Baru tau lu, Uni sayang, kalau adikmu ini emang crazy 
dan bengals!" 

Uun mendengus sok alim. 

"Gak nyesel nih kalau gue embat betulan tunangan hot lo? 
Gue diceritain ama Cici, kalau semalam ada yang cipokan di 
meja bartender." 

Shittt!!! 

Kenapa gosip beredar begitu cepat hingga Uun yang gak 


berada di pesta semalam bisa langsung tahu. 


231 


"Kami khilaf, Dodol! Gegara mabuk. Ciuman itu tak ada 
artinya!" 

Uun mengangkat bahunya acuh. Aku jadi ragu sendiri, 
apakah ciuman semalam sama sekali gak ada artinya? Ah 
entahlah. 

"Glad, ternyata calon mertuamu tajir juga. Ini kompleks 
pribadinya ya?" tanya Uun sembari mengawasi sekelilingnya. 

Ada plank bertuliskan 'Land of Edisson. Private' dimana- 
mana. 

Aku mah cuek aja. Masa bodo dengan kekayaan mereka! 
Keluargaku gak kalah tajir. Pastilah kami menggabungkan 
kekuatan bisnis melalui perjodohanku dengan si Om supaya 
pundi-pundi kekayaan kami bertambah. Memang, semakin 
kaya manusia semakin rakus jadinya! 

Ponsel Uun yang kupegang tiba-tiba berdering, aku 
langsung mengenali nomor yang ada di layar hape. 

"Iya Mami, ada apa?" sapaku sopan. 

"Gladhys Sayang, kamu sudah bertemu dengan Xander?" 

"Belum Mami. Gladhys baru memasuki komplek area 
milik keluarga Edisson." 

"Nak, tolong jaga sikap dan kelakuanmu disana ya. Bea 
nice girl. Kau tahu, calon mertuamu menyusul kesana!" 


"Mama Kak Xander?" tanyaku memastikan. 


232 


"Bukan. Daddy-nya. Tadi saat kamu mengabari Mami, 
kebetulan daddy Xander mendengar. Dia mendadak ingin 
menemui kalian berdua. Anehnya Mami gak boleh kasih 
tahu istrinya, kalau Xander ada disana." 

"Mami, Gladhys mungkin tak akan lama disini. Cuma 
ingin mengambil hape saja. Masa harus menunggu daddy 
Kak Xander? Apa dia masih lama tiba disini?" 

Males aja berlama-lama bersama si Om! Manusia kaku 
kayak kayu begitu, apa serunya coba! 

"Gladhys tunggu aja ya. Calon mertuamu naik heli 
pribadinya kok. Satu jam lagi paling nyampe!" 

Wiks! Sampai buru-buru naik heli gitu. Apaan sih yang 
ingin dibicarakan dengan kami berdua? Pasti hal penting! 

"Gayamu Glad! So sweet benar kalau ngomong sama 
Mami," goda Uun setelah aku menutup pembicaraan dengan 
Mami. 

"Iyalah. Aku harus menjadi anak manis mereka supaya 
doku terus mengalir, Njing! Eh sekarang juga mesti ganti 
gaya. Uni nepi dulu. Aku mesti ganti baju dan dandan ala 
Princess lagi." 

Uun menepikan mobilnya. Buru-buru aku melompat ke 
jok belakang untuk mengganti baju ala berandalanku dengan 


baju yang feminin. 


233 


"Awas ngintip, kucocol biji mata lu!" ancamku main-main 
sambil membuka jaket kulitku. 

Uni mendengus. 

"Gak tertarik. Gue punya kulit lebih mulus, coy. Buah 
dada juga lebih seksi," balas Uni, dengan lebay dia 
memegang toketnya. 

"Nih pakai beha aja kalau begitu!" ledekku, kugeplak 
kepalanya dengan beha yang kuambil dari dalam tasku. 

Uni alias Uun langsung ngedumel dengan bahasa 
anjingnya. Hehehe.. 

Lima belas menit kemudian aku turun dari mobil dengan 
dandanan anggun layaknya gadis kelas atas. Uun 
mengikutiku dengan langkah gemulai dan mulut ternganga 
lebar. 

"Njirrr... pemandangannya indah banget, Glad. Betah gue 
disini mah. Apalagi kalau ada cowok kece kayak gitu. 
Yaoloh guantengnya, malaikat kah itu? Imut, lucu, dan 
tampan luar binasa!" seru Uni sampeai ngeces ria. 

Pasti bukan si Om yang dimaksudnya. Makhluk jutek 
macam gitu mana mungkin terkesan imut dan lucu?! Aku 
mengikuti arah pandangan Uni dan mengakui kebenaran 
penilaiannya. Astagah, cowok itu luar biasa tampannya! 

Dia sedang melihat siapa? Semua orang pasti bisa 


mengenali tatapan penuh cinta di matanya. Penasaran, aku 


234 


mengikuti arah pandangan cowok imut itu. Ternyata tertuju 
pada seorang gadis manis nan imut yang sedang tertawa 
cerah sambil mengangkat bolpoinnya. Cowok itu tertawa 
riang lalu mengangguk dan menulis sesuatu di bukunya. 

"Uni, lupakan cowok itu. Dia dah punya cewek," aku 
mengolok Uun, sohibku yang kenes. 

"Belum tentu, sebelum janur kuning melengkung 
pantang nyerah coy. Ini cowok yahud banget! Kelas kakap, 
eh kelas paus!" pekik Uni centil. 

Dia menyeretku mendekati pasangan itu. Dasar bences 
ganjen! Apa-apaan dia? Emang dia berniat menikahi cowok 
itu... apa kata dunia?! 

Dari dekat aku mulai mendengar celoteh sepasang sejoli 
imut itu. 

"Kak Titi! Kak Titi! Chocho capek. Aus. Mau susu! Susu 
coklat! Pakai es! Pakai sedotan love!" jerit cowok itu manja. 

Ada sesuatu yang salah disini, ada yang aneh. Tapi 
kurasa cuma aku yang menyadarinya. Si Uni ganjen itu asik 
menatap cowok imut itu penuh kekaguman dengan mata 
mengerling centil. 

"No Chocho! Chocho sudah minum susu coklat dua gelas. 
Lagipula gak boleh pakai es! Semalam Chocho hujan- 
hujanan, khawatir pilek! Nanti Mas Aro bisa marahi Kak 


Titi," si gadis melarang dengan tegas. 


235 


Cowok imut itu berusaha merayu, "ayolah Kak Titi. Susu 
putih aja. No ice. Yang hangat aja. lya ya?" 

"No Chocho. Idih Kak Titi tahu. Chocho sengaja 
mengulur waktu belajar kan?" 

Cowok itu kini mencebik manja. la nampak 
menggemaskan meski tingkah lakunya persis seperti anak 
berumur sembilan tahun. 

“Kita liburan, Kak Titi. Napa belajar?" 

"Mas Aro.. eh Kak Ander yang menyuruh. Kan tadi kita 
dimarahi. Soalnya kebanyakan main!" 

“Ih Kak Ander jahat! Chocho protes!" 

Ah sepertinya mereka bukan pacaran. Dari percakapan 
ini aku bisa menangkap, mungkin gadis itu guru les si cowok. 
Dan apa hubungan cowok imut itu sama si Om? Bukannya 
Om itu putra tunggal keluarga Edison? 

Tengah aku berpikir, si Uun nekat menyela masuk 
diantara sepasang makhluk imut itu. 

"Ehmm... ehmmm, numpang tanya. Kalian itu pacaran 
atau enggak sih?!" 

Haisshhhhh, itu sih bukan numpang tanya. Itu kepo level 
dewa! Aku tercengang mengetahui kenekatan sohibku yang 
asal nembak pertanyaan gak sopan itu. Tapi cowok itu 


justru mengangguk dengan polosnya. 


236 


"Kakak kok tau? Chocho love Kak Titi! Kak Titi itu pacar 
Chocho." 

Pipi cewek itu langsung merona merah. 

"Maaf, bukan begitu. Saya baby sitternya. Kalian ini 
siapa? Kalian datang kemari ada keperluan apa?" sepertinya 
cewek itu berusaha mengalihkan perhatian. 

Cowok sebesar ini masih butuh baby sitter? Ini aneh 
banget! Tapi Uun justru bernapas lega dan tersenyum 
sumringah. Cowok gebetannya masih free, euy! 

"Hei Titi. Aku Uun. Dan ini Gladhys, sohibku. Kami 
kemari mencari tunangannya. Apa kalian tahu dimana 
Xander Edisson?' 

Mata cewek itu membulat lebar, ia langsung mengalihkan 
perhatiannya padaku. 

“Tunangan Mas Aro?" gumamnya lirih. 


Firasatku mengatakan, ada sesuatu yang tersirat disini. 


XXX 


TITI POV 
Tunangan Mas Aro muncul. Dia cantik, anggun dan 
modis. Cocok sekali dengan image gadis kelas atas yang 


mewah. Aku memandangnya, dia juga demikian. Tak sadar 


237 


kami menatap penuh selidik. Hingga Mas Aro datang dengan 
tergopoh-gopoh. Dia terpaku menatap kami berdua. 

Kami berdua kini sama-sama memperhatikan Mas Aro 
seakan sedang menunggu responnya. Perlahan senyum Mas 
Aro muncul yang ditujukan pada... tunangannya. 

"Gladhys, surprise melihatmu datang kemari.." 

Ia menghampiri tunangannya dan mencium kening gadis 
itu dengan mesra. Hatiku seakan tercubit, terasa perih 
dalam dada. Tapi aku bisa apa? Gadis itu tunangan Mas Aro 
kan? Dia berhak mendapatkan cinta dan perhatian Mas Aro. 

Aku mengalihkan perhatianku dengan mendekati Chocho. 

"Chocho, yuk kita pergi," ajakku sembari menggandeng 
tangan Chocho. 

"Kak Titi, bentar. Chocho mau protes." 

Aku berusaha menahannya tapi Chocho keburu nyeletuk, 
"Kak Ander, Chocho protes. Gak mau belajar! Ini libur. 
Mainan aja!" 

Mas Aro yang baru menyadari kehadiran Chocho 
terbelalak kaget. Dia menatapku penuh amarah. Ya, aku 
lalai! — Seharusnya keberadaan Chocho disembunyikan. 
Mengapa aku lupa akan pasal ini?! Gawatnya, tunangan Mas 
Aro terlanjur penasaran akan sosok Chocho yang memang 


memancing perhatian. 


238 


"Kak Xander, siapa dia?" tanyanya dengan gaya 
anggunnya. 

Mas Aro berusaha berkilah, "nanti kujelaskan. Titikoma, 
bawa Chocho masuk!" 

Setelah memerintahku dengan gaya formil, Mas Aro 
menggandeng tunangannya untuk mengajaknya pergi, tapi 
gadis itu menahan langkahnya. 

"Mengapa tak kau jelaskan sekarang Kak Xander? Aku 
ingin berkenalan dengan mereka!" 

"Iyah! Eyke juga pengin kenalan, euy. Ih gantengnya," 
timpal si cowok kenes yang tadi datang dengan tunangan 
Mas Aro. 

Wajah Mas Aro sontak membeku, tapi dia sempat 
memberi kode padaku supaya segera membawa Chocho 
pergi. 

“Permisi,” pamitku pelan. 

“Tunggu!!! Bukankah sudah kubilang aku ingin 
berkenalan dengan kalian?!" 

Lagi-lagi tunangan Mas Aro menghentikan langkah kami. 
Aku menatap bimbang pada Mas Aro , tapi pria itu sama 
sekali tak berpaling kearahku. 

“Gladhys, untuk apa kau ingin mengenal mereka? 
Mereka tak penting. Yang cowok itu sepupu jauhku dan ehm, 


cewek itu adalah pengasuhnya." 


239 


Deg. 

Aku tau mereka semua sepakat menyembunyikan 
keberadaan Chocho, tapi selama ini kupikir Mas Aro adalah 
orang yang paling 'mengakui' keberadaan Chocho. 
Mendengar dia menyangkal hubungannya dengan Chocho 
entah mengapa membuatku sakit hati sekaligus sedih. 

Mas Aro, betapa tega dirimu! Apakah menjaga 
kehormatan keluargamu lebih penting daripada menjaga 
perasaan adik kandungmu? 

Kasihan My Baby.. 

Aku pun menarik Chocho yang tengah termangu dan 
meninggalkan mereka. Chocho pasrah kubawa pergi dan 
masuk kedalam kamarnya. Aku tak merasa heran saat 
berbalik aku meliatnya tampak terpukul dengan air mata 
berlinang. Kupeluk dirinya erat, lalu Chocho menaruh 
kepalanya di bahuku. Ia menangis tanpa suara disana. 

"Chocho boleh menangis, jangan tahan airmatamu 
Sayang..” ucapku dengan suara bergetar menahan tangis. 

Huaaaaaa.. 

Tangis Chocho pun meledak hingga tubuhnya bergetar 
menahan kesedihan yang menderanya. 

"Kak Titi, kenapa? Kak Ander bohong! Chocho adiknya. 
Kak Ander kenapa gak mau Chocho?! Apa salah Chocho? 
Kak Ander gak mau Chocho! Apa Chocho nakal? Apa karena 


240 


Chocho malas belajar?! Hik, hik... Chocho kapok! Chocho 
belajar! Rajin! Mau belajar!" dia merengek di tengah sedu 
sedannya. 

"Kak Titi! Ayo bilang Kak Ander! Chocho mau belajar! 
Jangan buang Chocho! Dad gak mau Chocho. Mommy benci 
Chocho. Chocho gak mau Kak Ander buang Chocho! 
Huaaa.." 

Aku mengelus lembut punggung Chocho, airmataku 
mengalir deras tak tertahankan lagi. 

"Tidak Chocho. Mungkin Kak Ander punya alasan 
berbicara seperti itu. Chocho tak usah sedih. Nanti pasti 
Kak Ander sayang dan baik lagi sama Chocho. Dia tidak 
membuang Chocho, percayalah pada Kak Titi!" 

“Tapi tadi Kak Ander bilang. Chocho bukan adik. Cuma 
sepupu jauh. Tak penting. Kak Ander gak sayang Chocho! 
Gak ada yang sayang Chocho. Gak ada yang mau sama 
Chocho! Mending Chocho mati aja. Hidup Chocho gak ada 
artinya!” teriaknya sedih. 

Grep! 

Hatiku seakan tersayat-sayat mendengarnya. Kuangkat 
kepala Chocho, lalu kupegang kedua belah pipinya. Aku 


menatapnya intens. 


241 


"Dengar Chocho! Jangan berkata seperti itu jika tak ingin 
Kak Titi marah! Kalau Chocho bicara seperti itu lagi, 
mending Kak Titi pergi saja!" 

Chocho buru-buru memelukku erat, mungkin dia takut 
aku betul-betul akan pergi darinya. 

"Jangan! Jangan tinggalkan Chocho, Kak Titi! Chocho 
sudah gak punya siapa-siapa," ucapnya memelas. 

Airmataku menetes makin deras hingga membasahi 
pipiku. 

"Chocho masih punya Kak Titi. Kak Titi sangat mencintai 
Chocho. Biarpun seluruh dunia menolak Chocho tapi tangan 
Kak Titi selalu terbuka untuk memeluk dan menerima 
Chocho," kataku lembut. 

Chocho terlihat bahagia, namun juga ragu. 

"Kak Titi cinta Chocho?" tanyanya bimbang. 

Aku mengangguk meyakinkannya. 

"Tapi... tadi. Tadi Kak Titi bilang bukan pacar Chocho. 
Cuma pengasuh," ucap Chocho sedih. 

Astaga, jadi ucapanku tadi juga melukai hati Chocho. 
Bagaimana sekarang? Chocho hanya tahu cinta antara 
wanita dan pria itu artinya pacaran. Bila aku 


menyanggahnya terus-menerus dia pasti akan sakit hati. 


242 


"Chocho, Kak Titi cinta Chocho tapi bukan berarti kita 
harus pacaran. Ada cinta lain antara cowok dan cewek 
meski kita tak pacaran. Chocho mengerti?" 

Chocho menggeleng. 

"Apa cinta lain itu? Boleh pelukan? Boleh ciuman? 
Boleh bobok bareng? Boleh dimandiin? Boleh suapan? 
Boleh makan berdua?" tanyanya polos. 

Aku bingung menjawabnya. Cinta dalam benak Chocho 
sungguh rumit dan membingungkan! Dia mencampur- 
adukkan antara peran kekasih dan pengasuh. Ini karena dia 
menganggapku yang notabene pengasuhnya adalah 
kekasihnya. 

"Chocho. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh, 
dilakukan dalam cinta yang lain itu. Ciuman tak boleh. 
Bobok bareng dan dimandiin tak boleh. Terus..." 

"Chocho gak mau cinta yang lain itu!" potong Chocho 
cepat. 

Aku terhenyak. Cinta aneh Chocho ternyata sangatlah 
teguh. 

"Chocho cuma mau cinta yang ini. Chocho cinta Kak Titi. 
Tapi Kak Titi gak cinta. Chocho mesti gimana?" keluhnya 
nelangsa. Dia terlihat amat kesepian dan menyedihkan. 

Hatiku bagai tersayat-sayat hingga berdarah lagi. Ah 


peduli amat dengan pandangan orang lain! Aku dan Chocho, 


243 


kami bagaikan anak sebatang kara yang tak memiliki 
siapapun kecuali diri kami. Kami saling peduli dan 
menyayangi dengan tulus, entah dengan kemasan apapun. 
Biarlah orang menganggap hibungan kami aneh, yang paham 
perasaan kami hanyalah kami sendiri. 

"Chocho..." panggilku lembut 

Chocho menunduk menatapku, wajah tampannya terlihat 


sendu. Aku mengelus pipinya dan mengecup air matanya. 


"Kak Titi makan airmata Chocho, biar kesedihan Chocho 
menghilang. " 

Chocho terpaku menatapku, apalagi saat aku 
menyatakan perasaanku, "i love you Chocho, sekarang kita 
coba cinta yang lain itu." 

Bibir Chocho terlihat gemetar ketika ia bertanya 
padaku, "Kak Titi gak bohong?" 

Aku mengangguk sambil tersenyum. 

"Janji?" 

Dia mengacungkan jari kelingkingnya. Aku balas 
menautkan jari kelingkingku pada jarinya. Mendadak 
Chocho tertawa terbahak-bahak. Wajahnya bersinar penuh 
kebahagiaan. Dan huppp! Dia menggendongku sambil lari 
berkeliling. 


"Kita pacarannn!!" 


244 


Aku membekap mulutnya.  Khawatir jika teriakan 
Chocho terdengar di telinga orang lain. Bruk. Chocho 
menjatuhkan tubuhku ke kasur, menyusul ia menjatuhkan 
tubuhnya telungkup di sampingku. Matanya berpijar indah 
menatapku penuh cinta. Tangannya mempermainkan 
rambutku dengan lembut. 

"Chocho bahagia. Kak Titi. Kita pacaran! Ini nyata? 
Cubit Kak!" 

Aku menowel hidung mancungnya dengan gemas. 
Chocho tersenyum sumringah. Lalu ia mencium rambutku 
yang sedari tadi dipermainkan olehnya. Ditelusuri 
rambutku dari bawah hingga keatas menggunakan bibirnya. 
Hingga ke puncak kepalaku ia mengecup diatas sana. 
Berlanjut mengecup keningku, alisku, mataku, pipiku, 
hidungku lalu... bibirku. Disana ia tak hanya sekedar 
mengecup. Chocho melumat bibirku dan memagutnya 
penuh gairah. Aku memejamkan mataku dan membalas 
ciumannya. Bibir kami saling menggesek dan melumat, 
bahkan lidah Chocho masuk kedalam mulutku dan 
menggoda disana. 

Uuhhh, bocah ini belajar dengan cepat. Kini ia mahir 
sekali berciuman. Tangannya pun mulai aktif mengelus 


tubuhku, tapi aku berusaha mengalihkan ke bagian yang 


245 


'aman'. Sebentar kemudian tangannya mulai nakal lagi, 
menuju ke area sensiku. Aku menahannya. 

"Kenapa Kak Titi?" dia bertanya polos. 

"Chocho belum boleh pegang sembarangan tubuh Kak 
Titi," sahutku dengan pipi merona. 

"Tapi Kak Titi sudah pegang Chocho. Dimana aja," 
balasnya lugu. 

Jiahhhh.. itu gak sama Chocho! Kak Titi melakukannya 
sebagai pengasuhmu! 

Wajahku terasa panas, aku bingung menjelaskannya. 

"Kenapa Chocho gak boleh? Kenapa Kak Titi boleh?" 
tanyanya lebih lanjut. 

"Kak Titi boleh, karena Kak Titi cewek. Kalau cowok gak 
boleh memegang ceweknya sembarangan sampai waktunya 
tepat." 

"Kapan itu? Waktu yang tepat?" 

Chocho semakin kritis, aku sering kesulitan menjawab 
pertanyaannya. Kurasa jawabanku banyak ngawurnya. 

"Akan Kak Titi beritahu saat tiba waktu yang tepat." 

Sepertinya Chocho masih ingin bertanya lagi tapi buru- 
buru kutegaskan, "tak ada pertanyaan lagi Chocho!" 

Chocho mengangguk pasrah. Tapi sesaat kemudian aku 
berjengkit kaget karena ia mengambil tanganku dan 


menaruhnya diatas selangkangannya. 


246 


"Chocho.." desisku memprotes. 

"Katanya cewek boleh pegang. Kak Titi usap sana. 
Rasanya enak. Iya kak Titi ya?" rengeknya manjah. 

Kyaaaaa...! 

Chocho, mengapa kamu menjadi mesum begini sih? Tapi 
apa itu mesum? Dia gak tahu arti kata mesum, Chocho 
hanya bertindak mengikuti nalurinya. 


Aaahhhh, bingung sekali menghadapi My baby satu ini! 


247 


(9: Belween fwo bove 


CHOCHO POV 

Bahagia. Bahagia banget! Rasanya dada ini hangat. Kata 
Kak Titi itu bahagia. 

Senangnya. 

Chocho jalan sambil lompat-lompat. Tangan Kak Titi 
Chocho gandeng. Trus digoyang-goyangin. Diayun-ayun 
atas bawah. 

"Kak Titi rasa!” Chocho tarik tangan Kak Titi. Taruh di 
dada Chocho. 

"Rasa apa?" Chocho tanya. 

"Hmm apa ya?" mata Kak Titi melihat atas, "hm rasa 
coklat kali ya, atau strawberry." 

Chocho bingung. Mulut Chocho melongo. Hah? Masa 
dada Chocho bisa ada rasa? Mau coklat aja! Chocho suka 
coklat! Tiba-tiba Kak Titi tertawa, lalu menutup mulut 
Chocho terus mencubit pipi Chocho. 

"Astaga Chocho, Kak Titi cuma bercanda. Sini terasa 
hangat kok." 

Tangan Kak Titi pegang dada Chocho lagi. Tapi Chocho 


masih belum ngerti. Chocho angkat kaus Chocho. 


248 


"Eh Chocho, mau apa mengangkat kaus?" 

"Kak Titi rasa!" 

Chocho tarik kepala Kak Titi. Duk. Kepala Kak Titi 
nabrak dada Chocho. 

"Jilat, Kak Titi! Rasa apa? Coklat ya? Ya ya ya?" 

Kak Titi tertawa. Dia angkat kepalanya. 

"Chocho bau acemmmm, mana ada rasa coklat?" 

Bau asem? Chocho dah mandi kok. Chocho cium ketiak. 
Enggak bau! Kak Titi boong! 

"Astagoh!! Ada roti sobek!! Mauuuuu!" ada yang teriak, 
cowok aneh itu. 

Roti sobek? Dimana? Siapa bawa roti? Chocho noleh 
sana-sini. Gak ada. Yang ada cuma Kakak yang tadi pagi 
datang. Dia lari cepat kearah Chocho. 

Kak Titi! Kenapa dia peluk Chocho? Chocho takut! 

"Kak Titi! Tolong!" 

Chocho mau lepas, gak mau dipeluk kakak ini. Tapi dia 
peluk Chocho terus. 

"Mbak.. eh, Mas Un. Bisa lepaskan Chocho? Bisa bengep 
anak asuhku!" 

Kak Titi tarik kakak itu. Chocho lari dan sembunyi. Di 
punggung Kak Titi. Kak Titi balik. Dia turunin kaus 
Chocho. Ih lupa. Ternyata Chocho kelihatan nenennya dari 


tadi. 


249 


"Cih, sebentar ngomong pacar sebentar ngomong anak 
asuh! Yang bener yang mana sih?" 

"Kak Titi pacar Chocho!" Chocho ngomong kayak gitu, 
biar semua tahu. Kak Titi pacar Chocho! 

Chocho pengin cerita pada semua. Kini Chocho punya 
orang yang sayang ama Chocho. 

"Ohya? Hei bocah ganteng. Lo nganggap gitu. Baby sitter 
lo mikirnya gitu apa enggak?" 

Kakak ini boong. Kak Titi dah bilang, Chocho itu 
pacarnya. Iya Kak Titi ya? Chocho ngelihat Kak Titi. Nunggu 
Kak Titi ngomong 'iya'. 

Napa Kak Titi diam ? 


XXX 


TITI POV 

Chocho menatapku penuh harap, tapi aku tak mampu 
menjawabnya. Di ujung sana kulihat kehadiran Mas Aro 
bersama gadis itu, tunangannya yang cantik dan sangat 
anggun. 

"Kak Titi, Kak Titi, bilang ma Kakak ini. Kak Titi pacar 
Chocho. Ya, ya, ya?" desak Chocho dengan polosnya. 

Aku mengerti kalau ia ingin diakui, setelah semua orang 


menolak mengakuinya ia sungguh berharap aku mau 


250 


mengakui hubungan kami. Duh, apa yang harus kulakukan? 
Bahkan Mas Aro menatapku tajam seakan ia ingin 
memastikan jawabanku. 

"Chocho, haruskah Kak Titi menjawabnya sekarang? 
Nanti aja ya," bujukku lembut padanya. 

Tapi si bences itu malah mengompori di tengah suasana 
kisruh ini. 

"Loh kenapa mesti ditunda? Lo tulus ama bocah ganteng 
ini enggak sih? Kalau iya, nyatakan perasaan lo sekarang 
gak pakai tedeng aling-aling ato tipu muslihat!" 

Brengsek! 

Dia dah berhasil membuat Chocho kalut. Chocho 
menundukkan wajahnya seakan ingin menyembunyikan 
kekecewaannya. Dari sudut matanya kulihat setetes 
airmatanya bergulir keluar. Mungkin dia menahan 
tangisnya supaya tak dicemooh kakaknya lagi. 

Ya Tuhan, apa aku udah membuatnya kecewa lagi? 

"Kau benar Mas. Tak ada yang salah dengan perasaan 
kami. Ya, kami memang berpacaran." 

Kata-kata itu meluncur begitu saja dari mulutku. Empat 
pasang mata disekitarku terkejut memandangku. Tapi saat 
itu pandanganku terfokus pada Chocho saja. Dia 
mengangkat wajahnya dan dengan matanya yang berbinar- 


binar menatapku bahagia. 


251 


"Kak Titi, i love you!" pekiknya riang sambil bertepuk 
tangan. 

Tingkahnya persis anak kecil yang mendapat sekarung 
permen kesukaannya. Namun aku bisa menangkap 
kedewasaan perasaannya. Ia mencintai tanpa menuntut, 
memberi tanpa meminta dibalas. Cinta Chocho begitu murni. 

Kini aku semakin memahaminya, perasaanku tersentuh 
karenanya. Senyumku terurai manis untuknya. 


I love you too, Chocho, ucapku lembut dari dalam hatiku. 


XXX 


XANDER POV 

Pranggg...! 

Bagai ada yang hancur berkeping-keping dalam hatiku 
saat mendengar Titikoma menyatakan perasaannya pada 
Chocho. Apa dia serius? Dia mencintai Chocho dalam 
kapasitas apa? Seorang wanita pada pria atau seorang baby 
sitter pada anak asuhnya? Kurasa begitu, itu bukan cinta. 
Dia hanya empati pada Chocho. Dari dulu dia memang 
sayang pada Chocho kan? Tapi mengapa melihat mereka 


saling bertatapan mesra, hatiku terasa pedih? 


252 


"Huaaaaaa, Dhys apa artinya itu?! Gue belum berjuang 
masa dah kalah duluan?! Mereka betul pacaran?" teriakan si 
banci teman Gladhys menyadarkanku dari keterpakuan. 

Sial, kenapa dia menangis sambil memelukku?! Aku 
berusaha melepas pelukannya, dia justru merebahkan 
kepalanya di bahuku. Shit!! Banci ini menempel padaku 
seperti lintah. 

"Sepertinya mereka saling mencintai Uni, udah lo nyerah 
aja. Kurasa cinta mereka sangat kuat, langka kan ada cewek 
yang mau bersama cowok seperti itu meski gantengnya 
cetar membahana!" 

Ucapan Gladhys menyempurnakan sakit hatiku. 

"Dhys, bisa singkirkan temanmu ini dari diriku?!" 
sarkasku dingin untuk melampiaskan kekesalanku. 

Mendengar ucapanku barulah Gladhys mengalihkan 
perhatiannya padaku. Dan ia spontan tertawa terpingkal- 
pingkal melihatku kewalahan berusaha melepaskan diri dari 
teman bancinya. 

See? Mana ada cewek yang tertawa saat tunangannya 
dilecehkan oleh temannya?! Dia memang tak punya 
perasaan apapun padaku! 

"Om, biarin aja. Dia memang lebay akut. Ntar juga kalau 
udah selesai sentimentilnya, Uni bakal melepas pelukannya," 


sahut Gladhys enteng. 


253 


"Berapa lama itu?" sindirku dingin. 

"Gak lama Om, paling sejam dua jam!" 

What?! Sejam dua jam?! Semenit lagi saja aku bisa 
trauma. Bisa kurasakan gatal-gatal mulai muncul di sekujur 
tubuhku. 

"Lepaskan sekarang atau saya bogem wajah kamu! Tak 
mau lepas lagi, saya akan gorok leher kamu!" bisikku keji di 
telinga si banci. 

Berhasil! Si banci segera melompat mundur dan masuk 
ke pelukan Gladhys. 

"Dhys, Dhys.. tunangan lo psikopat. Ih syeremmmn!" 
lapornya manja. 

Menjijikkan. Kutinggalkan dua makhluk menyebalkan 
itu. Sambil berjalan, kukirim message ke ponsel Titikoma. 

Temui aku di kebun belakang sekarang. 


Penting!! Jangan sampai Chocho tahu.. 


Aku menuju ke kebun belakang dan menunggu Titikoma 
disana. Dia datang lima belas menit dengan napas 
tersenggal-senggal. Pipinya merona merah membuatnya 
terlihat menggemaskan. Shit! Mengapa saat marah padanya 


aku justru ingin memeluk dan mencium dirinya? 


254 


"Mas Aro, maaf. Aku harus memberikan Chocho 
kesibukan dulu sebelum kemari. Ada apa?" Dia bertanya to 
the point padaku seakan tak ingin berlama-lama denganku. 

Emosiku meningkat tajam, kuraih pinggangnya dan 
kurapatkan ke tubuhku. 

"Mas Aro! Paan sih?!" pekik Titi kaget. 

"Apa kau betul-betul serius dengan adikku?" tanyaku 
mendesak. 

Wajah Titikoma berubah panik, mungkin dia baru 
menyadari kemarahanku. 

"Mas A.. aro, kita udah.. udah pisah. A-aku boleh kan..." 

"Secepat itu hatimu berubah?! Dan dengan... Chocho?" 

Oke, sebenarnya aku tak ingin meremehkan Chocho. 
Tapi realistis saja. Chocho penderita retardasi mental. Dia 
bukan cowok normal! Aku tak percaya Titi mencintainya 
setulus hati. 

“Mas Aro, a-aku...." 


"Apa Chocho hanya kau jadikan pelampiasan?" 


"Bukan begitu, aku sayang Chocho. Aku tak ingin 
menyakitinya. Aku..." 

Oh, aku tak ingin mendengarnya. Jadi kubungkam mulut 
Titikoma dengan bibirku. 

"Mas Ar.... huufffthh.” 


255 


Titikoma sempat meronta sebelum kulumat bibirnya 
penuh gairah. Gerakannya melemah, dia hanya pasrah saat 
bibirnya kupagut mesra. Tangannya mengepal dan 


meremas kaus poloku. 


XXX= 


TITI POV 

Aku sempat terlena sebelum suatu kesadaran 
menghantam hati nuraniku. Ini tak bisa dibiarkan! Mas Aro, 
dia bukan kekasihku! Dia milik tunangannya. Dan aku 
sudah berjanji untuk menjalin hubungan kasih dengan 
Chocho. Kudorong tubuh Mas Aro menjauh hingga ciuman 
kami terlepas. 

"Mas Aro, kita tak bisa melakukan ini lagi. Ingat, Mas 
sudah punya tunangan," kataku memperingatkan. 

"Persetan dengan gadis itu! Kami tak memiliki perasaan 
apapun!" sentak Mas Aro. 

Wajahnya berubah sendu, sambil menunduk ia berkata 
dengan perasaan pilu, "kami hanya korban dalam permainan 
bisnis politik keluarga kami. Itu hal yang sering terjadi 
dalam dunia keluarga konglomerat. Mungkin hal itu tak 
masalah bagiku sebelum bertemu denganmu, tapi sekarang 


terasa menyesakkan! Kau yang memperkenalkan cinta 


256 


padaku, Titi. Darimu aku tahu bagaimana rasanya hati 
berdebar, dada terasa hangat dan  memikirkanmu 
membuatku tersenyum tanpa kusadari. Suatu hal yang tak 
pernah kualami sebelumnya." 

Aku terpukau menatap Mas Aro. Dia nampak melankolis 
dan rapuh, sedih sekaligus bahagia. Dan mengapa ia sangat 
tampan di mataku saat ini?! Mas Aro menatapku dengan 
matanya yang sayu. 

"Kau yang membuatku merasa cemburu buta hingga hati 
ini rasanya sakit. Titi, aku bingung harus bagaimana. Tapi 
aku ingin mengatakan padamu, hati ini selamanya untukmu. 
Aku tak bisa melepasmu. Kembalilah padaku, kumohon.." 

Aku menelan ludahku kelu. Jujur aku sangat tersentuh 
olehnya, aku ingin membenamkan kepalaku kedalam 
pelukannya tapi.. 

"Mas Aro... ada tunangan, Mas. Juga Chocho.." 

"Psstttt! Bisakah kita egois sekali ini saja demi cinta 
kita?" 

Mas Aro meletakkan telunjuknya di bibirku dan 
menatapku intens. Aku bingung sekali, perasaanku 
terombang-ambing. Wajah Chocho yang polos dan penuh 
harap berkelebat terus dimataku. 

"Mas Aro, maa.." 


Cup. 


257 


Mas Aro mengecup bibirku lembut. 

"I love you very much. Demi kamu aku akan mencoba 
menentang dunia ini, Titi... gumam Mas Aro. 

Dia menempelkan keningnya ke keningku dengan mata 
terpejam. 

"Mas Aro, ini..." 

Ini diluar dugaan. Apa maksudnya? Mas Aro akan 
melepaskan semuanya demi aku? Begitu berartinya kah 
diriku baginya? 

"Xander Edisson!" 

Terdengar suara pria yang asing bagiku. Namun Mas Aro 
langsung mengenalinya, wajahnya tegang seketika. 

"Dad..." panggilnya pelan sambil menjauhkan kepalanya 
dariku dan berbalik menghadap pria itu. 

Kini aku bisa melihat sesosok pria paruh baya tampan 
yang figurnya terlihat sarat kekuasaan. Sosok berwibawa itu 
menatapku dingin hingga tak sadar tubuhku menggigil. Mas 
Aro meremas tanganku seakan ingin memberiku kekuatan. 

"Apa yang kulihat ini?" tanya pria itu dingin. 

Kini aku tahu dia Tuan Edisson, ayah Mas Aro dan 
Chocho. 

"Dad, dia Titi. Pengasuh Chocho dan juga orang yang 


kucin.." 


258 


"Kak Titi!" teriakan manja Chocho memutus ucapan Mas 
Aro. 

Chocho berlari kearahku dan memelukku manja. 

"Kak Titi, Dad datang! Dad datang. Dia lihat Chocho. 
Chocho senang!" lapor Chocho dengan mata berbinar-binar. 

Aku tersenyum menyaksikan kebahagiaannya. 
Kedatangan ayahnya mungkin hal langka yang amat 
berharga baginya. 

"Chocho kangen Dad?" tanyaku padanya. 

Dia mengangguk berkali-kali dengan mata bersinar 
bahagia, lalu tatapannya terpaku pada tangan Mas Aro yang 
menggandeng tanganku. 

"Kak Ander, lepasin! Kak Titi milik Chocho,” ucapnya 
dengan bibir mencebik kesal. 

Dia memegang tanganku yang lain dan menarikku 
kearahnya. 

Deg. 

Aku terkejut saat Mas Aro menahanku dengan tangannya. 
Mas Aro dan Chocho saling bertatapan tak suka. Oke, kalau 
yang melakukan ini Chocho aku masih paham. Kini mengapa 
Mas Aro ikutan childish seperti ini?! Sialnya saat kami 
berada dalam posisi begini, datanglah tunangan Mas Aro 


bersama temannya. 


259 


"Chocho, Mas Aro, tolong lepaskan tanganku," pintaku 
jengah. 

Mereka berdua perlahan melepas tanganku. 

"Wow, wow.. apaan nih? Love triangle?!" celetuk Mas 
Uun. 

Tuan Edisson berdeham dingin hingga mengalihkan 
semua perhatian kami padanya. 

"Gladhys, saya harap kamu tak salah paham. Gadis itu, 
dia pengasuh Chocho sekaligus.." 

Tuan Edisson menatap Mas Aro tajam seakan lagi 
ngirimkan ancaman halus pada anak sulungnya itu, 
"sekaligus tunangan Chocho." 

Dhuerrrr!! 

Aku bagai tak mempercayai pendengaranku sendiri. Apa 
maksudnya ini? Mengapa Tuan Edisson mengatakan 
kebohongan ini? Untuk melindungi pertunangan Mas Aro 
dengan gadis kaya itu? 

Chocho yang lugu justru bertanya polos, "Kak Titi, apa itu 
tunangan? Bukannya kita pacaran?” 

Mas Uun mendekati Chocho dan mencubit pipi Chocho 
gemas. 

"Hei, Baby handsome, tunangan itu lebih dekat dibanding 
pacaran. Itu selangkah lebih dekat ke nikahan!" 

"Nikah itu apa?" Chocho bertanya bingung. 


260 


"Yee.. masa gak tau? Mau gue ajarin?" goda Mas Uun 
centil. 

"Uni! Jangan goda anak kecil," tegur tunangan Mas Aro. 

Mas Uun nyengir geli. 

"Nikah itu kayak Papi Mami lo, Handsome. Kalau udah 
nikah, boleh bikin baby." 

"Caranya?" 

Aduh, kenapa Chocho malah tertarik masalah beginian! 

"Chocho, sudah yuk. Kita pergi,” ajakku untuk 
menghindar dari situasi aneh bin jengah ini. 

Kulihat wajah Mas Aro dah merah padam, siap meledak. 

"Tunggu, Kak Titi! Chocho pengin tahu caranya. Chocho 
mau punya baby. Baby Chocho dan Kak Titi." 

"Dad, ini konyol kan?! Kau memalsukan pertunangan 
pada Chocho yang bahkan cara membuat anak aja masih 
bingung!" sarkas Mas Aro ketus. 

Tuan Edisson menatap super dingin pada Mas Aro, 
mungkin dia tak menyangka Mas Aro berani mengkritisinya. 

"Itu bukan palsu! Chocho akan bertunangan dengan 
gadis itu." sahut Tuan Edisson menegaskan. 

APA?!! Jadi aku betul-betul akan bertunangan dengan 
Chocho? Ini terlalu cepat. Aku masih belum yakin dengan 


perasaanku sendiri. Astaga! 


261 


Tengah aku melongo, Mas Aro tiba-tiba menyambar 
tanganku. 

"Mas Aro..." 

"Titi, ikuti aku. Percayalah padaku. Aku akan 
memperjuangkan cinta kita!" Aku terpaku saat Mas Aro 
berkata sambil menatapku penuh tekad. 

"Xander!! Kau mau memberontak, hah?!' bentak Tuan 
Edisson galak. 

"Cukup Dad! Berhenti menyetir diriku! Aku akan 
menuruti semua perintahmu tapi biarkan aku bebas 
mencintai." 

Tuan Edisson menatap anaknya seakan tak 
mengenalinya. Aku juga tak mengenali Mas Aro. Kali ini dia 
benar-benar akan memperjuangkan cinta kami hingga 
berani menentang Ayahnya. 

Chocho melongo bengong menyaksikan perdebatan 
ayahnya dan kakaknya. Dia tak terlalu paham apa yang 
terjadi. Hingga Mas Aro membawaku berlari bersamanya. 

"Kak Titi!! Jangan pergi! Kak Titi! Jangan!!” teriak 
Chocho sambil berlari mengejarku. 

Aku menoleh dan melihat Chocho berlari dengan airmata 
berurai. 


Maaf Chocho.. 


262 


Entah mengapa seakan ada sebagian hatiku yang hancur 
menyelami kesedihan Chocho. 

Bruk! Chocho tersandung dan terjatuh ke tanah. Aku 
jadi khawatir. 

"Mas Aro! Chocho jatuh. Aku harus kesana.." 

"Tidak Titi. Chocho tak apa. Dia harus terbiasa tanpa 
dirimu. Bila kau kesana kau akan membuatnya semakin tak 
bisa lepas darimu!" 

Itu benar. Tapi hatiku tak bisa bohong. Rasanya perih 
sekali melihatnya menjerit menyayat hati. 

"Kak Titi! Jangan pergi! Kak Titi jangan tinggalkan 
Chocho!" 

Mataku berkaca-kaca menatapnya hancur seperti itu, 
apalagi saat mendengarnya meratap dengan suara serak 
menahan tangis. 

"Kak Titi. Mengapa Kak Titi ninggalin Chocho seperti 
yang lain? Chocho sendirian. Gak ada yang sayang. Gak ada 
yang mau Chocho.." 

Aku tak tahan lagi! Aku berniat menghampiri Chocho 
tapi Mas Aro menahanku. 

"Mau apa kau?!" 

"Mas Aro, kasihan Chocho. Aku tak tega 


meninggalkannya. Aku... wow!" 


263 


Mendadak Mas Aro mengangkat tubuhku dan 
memondongnya di bahunya. 

"Mas Aro, lepasin!" protesku. 

"Tidak Titikoma! Setelah aku memiliki keberanian 
sejauh ini, aku tak bisa membiarkanmu mundur begitu saja!" 

Aku terhenyak. Perasaanku semakin terombang-ambing. 
Aku menoleh ke belakang dan menyaksikan sosok Chocho 
yang semakin mengecil. Tangannya terulur kedepan seakan 
ingin menggapaiku. Tak bisa kulupakan tatapan matanya 
yang begitu sedih dan terlihat hancur. 

Maafkan Kak Titi, Chocho.. 


XXX 


264 


20: Yang bahagia Yang Galau 
dan Yang Terluka 


TITI POV 

Apa ini yang dinamakan kawin lari? 

Ah, kami enggak kawin. Juga enggak berlari. Istilah itu 
gak cocok menggambarkan keadaan kami saat ini. Peduli 
amat ama istilahnya. Yang jelas kami berdua, pergi 
meninggalkan semuanya di belakang hanya supaya bisa 
mencinta dengan bebas. 

Apa kami bahagia? Amat sangat! Aku tak pernah melihat 
wajah Mas Aro secerah ini. Ia terus tertawa, tersenyum, 
tertawa, dan tersenyum setiap kali memandangku. 

"Apa ada sesuatu yang lucu di wajahku? Mas Aro tertawa 
terus kalau lihat aku,” ucapku merajuk. 

“Titikoma, itu karena kamu sangat menggemaskan," 
katanya sambil mencubit kedua belah pipiku. 

"Aih, Mas Aro! Pipiku bisa molor nih kalau keseringan 
digemasin," protesku manja. 

Dia tertawa terbahak mendengar rajukanku. Lalu 


memelukku mesra. 


265 


"Oke, oke. Mulai sekarang aku tak mencubitmu kalau 
gemas, tapi.." 

Cup. Cup. 

Ia mengecup kedua belah pipiku cukup lama. Pipiku 
terasa panas. 

"Ih Mas Aro, kita lagi diluar. Lihat tuh banyak yang 
memperhatikan kita!" protesku lagi. 

Kami tengah bersantai di taman kota, tentu saja kelakuan 
Mas Aro membuat kami menjadi pusat perhatian. 

"Biarin aja. Mereka sirik. Yuk kita beri tontonan yang 
lebih seru buat pemirsa kita," kata Mas Aro cuek. 

Cuuupppppp. 

Ia mengecup bibirku sangat lama hingga mataku 
membulat kaget. Astaga! Apa ini betulan Mas Aroku yang 
jutek, kaku, dan dingin itu? Atau ia sedang kerasukan roh 
iblis kenes? 

Aku memandang Mas Aro gak percaya. 

"Mas Aro beda banget. Bisa-bisa orang tak kenal kalau 
ini Tuan muda Xander Edisson yang terkenal itu!" ledekku 
padanya. 

Ups. Sepertinya aku salah berkata seperti itu, mendung 
langsung bergelayut di wajah Mas Aro. Pasti berat baginya 
berpisah dengan keluarga, dan itu ia lakukan demi aku. 


Akupun meremas lengannya lembut. 


266 


"Apa Mas Aro menyesal telah meninggalkan keluarga? 
Masih belum terlambat untuk kembali dan meminta maaf 
pada orang tua Mas Aro." 

Rahang Mas Aro mengetat seketika. Waduh, sepertinya 
aku salah ucap lagi! 

"Aku tak mau kau menganggap keputusanku ini main- 
main seperti anak kecil yang lagi ngambek pada keluarganya. 
Seperti itukah diriku di matamu, Titikoma?!" sembur Mas 
Aro gusar. 

Aku menelan ludahku kelu. 

"Tidak Mas, maafkan aku. Aku tahu kau serius padaku." 

Aku menyikut pinggangnya sambil tersenyum mesra, 
"ayolah, kelakuanmu yang lalu itu sungguh bar-bar tapi 
keren!" 

Aku memainkan mataku seperti puppy eyes, Mas Aro tak 
tahan berlama-lama marah padaku. Senyumnya perlahan 
terbit bagaikan matahari muncul di pagi hari. 

"Bagaimana kau selalu bisa membuatku tersenyum?" 
tanyanya sambil geleng-geleng kepala. 

"Karena aku pelawak?" cengirku lebay. 

Ia menarik hidungku dengan gemas, "karena kau adalah 
perempuan yang kucintai." 

So sweet. Mengapa sekarang mulutmu berubah manis, 


Mas Aro? Spontan aku menjilat bibir Mas Aro. 


267 


"Manis. Pantas kalimat yang keluar dari bibirmu 
membuat hati orang meleleh." 

Mas Aro tersenyum bahagia. Bila seperti ini ia terlihat 
lebih muda dari usianya. 

"Karena kau manis, ayo kutraktir es krim!" ucapku 
senang. 

Aku menariknya mendekati toko es krim yang terkenal 
kelezatannya namun harganya cukup menguras kocekku. 

"Mas Aro mau rasa apa?" tawarku padanya. 

Mataku asik meneliti berbagai macam rasa yang 
ditawarkan dibalik kaca etalase. Hmmm, menggoda sekali 
tampilannya. 

"Coklat?" tawarku. 

Mendadak aku teringat pada Chocho yang amat suka rasa 
ini. Dia coklat maniak. Chocho, apa yang kau lakukan saat 
ini? Apa kamu sedang merindukanku? Jangan-jangan Chocho 
mogok makan lagi seperti yang dulu pernah ia lakukan! Apa 
Chocho sehat? Pikiranku jadi galau memikirkan ini semua. 

"Aku tak suka yang terlalu manis!" 

Jawaban Mas Aro menyadarkanku dari kegundahan. 

"Oh, mungkin rasa chocho mint cocok untukmu," kataku 
dengan senyum dipaksakan. 

Chocho lagi. Kenapa pikiranku selalu padamu? Kau tak 


sakit kan, My baby? Plissss, selalulah sehat untukku.. 


268 


XXX 


FRANS POV 

Aku tak menyangka Tuan Besar membawa pulang Tuan 
kecilku dalam keadaan mengenaskan. Dia masih indah 
seperti biasanya, tapi seperti patung yang indah. 

Patung! Dia diam, tak berekspresi. Hidup tapi seperti 
tak memiliki roh. 

"Tuan Besar, mengapa Tuan kecil menjadi seperti ini?" 
tanyaku dengan hati pilu. 

Tuan besar Edisson mendengus dingin, namun tak mau 
menjawab pertanyaanku. 

"Urusin dia, Frans!" perintahnya dingin. 

"Iya Tuan," sahutku sedih. 

Ini anaknya, mengapa Tuan besar tak 
mengkhawatirkannya sedikitpun? Sebelum melangkah 
meninggalkan kamar Chocho, Tuan Besar sempat berpesan 
padaku, "for your info, mulai sekarang saya sudah tak punya 
anak lagi. Jangan berikan bantuan sedikitpun pada Xander! 
Mengerti?!" 


"I-iya Tuan." 


269 


Tuan besar sedang murka pada Tuan muda Xander! Apa 
sebabnya? Dan kemana Tuan muda Xander dan Titikoma? 
Apa mereka 'lari'?! 

Aku menghela napas panjang. Tuan Edisson bisa marah 
dan mencoret Tuan Xander dari hatinya. Tapi mengapa 
Tuan kecil Chocho juga ikutan tak dianggap anak? Apa 
salahnya? Padahal Chocho juga korban dari peristiwa ini. 
Ah mungkin dialah yang paling menderita dari semuanya! 

Aku sudah tahu kejadian sebenarnya dari Bas, supir Tuan 
Edisson. Entahlah, aku tak bisa menyalahkan siapapun atas 
kejadian ini. Salahkah Tuan muda Xander yang mulai 
memiliki keberanian untuk memperjuangkan cintanya? 
Salahkah Titikoma mencintai Tuan muda Xander dan 
mengikuti kata hatinya? Salahkah Tuan kecil Chocho yang 
amat terobsesi dengan cintanya pada pengasuhnya? Mereka 


bertiga hanya terbelit pada takdir yang menyedihkan ini. 


Aku mengurus Tuan kecil Chocho dengan baik. 
Kumandikan dia dan kuberikan pakaian yang keren seperti 
biasanya. Dia seperti boneka hidup yang pasrah kuapakan 
saja. Matanya menatapku kosong saat kupasang topi hoodie 
di kepalanya. 


"Tuan kecil mau apa? Makan? Tidur?" tanyaku prihatin. 


270 


Mulutnya terkunci rapat tanpa ada gerakan sedikitpun. 
Apa bedanya dia dengan mayat? Aku menghela napas berat. 
Sepertinya kondisi mental Chocho mundur jauh. Sayang 
sekali, padahal banyak kemajuan yang telah diperolehnya 
sejak bersama Titikoma. 

"Dengarkan musik saja ya? Tuan Chocho biasa suka 
meniru suara boyband-boyband itu kan?" 

Tentu saja ia tak menyahutiku. Aku memasang headset 
di kepala Tuan muda Chocho, kusetel lagu rancak milik.. 
entahlah aku tak mengenal grup band penyanyinya. Chocho 
mendengarkan tanpa ekspresi. Lama kelamaan ia tertidur 
dengan headset di telinganya. Kurasa ia kecapekan, tapi 
kesulitan tidur. Dengan musik ini ternyata bisa 
meninabobokkan Tuan kecilku. Kasihan sekali dia. 

Aku baru aja merebahkan Tuan kecil Chocho ke 
ranjangnya saat pintu kamar Chocho dibuka dari luar 
dengan kasar. 

BRAKKK!! 

"Nyonya... gumamku pelan. 

Perasaanku jadi tak enak melihat kemarahan di wajah 
Nyonya besar. Pasti ia sudah mendengar cerita tentang 
pemberontakan Tuan Muda Xander. Jangan-jangan ia ingin 
melampiaskan kemarahannya pada Tuan kecil Chocho! Tak 


sadar aku menghadang langkah Nyonya besar yang bergerak 


271 


mendekati Tuan kecil Chocho bagai singa betina yang sedang 
ngamuk. 

"Nyonya Besar, Tuan kecil Chocho baru saja tertidur," 
kataku dengan lidah kelu. 

“Minggir kamu!!" 

Dengan kasar Nyonya Besar mendorongku hingga aku 
terjatuh ke lantai dan membentur lemari. Ya Tuhan. 
Pantatku sakit sekali. Aku berusaha bangun, tapi susah 
sekali. Mungkin fisikku yang sudah tua ini membuat 
tubuhku rapuh dan lambat pulih. Aku hanya bisa pasrah 
melihat Nyonya membangunkan Tuan kecil Chocho dengan 
cara tak manusiawi. 

"Bangun ,Anjing!!" 

Dia menendang kaki Tuan kecil Chocho dengan sekuat 
tenaganya. 

Dukk!! 

Melihat Tuan kecil hanya diam, emosi Nyonya Besar 
semakin meluap. Dia melompat ke ranjang dan menindih 
tubuh Tuan kecil Chocho, lalu menjambak dan menampar 
muka anaknya dengan sadis. 

"Nyonya!! Jangan lakukan itu! Nyonya, tolong hentikan!" 
teriakku khawatir. 

Nyonya besar seperti orang kalap memukuli dan 


menyiksa anaknya sendiri. 


272 


"Dasar anak pembawa sial! Mengapa bukan kau saja 
yang pergi?!! Mengapa Xanderku yang pergi?! Kamu yang 
membuat Xander pergi! Semua salahmu! Mati sajalah kau 
anak idiot!! Seharusnya kugugurkan saja kau dari awal!!! 
Kau orang tak berguna! Hanya jadi beban saja!! Kau tak 
layak hidup di dunia ini!! Kembalikan Xanderku!! 
Kembalikan bangsat!!" teriak Nyonya Besar kalap. 

Airmataku berlinang mendengar sumpah serapah yang 
Nyonya besar ucapkan pada anaknya sambil terus 
memukulinya. Kulihat mata Tuan kecil terus terpejam. Apa 
alam bawah sadarnya melarangnya terbangun untuk 
menyaksikan ketidak-adilan ini? 

Tidak! Aku bisa melihatnya. Alunan napas Tuan kecil 
terlihat sesak dan bergelombang. Setetes air mata 
merembes di sudut matanya. Tuan kecil sadar dan terluka 
hatinya. Ya Tuhan, dia pasti menderita sekali. Hatinya 
terlalu sakit hingga ia tak lagi merasakan sakit pada 
fisiknya. Mukanya lebam dipukuli ibunya, namun Tuan kecil 
seolah tak merasa sakit sedikitpun. 

Aku sudah tak tahan lagi, kupaksa tulang tuaku ini 
bergerak. Aku mengesot mendekati Nyonya Besar dan 
menahan kakinya. 

"Nyonya, tolong hentikan! Anda menyakiti Tuan kecil!" 


teriakku sedih. 


273 


"Ia pantas mendapatkannya! Ia pembawa sial! Ini semua 
salahnya!" pekik Nyonya Besar tak terima. 

"Ini bukan salah Tuan Kecil!!" aku memekik gusar. 

Nyonya Besar tercenggang, mungkin dia kaget aku berani 
membentaknya. Namun sesaat kemudian ia tersenyum sinis. 

"Jadi menurutmu siapa yang salah? Tak mungkin Xander 
putra kesayanganku! Jadi pelacur itu?! Jalang yang sudah 
menjerat putra kesayanganku Xander dan anak pembawa 
sial ini?" 

Aku terdiam. Malas menanggapi orang depresi. Semakin 
kita tanggapi dia akan semakin menjadi! 

"Entah pelet apa yang dipakai perempuan itu hingga 
membuat Xanderku berani memberontak! Pasti dia main 
dukun! Apa istimewanya dia?! Tak ada!! Dia itu kecoak! 
Kutu penganggu! Hama yang harus diberantas! Aku akan 
memberi pelajaran pada jalang itu! Akan kubuat ia cacat! 
Atau.. ah, kuperintah para preman memperkosanya! Ia 
pantas mendapatnya. Ia busuk! Ia kotor, nista dan..." 

Aku terperangah menatap apa yang ada di depanku. 
Sesaat aku tak mengenalinya. Masa dia Tuan Kecil Chocho? 
Tak ada kesan imut atau kekanakan pada wajahnya, 
tubuhnya bergerak tak kikuk seperti biasanya. 

Nyonya Besar menoleh ke belakang mengikuti arah 


pandanganku. Ia terpaku, nyaris tak mempercayai 


274 


penglihatannya. Chocho berdiri di belakangnya, 
menatapnya keji dengan matanya yang merah mengerikan. 
Ekspresinya seperti algojo yang siap mengayunkan 
kapaknya. Tak sadar Nyonya Besar menelan ludahnya. 

"Mmaauuu apa kauuu?" tanyanya dengan suara bergetar. 

Tuan kecil tersenyum keji, perlahan ia mendekati ibunya 
sambil menatapnya tajam. 

"Mundur! Jangan mendekat!" teriak Nyonya Besar. 

Dia bergerak mundur mengikuti nalurinya, namun 
Chocho terus mendekatinya tanpa bicara sepatah katapun. 

“I-ibllisss!" 

Nyonya Besar kini sudah terdesak sampai ke tembok. 
Matanya membelalak menatap Tuan kecil yang tampilannya 
mirip iblis tampan yang keji. Matanya spontan terpejam saat 
tinju Tuan kecil terarah padanya dengan cepat dan keras! 


BRAKKK!!! 


XXX 


TITI POV 

Aku terbangun dengan perasaan tak enak. Astaga, 
mengapa jantungku berdebar sangat kencang?! Ini aneh, 
seperti ada hal buruk yang akan menimpa kami? Atau sudah? 


Apa Chocho sakit? 


275 


Aku tak bisa diam saja, aku harus minta ijin pada Mas 
Aro untuk menengok Chocho. Aku harus tahu keadaannya. 
Dengan tak sabar aku mencari Mas Aro, dan kutemukan ia di 
tengah kegelapan malam sedang bertelepon dengan 
seseorang. Aku memutuskan menguping saat mendengar 
nama Chocho disebut. 

"Kau meneleponku karena membela Chocho, Pak Frans?” 

Dia bicara dengan Paman! 

"Aku sudah tahu. Dad memblokir semua tabungan dan 
kartu kreditku! Pikirnya itu bisa membuatku kembali 
padanya? Tidak Pak Frans, aku masih bisa mencari uang 
tanpa menadahkan tangan padanya." 

Jadi semua fasilitas Mas Aro diblokir? Seharusnya aku 
bisa menduganya! 

Jadi teringat saat di toko es krim. Aku batal mentraktir 
es krim karena lupa membawa dompetku. Sambil 
tersenyum geli Mas Aro mengeluarkan kartu kreditnya. Dan 
semua kartu kreditnya ditolak! 

"Apa?!! Kau serius? Chocho bisa seperti itu? Dia 
memukul Mom! Kenapa? Apa Mom menghina dan 
memukulnya?" tanya Mas Aro prihatin. 

Hatiku tercubit mendengar kabar itu. Chochoku tak 
mungkin memukul orang kalau tidak kelewatan! Ini tak 


mungkin. Chocho anak yang baik hati dan sangat lembut. 


276 


"Apa?! Mom menghina dan mengancam Titi maka 
Chocho kalap seperti itu...?" 

Deg. 

Jantungku seakan berhenti berdetak. Jadi, Chocho 
melakukan itu karena membelaku dan melindungiku. Oh, 
Chocho mengapa kamu setolol itu? Aku tak layak kau bela 
seperti ini! Aku yang begitu tega meninggalkanmu demi 
kebahagiaanku sendiri! 

Mas Aro menghela napas panjang dan bertanya dengan 
nada khawatir, "bagaimana Mom? Pukulan Chocho meleset 
ke tembok dan menghancurkan tembok. Hufft, syukurlah. 
Apa?! Setelah itu Chocho ngamuk dan menghancurkan 
semua barang?! Berapa lama? Sampai perawat datang dan 
menyuntiknya dengan obat bius? Lalu? Mom 
memasukkannya ke rumah sakit jiwa? Shitt!! Tega sekali 
dia!!" 

Chocho dikurung di rumah sakit jiwa!! 

Berita itu meluluh-lantakkan jiwa ragaku. Aku ikut 
hancur. Apalah arti kebahagiaan yang kurasakan ini bila 
menghancurkan kehidupan Chocho?! Aku tak ingin 
kebahagiaan ini!! Aku ingin Chochoku. Dia tak boleh 


terpuruk seperti ini. Aku tak rela sama sekali. 


277 


Chocho, tunggulah. Aku akan menjemputmu. 


XXX 


278 


21: Vlease don tleave me alone 


TITI POV 

Aku tak bisa tidur setelah menguping pembicaraan Mas 
Aro dan Paman saat mereka melakukan panggilan telepon. 
Sungguh, pikiranku didominasi kecemasan akan nasib 
Chocho. Mengapa dia dikirim ke rumah sakit jiwa? Apa 
salah Chocho? Salahnya cuma satu, mencintai wanita 
sepertiku. Wanita yang tidak menghargai dan menyia- 
nyiakan cintanya yang tulus. 

Maafin Kak Titi, Chocho.. 

Airmataku bergulir begitu mengingat kemalangan anak 
asuhku itu. Buru-buru aku menghapusnya saat kudengar 
pintu kamar terbuka. Aku memejamkan mataku dan pura- 
pura telah tertidur. Mas Aro masuk, dia memperhatikanku 
cukup lama dari tempatnya berdiri. Entah apa yang 
dipikirkannya. 

Beberapa saat kemudian barulah ia naik ke ranjang dan 
merebahkan dirinya di sampingku. Kudengar ia menghela 


napas panjang. 


279 


Mas Aro mengelus rambutku lembut sambil bergumam 
pelan, "mengapa aku merasa kita akan berpisah lagi? Titi, 
please don't leave me alone..." 

Bahkan dalam hati, aku tak mampu menjawab 
permintaan Mas Aro. Dalam benakku yang terbayang justru 
wajah memelas Chocho . 


Kak Titi, jangan tinggalkan Chocho sendirian .. 


XXX 


Aku menghembuskan nafas panjang sebelum mengetuk 
pintu kokoh didepanku. 

"Masuk!" Terdengar suara dingin seorang pria menyahut 
dari dalam ruangan. 

Aku membuka pintu dengan hati berdebar. Kutemukan 
wajah datar seorang pria yang menatapku dingin. Kurasa 25 
tahun lagi tampilan Mas Aro bakal seperti ini. Dingin, 
tampan, berkharisma dan tak tersentuh. 

"Nona Titi, silahkan duduk," Tuan Edisson menunjuk 
kursi di depannya. 

Aku duduk di hadapannya dan melipat tanganku diatas 
meja dengan rapi. Haishhhh, mengapa gayaku mirip anak SD 
yang terpaksa duduk tenang gegara takut pada guru 
galaknya? 


280 


“Ehm, Tuan... saya kemari karena.. ehm, karena..." 
"Masalah Chocho kan?" potong Tuan Edisson tak sabar. 
"Tuan tahu Chocho sekarang dimana?” tanyaku pelan. 
Tuan Edisson mendengus dingin. 
"Tentu, istriku memasukkannya ke rumah sakit jiwa." 
"Dan Tuan diam saja saat istri anda melakukan kegilaan 
itu?!" semburku kesal. 
Ups! Sepertinya aku terlalu lancang mengomeli Tuan 
besar. Kini dia menatapku tajam seakan aku ini musuhnya. 
"Aku diam atau tidaknya tergantung padamu, Nona Titi!" 
"Apa... apa maksud Anda, Tuan?" tanyaku bingung. 
"Kurasa kau kemari karena mengkhawatirkan Chocho 
kan?" 
Spontan aku mengangguk. Tuan besar tersenyum dingin. 
"Aku ingin memberikan penawaran yang adil untukmu. 
Kalau kau ingin aku membebaskan Chocho dari rumah sakit 
jiwa itu, maka hanya ada satu jalan yang bisa kau tempuh." 
Tuan besar Edisson menatapku dengan intens, 
"tinggalkan Xander dan menikahlah dengan Chocho!!" 
Bagaikan ada petir menyambar di siang bolong 
mendengar ultimatum Tuan besar Edisson. Adil?! Ini adil 
buat siapa? Buat Mas Aro yang cintanya direnggut paksa? 


Buat Chocho yang tak tahu kebebasannya dibuat taruhan? 


281 


Atau buat aku yang perasaannya kacau dan terombang- 
ambing karena dua kakak beradik ini?! 

Entahlah, aku bingung. Aku tak bisa memutuskan 
langkah apa yang akan kutempuh. Sambil menghela napas 
berat, aku pun memberanikan diri mengajukan 
permintaanku pada Tuan Edisson. 

“Tuan, sebelum saya memutuskan bolehkah saya 


menemui Chocho?" 


XXX 


Dan disinilah aku. 

Aku tak menyangka di pinggiran kota yang amat 
terpencil ini ada satu rumah sakit jiwa yang amat tertutup. 
Sepertinya pasien-pasien disini adalah orang-orang elit dan 
berada hingga kerahasiaanya amat dijaga. Bila tanpa 
mandat dari Tuan besar Edison pastilah aku tak akan 
diijinkan masuk kemari. 

Saat berjalan menuju ke kamar perawatan Chocho, aku 
melongo.. nyaris tak percaya pandanganku sendiri. 
Bagaimana enggak, aku bertemu satu tokoh politik yang 
kalah saat pilkada lalu! Ealah, tragisnya nasib dia. Sudah 
kalah, harta ludes, ditinggal lari istri, masuk rumah sakit jiwa 


lagi. 


282 


Lalu aku bertemu dengan selebritis yang tengah 
digosipkan stay di luar negri, ternyata 'luar negri'nya disini. 
Hehehe.. 

"Miss, disini Chocho berada. Kami tinggal dulu. Bila 
perlu sesuatu, pencet bel saja. Belakangan ini pasien dalam 
keadaan tenang, tak ada pergerakan berarti." 

Aku cuma mengangguk mendengar suster petugas 
menerangkan ini dan itu. Perhatianku tertuju pada sosok 
didepanku yang terus menatap keluar jendela dengan 
tatapan kosong. Hatiku miris melihatnya. Rasanya ingin 
menangis dan memeluknya. Namun aku khawatir Chocho 
bakal bergejolak jika aku melakukan itu. Diam-diam aku 
mendekati Chocho dan berdiri di sampingnya. 

Mendadak lidahku kelu, suaraku terdengar serak saat 
menyapanya, "apa yang kau cari di luar sana, Chocho?" 

Awalnya kukira ia tak akan menjawabnya, tapi agak lama 
barulah Chocho berkata pelan, "Kak Titi. Kak Titiku. Hilang. 
Kak Titi dicuri. Monster." 

Ia meracau seakan bicara dengan dirinya sendiri. Jadi 
dia menganggap ada monster yang mencuriku. Dalam 
keadaan seperti apapun dia tetap tak mau menyalahkanku. 

Ah Chocho, kau membuatku semakin benci pada diriku 
sendiri. Diam-diam aku menyusut airmataku. 


"Chocho, ini Kak Titi," aku memberitahu keberadaanku. 


283 


Chocho menoleh padaku dengan sangat perlahan. 
Matanya menelitiku dengan seksama seakan ingin 
memastikan kalau aku ini nyata. 

“Ini betul Kak Titi," cetusku meyakinkannya. 

Aku menarik tangan Chocho dan menaruhnya di wajahku. 
Jemarinya yang lentik perlahan meraba wajahku. Lalu 
mengelusnya dengan lembut. Hatiku berdesir dibuatnya. 
Aku pun memejamkan mataku. 

Ya ampun, hanya beberapa hari saja aku berpisah 
dengannya tapi mengapa kerinduan ini terasa begitu 
menumpuk?! 

"Kak Titi!!" pekiknya memelas. 

la memelukku sangat erat, amat sangat erat seakan ia tak 
ingin melepasku selamanya. Chocho menyurukkan 
kepalanya ke lekuk leherku. Meski tanpa kata-kata aku bisa 
merasakan apa yang ada dalam hati Chocho. Dia takut 
kehilanganku! 

"Kak Titi jangan pergi! Kak Titi jangan pergi lagi! Jangan 
pergi! Kak Titi jangan pergi lagi!” racau Chocho berulang 
kali. 

Kurasakan bajuku mulai basah terkena airmatanya. 
Sepertinya dia memohon dari hatinya yang terdalam. Aku 
bingung mesti berkata apa. Beranikah aku menjanjikan 


sesuatu yang belum bisa kupastikan? 


284 


Kuelus rambut Chocho, juga punggungnya yang bergetar 
karena tangisannya itu. 

"Kak Titi pergi. Chocho mati." 

Deg. 

Jantungku seakan tertikam belati tajam mendengarnya. 
Tidak. Aku tak bisa meninggalkan Chocho! Kuangkat 
kepalanya yang tadi terkulai di ceruk leherku. Kupandangi 
wajah indahnya yang bersimbah airmata. 

"Chocho, tak boleh bilang seperti itu. Kak Titi tak suka. 
Kak Titi bisa marah." 

Aku mengatakannya sambil menahan airmataku. 
Tanganku mengelus wajahnya, menghapus airmatanya. 
Chocho memegang tanganku, membawanya ke bibirnya dan 
mengecupnya lama. Saat memandangi apa yang 
dilakukannya itu, tatapanku terpaku di pergelangan tangan 
Chocho. 

Apa itu? 

Kusambar tangannya dan kuperiksa pergelangan 
tangannya dengan seksama. Ada bekas luka sayatan, 
beberapa sudah mulai mengering namun ada yang baru. 

“Apa ini?!" semburku panik. 

Chocho memandangku ketakutan, matanya mulai 
berkaca-kaca lagi. 


"Kak Titi jangan marah. Jangan marah. Jangan." 


285 


Apa dia berusaha bunuh diri? Bagaimana bisa Chocho 
punya pikiran seperti itu? 

"Jangan lakukan ini lagi. Berjanjilah pada Kak Titi!" 

Chocho mengangguk patuh. 

"Chocho nurut. Kak Titi tidak boleh pergi! Tidak pergi! 
Chocho akan baik." 

Aku menyerah. Aku tak sanggup lagi melihat Chocho 
seperti ini. 

"Iya Chocho, Kak Titi tak akan pergi." 

Kupeluk dia erat, Chocho balas memelukku. Entah 
berapa lama kami berpelukan hingga Chocho melepaskan 
pelukannya. Kupikir dia akan menjauh, ternyata dia beralih 
mencium bibirku. Awalnya hanya mengecup, namun karena 
aku terdiam dan tak menolaknya, Chocho mulai berani 
melumat bibirku. 

Perasaan itu datang lagi. Sesuatu yang sulit kulukiskan. 
Yang membuatku nyaman sekaligus galau. 


Apa ini salah? Apa yang harus kulakukan? 


XXX 


Satu jam kemudian.. 


286 


Chocho sudah tertidur sambil menggenggam tanganku 
erat, aku tahu dia takut aku akan hilang bila dia tak 
melakukannya. 

"Setelah kamu pergi, baru sekali ini saya melihat Chocho 
bisa tidur nyenyak," cetus Paman sembari menatap iba 
momongannya dari kecil. 

"Maaf Paman, ini salahku." Aku jadi merasa tak enak hati, 
meski Paman bicara tak memakai nada sinis. 

"Bukan salah siapa-siapa, Titi. Ini masalah perasaan. 
Kita tak boleh memaksa siapapun." 

Meski mungkin dari segi intelektual Paman Frans masih 
kalah dengan Tuan besar, tapi dari sisi kebijaksanaan jelas 
dia lebih unggul dibanding atasanya itu. 

"Walaupun begitu, tak seharusnya aku meninggalkan 
Chocho. Aku tak bisa bahagia diatas penderitaannya Paman, 
apalagi setelah tahu Chocho berniat..." Aku tak sanggup 
melanjutkan ucapanku, hatiku perih bila mengingatnya. 

Paman menghela napas panjang lalu berkata dengan 
suara perlahan, “Titi, Chocho melakukan itu bukan untuk 
mengakhiri hidupnya. Ia hanya ingin bertemu denganmu." 

"Kalau dia ingin bertemu denganku, mengapa memakai 
cara itu?!" protesku. 

“Itu salahku. Aku membiarkannya menonton televisi. 


Ia melihat satu tayangan drama, disitu diceritakan sang 


287 


tokoh wanita bisa menemukan kekasihnya bila ia melukai 
dirinya sendiri." 

Astaga dan Chocho yang polos menganggap hal itu wajar. 
Dia mencobanya dengan harapan bisa menemukanku. 

Chocho, kau bodoh! Mengapa kau mau melakukan 
apapun asal bisa bersamaku? 

Aku memandang wajah polos Chocho yang terlihat 
bahagia tidur sambil memeluk tanganku. Dengan tanganku 
yang lain aku mengelus rambutnya yang indah. 

"Paman, aku tak tega meninggalkannya lagi. Dia bisa 
mati karenaku," kataku pelan. 

Aku telah memutuskan. Semoga keputusanku ini tak 
salah dan bisa membawa kebaikan bagi semuanya. 

"Apa itu keputusanmu? Bagaimana dengan Tuan muda 
Xander? Kau tega meninggalkannya?" 

Maafkan aku, Mas Aro... 

"Mas Aro mungkin akan hancur dan membenciku, tapi 
kurasa itu hanya sementara. Dia bisa bangkit lagi dengan 
support keluarganya. Tapi Chocho, dia akan lebur tanpa aku 
karena tak ada yang mensupport-nya. Aku tak tega Paman, 
tidak! Bukan cuma kasihan padanya. Aku amat 
menyayanginya, aku tak bisa membiarkan Chocho hancur 


berkeping-keping. Karena, itu juga menyakitkanku!" 


288 


Paman Frans menatapku cukup lama sebelum akhirnya 
berkata, "Titi, lakukanlah dengan baik. Aku akan 


mendukungmu." 


XXX 


XANDER POV 

Aku tak mencarinya saat terbangun di pagi hari dan aku 
tak dapat menemukannya. Dari lubuk hatiku yang terdalam, 
aku tahu dia pasti menemuinya. Hati Titi bukan hanya terisi 
olehku, ada sosok lain yang semakin lama semakin luas 
mengisi posisi di hatinya. Meski aku menculiknya berkali- 
kali, Titi akan kembali menemuinya bila tahu penderitaan 
yang dialami orang itu karena kehilangan dirinya. Dan 
orang itu adalah adikku sendiri. Yang cacat mentalnya. 

Miris kan, aku yang dianggap sempurna oleh semua 
orang dikalahkan oleh adikku yang dianggap aib keluarga. 
Dia lebih memilih adikku yang bahkan tak bisa hidup normal 
dibanding aku yang bisa memberinya segalanya. Terutama 
hatiku yang sebelum ini tak pernah kuberikan pada 
siapapun! Ternyata cinta begitu menyakitkan, tahu begini 
aku tak akan menyerahkan cintaku pada siapapun! 

Kemarahanku makin menjadi saat aku menerima pesan 


dari Mommy. 


289 


Xander, pulanglah. Adikmu akan menikah 
besok. Dengan wanita jalang yang kau bawa pergi. 
Dia tak mau hidup terlunta-lunta denganmu dan 
memilih mendatangi kami supaya bisa hidup 
mewah dengan ganjaran menjadi istri adikmu 


yang cacat itu! 


Aku tau Mommy berniat menghasutku, tapi tetap saja 
aku merasa panas membaca pesan itu. Secepat itukah dia 
beralih pada orang lain? Apakah cintaku tak berarti baginya 
hingga ia memutuskan menikah secepat itu?! Bah, aku bagai 
ditampar dengan kenyataan ini!! Sakit hatiku mulai 
menggerogoti cintaku padanya digantikan rasa benci. 

Titi, kau tak bisa mempermainkan diriku seperti ini! Aku 
akan membalas semua ini! Lihat saja, aku akan 


mengacaukan kehidupanmu mulai sekarang!! 


XXX 


290 


22: Nolengermine 


GLADHYS POV 

Aku tak tahu, aku hadir disini dalam posisi apa? Apa 
statusku masih tunangan si Om arogan itu? Kurasa tidak, 
dengan dia minggat membawa ceweknya, berarti otomatis 
pertunangan kami gagal kan? Lalu buat apa aku diundang ke 
acara pesta misterius ini? Aku tak berteman dengan 
keluarga mereka, apalagi saudaraan. 

"Say, ini acara apaan sih?" Uni sohib bencesku bertanya 
heran. 

"Kamu tanya aku, aku tanya siapa?" sahutku cuek. 

Uni mencebik manja, sepertinya dia bisa menebak ini 
acara apa. 

"Say, eyke curiga deh. Ini seperti acara pesta merit 
seseorang. Pertanyaannya adalah siapa yang merit? Masa 
Om gila lu udah balik kandang and direstui ama ortunya?" 

Aku mengangkat bahu. Kalau bener begitu, berarti 
kisahku dengan si Om benar-benar dah tamat! 

"Astagah Gladhys, mengapa kamu memakai gaun seperti 
ini?" Baru saja melihatku, Mami dah langsung protes. 


"Kenapa, Mam? Gaunku udah keren kok!" 


291 


"Kurang spektakuler!" sahut Mami, mendecih kesal. 

"Malam, Tante.." sapa Uni sopan. 

Bukannya membalas sapaan Uni, Mami lanjut ngedumel 
padaku. 

"Buat apa lu bawa bencong ini kemari? Gladhys, kamu 
seharusnya tahu calon mertuamu suka privasinya terjaga!" 

Calon mertua? 

"Mam, ini bukan acara pesta meritnya si Om.. eh, Kak 
Xander?" 

"Bukan. Tapi anak teman camer kamu." 

"Lalu, untuk apa mereka mengundang kita? Tak ada 
urusan dengan keluarga kita kan?" 

"Karena tunanganmu hari ini kembali dari perjalanan 
bisnisnya keluar negeri. Kita akan bicara lebih lanjut 
tentang pertunangan kalian." 

Kurasa Mami tak tahu kalau si Om minggat sama 
ceweknya, dan entah mengapa aku enggan memberi tahunya. 
Kucubit pinggang Uni saat dia berniat meralat ucapan Mami. 
Begitu Mami pergi, Uni langsung memprotesku. 

"Say, kenapa lo gak kasih tahu mami lo kalau tunangan lo 
dah minggat ama cewek lain?" 

"Tak ada faedahnya, Uni," kelitku malas. 

Uni menatapku dengan mendalam, "gue mencium aroma 
cinta disini." 


292 


“Sok tau lu, mana mungkin aku naksir si Om?" sanggahku 
dengan pipi merona. 

Sial, Uni mentertawakan aku penuh kenyinyiran. 

"Gue gak bilang lo naksir si Om! Kok nyangkut kesono 
ya?" 

“Bacot lu! Daripada dipakai ngerumpi unfaedah, jejelin 
aja mulut lu dengan makanan!" Aku mendorong tubuh Uni 
ke meja saji hidangan pesta. 

Heran, yang hadir di pesta ini cuma sepuluh orang lebih 
doang kan. Mengapa hidangan yang disediakan bisa untuk 
nyekokin mulut seratus orang? Mubazir! Mata Uni langsung 
hijau begitu memperhatikan makanan-makanan lezat diatas 
meja. 

"Boleh bungkus enggak?" tanyanya tak tahu malu. 

“Boleh, asal membungkusnya dengan kondom!" jawabku 
asal jeplak. 

"Wow, good idea. Pasti lebih yummy jadinya." 

Memang kami pasangan somplak, tapi kalau didepan 
umum aku mesti jaim abis demi martabat keluargaku. 

"Astaga, itu si bocah ganteng kan? Wow, fantastis! Apa 
hari ini dia berulang tahun?” Uni menunjuk ke suatu tempat. 

Aku melihatnya dan terpaksa mengakui, bocah ini 
memang sangat mempesona. Dia polos, hangat, dan 


charming. Sayang terlalu childish. wPesonanya berbeda 


293 


dengan pesona si Om yang cool dan misterius. Cih, gak salah 
aku ngomongin si Om mempesona? Otakku sepertinya 
mulai gak waras! 

"Hei Ganteng, hari ini lo ulang tahun ya?" Uni menyapa 
bocah yang sudah membuat hatinya klepek-klepek itu. 

Chocho namanya kan? Yah, si Chocho tersenyum bahagia. 

"Hari ini ada Mami. Meski gitu, bukan ultah. Lebih hebat 
dari ultah! Chocho menikah!" 

OMG, masa bocah kekanakan ini yang akan menikah hari 
ini?! Orang tua sinting mana yang mau menikahkan anaknya 
yang mentalnya masih sepolos bayi begini? 

"Jiahhhhh.... Dek, kenapa buru-buru mau nikah?! 
Sedihnya, Uni dah nunggu Adek nikahin! Kenapa milih yang 
lain?! Hik.. hik.." 

Cih, lebay. Aku mencibir Uni yang pura-pura sedih alay, 
padahal asli pengin modus memeluk si bocah. Chocho yang 
polos menepuk kepala Uni dengan canggung. 

"Jangan nangis. Maaf. Chocho bikin sedih. Tapi Chocho 
gak bisa. Kata Dad nikah itu cowok cewek. Bukan cowok 
cowok." 

Jawaban polos Chocho membuatku ngakak abis. Uni 
sih, dia salah sasaran menggoda brondong sepolos ini. Mana 


ngerti bocah ini tentang percintaan ala lgbt?! 


294 


Uni mendecih kesal padaku karena udah mentertawakan 
perihal penolakan dirinya. 

"Chocho, tahu gak sih nikah itu apa?" pancing Uni 
penasaran. 

Bocah polos itu mengangguk, "nikah itu kalau cowok 
cewek abis cinta pacaran. Terus nikah." 

Gak sesimpel itu, yaelah lugu banget bocah ini. Batinku 
geli. 

"Terus tahu gak kalau abis nikah itu ngapain?" 

Dih, Uni. Udah tahu bocah ini polosnya ampun-ampun, 
masih ditanya hal beginian! Chocho seperti tengah berpikir 
keras. 

"Emang ngapain, Kak?" tanya si bocah bingung. 

Uni tersenyum dikulum, pasti deh usilnya kambuh. 

"Ganteng, lo tahu apa itu malam pertama?" 

Chocho menggeleng. 

"Itu malam yang paling ditunggu setelah menikah. 
Penting banget lagi! Mau tahu atau pengin tahu?" 

Seperti bocah lainnya yang diberi pilihan, Chocho 
menyebut yang terakhir. 

"Pengin tahu!" serunya riang. 

"Mau diajarin?" pancing Uni. 


"Mau!! Bisa bikin Kak Titi senang?" 


295 


Kak Titi? Bukannya itu nama pengasuh bocah ini? Masa 
dia mau nikah sama pengasuhnya itu? Bukannya gadis itu 
minggat bersama si Om? Ah ini membingungkan dan 
membuatku berdebar. 

"Tentu! Latihan malam pertama sama Kakak dulu ya. 
Anggap Kakak ini istri lu...." 

Wah makin ngelamak nih Uni, buru-buru kujewer telinga 
sohibku ini. 

"Uni, stop! Lu mau merusak bocah ini ya?!" tegurku. 

"Adaouw.. sakit, Say! Kok ngerusak sih? Gue pengin 
ngajarin dia cara ngebahagiain istrinya kok!" 

"Iya, gak pakai acara praktek langsung keles.." sindirku 
dongkol. 

Uni mencebik manja, gagal deh niatnya mencicipi 


brondong bening nan polos ini. 


XXX 


TITI POV 

Aku menunggu di kamar rias. Mommy Chocho berpesan 
padaku supaya tidak keluar darisini hingga dia 
menginstruksikan itu. 


"Napa sih, Mih?” tanyaku heran. 


296 


Lidahku ini nasionalisme-nya tinggi, jadi kelu memanggil 
'Mommy', kayak kebule-bulean gitu. Jadi bisanya manggil 
Mih aja. 

"Ngaca sono! Orang jelek gak boleh dipamerin terlalu 
lama di luaran," cemooh Mamih sadis. 

Dih, masa aku jelek sih? Meski tak sesempurna tampilan 
anak-anaknya, tapi kurasa tampilanku tak mengecewakan 
kok. Yah, ada manisnya lah. Kalau enggak, mana mungkin 
dua anak wanita yang mengejekku tadi pada naksir semua?! 

Hufffttt, jadi ingat Mas Aro. Entah bagaimana keadaanya 
sekarang. Aku salah karena meninggalkannya tanpa pesan. 
Apa dia tahu kalau hari ini aku akan menikah dengan Chocho? 
Entahlah. Aku sendiri nyaris tak percaya udah mau jadi istri 
orang. Dan calon suamiku yang polos itu, mungkin dia tak 
mengerti nikah itu apa. 

Kurasa meski status kami telah berubah, hubungan kami 
akan berjalan seperti dulu. Dalam artian, aku masih harus 
mengasuh dan merawat Choco. Hanya aja aku tak digaji lagi, 
tapi dinafkahi dan dibiayai hidup oleh mertuaku. 

Apa ini kehidupan yang kuinginkan? Entahlah, aku tak 
mau mikir. Yang penting, Chocho telah bebas dari penjara 
jiwanya dan kini terlihat sangat bahagia. Ini hari bahagia 
kami khan? Tapi mengapa ada sesuatu yang kosong di 


hatiku? Sepertinya kebahagiaanku jadi tak sempurna bila 


297 


terpikir akan kesedihan yang akan dialami Mas Aro dengan 
kejadian ini. 

"Maafkan aku, Mas Aro." gumamku pelan sambil 
menyusut airmataku. 

“Tak semudah itu!" 

Aku berjingkat kaget mendengar suara dingin yang 
menanggapi gumamanku tadi. Mas Aro disini! Dia 
menatapku tajam seakan ingin menghabisiku dengan 
pandangan matanya yang setajam silet. 

"Mas Aro, maaf.. aku punya alasan melakukan ini," 
cetusku dengan lidah kelu. 

Dia mendengus dingin. 

"Aku tak ingin mendengarnya. Pikirmu aku kemari 
karena ingin menculikmu atau merebutmu? Kau salah! 
Ternyata kau tak begitu berharga bagiku." 

Perkataan Mas Aro begitu sinis, tapi kurasa aku pantas 
mendapatkannya. 

“Tidak Mas, aku tak segeer itu kok. Diriku memang tak 
berharga. Dan aku senang Mas Aro baik-baik saja," kataku 


sungguh-sungguh. 


XXX 


XANDER POV 


298 


Dia tersenyum, dan dimataku terlihat seakan dia sedang 
mencemoohku. 

Fine, Titikoma! Tersenyumlah selama kau masih bisa 
melakukannya. Karena setelah ini, aku tak akan membiarkan 
kalian hidup bahagia di tengah nestapaku. 

Dari kamar rias Titikoma, aku beralih menemui Dad. 

“Apa keputusanmu sudah mantap? Dad tak ingin kau 
berubah pikiran dan melakukan hal gila seperti yang lalu!" 

"Aku tak pernah seyakin ini dalam hidupku. Dan hal gila 
itu kujamin tak akan terjadi lagi," aku meyakinkan Dad 
sekali lagi. 

Dad mengangguk. 

"Kapan kau ingin rencanamu dilaksanakan, Xander?" 

“Tiga hari lagi.’ 

"Kau gila! Waktunya tak mencukupi untuk melaksanakan 
acara sekaliber itu," protes Dad. 

"Aku yakin Dad bisa. Selamat bekerja." 

Dad menatapku seakan baru pertama kali mengenaliku. 

"Mengapa aku merasa yang kembali kemari adalah 
fisikmu saja? Kau terlihat berbeda!” komentar Dad curiga. 

Tentu saja, Xander yang bodoh dan dibutakan cinta telah 
mati. 


Aku hanya tersenyum sinis. 


299 


"Ingat syaratku Dad, setelah Chocho dan istrinya kembali 
dari bulan madu, mereka harus tinggal serumah bersama 
kami. Aku akan menjaga adikku dan keluarga barunya 
dengan baik!" 

"Apakah kau tulus?" tanya Dad curiga. 

"Tentu," jawabku dingin. 

"Tapi Gladhys belum tentu menyetujuinya." 

"Aku yang akan bicara dengannya." 

Tanpa membuang waktu aku mencari gadis urakan itu. 
Ia kutemui sedang bercanda dengan teman bancinya. 

"Om, kau baru datang dari perjalanan bisnis keluar 
negeri ya?!" sindirnya kurang ajar. 

Aku tak punya waktu untuk meladeni kekurang- 
ajarannya itu. Kutarik paksa ia meninggalkan temannya. 

"Om! Apa-apaan sih ini?!" protesnya galak. Tapi dia 
diam saja kuseret masuk kedalam ruang kerjaku. 

Matanya menatapku tenang saat aku mengunci ruangan 
ini. 

"Om, ini pasti berkaitan dengan pernikahan gadismu 
dengan anak asuhnya kan? Kau mau mensabotase 
pernikahan ini dan mengajakku bekerja sama? Maaf, aku 
gak bi..." 

Kubungkam mulut nyinyir cewek itu dengan ciuman 


kasarku. Dia terhenyak, matanya membulat kaget melihatku. 


300 


Aku terus mengerahkan kemampuan menciumku sebaik 
mungkin. Gladhys tak sempat protes, bahkan akhirnya ia 
membalas ciumanku. Bibir kenyalnya melumat bibirku 
lembut, lidahnya menyambut lidahku dengan agresif. Cukup 
lama kami berciuman hingga terpaksa kami 
menghentikannya karena kekurangan pasokan oksigen. 

“Gladhys, menikahlah denganku," pintaku dengan nada 
tak mau dibantah. 

Gladhys ternganga menatapku dengan napas tersengal- 


sengal. 


XXX 


301 


23: Happiness and sadness day 


CHOCHO POV 

Hari ini istimewa. Nikah. Chocho nikah. Ama Kak Titi! 

Horeeee!! Senangnya. Bahagianya. Meski Chocho 
bingung. Kenapa semua orang tanya nikah itu apa? Terus 
kakak Uni bilang nikah beda ama kawin. Apa bedanya? 
Chocho bingung. Ah biarin. Yang penting Chocho bahagia. 
Kak Titi itu milik Chocho! 

Dad bilang gak ada yang misahin kami. Kami boleh 
bobok bareng. Makan bareng. Mandi bareng. Main bareng. 
Pokoknya semua yang pakai kata ‘bareng’. 

Uh, tapi kemana Kak Titi? Chocho dah gak sabar. Lalu 
terdengar musik aneh. 

Deng. Deng. Deng. Deng. 

Deng.. deng... deng.. deng.. 

Kak Titi cantik. Cantik banget! Dia pakai baju putih 
panjang. Rambutnya dikuncir keatas trus diikat. Chocho 
suka melihatnya, apa Kak Ander juga lihat? Chocho tak mau 
Kak Ander bawa lari Kak Titi lagi! 

Nah kan. Kak Ander ngelihat Kak Titi terus. Chocho gak 
suka! Jadi Chocho gak sabar nunggu Kak Titi datang. Kak 


302 


Titi jalannya pelan banget. Kayak siput. Daripada diambil 
Kak Ander, mending Chocho ambil. 

Chocho menghampiri Kak Titi. Semua orang kaget. Kak 
Titi juga. 

"Chocho! Salah! Kak Titi yang harusnya berjalan kesana, 
didepan altar. Datang ke samping Chocho. Bukan Chocho 
yang jalan kemari!" 

Kak Titi ngomong apasih? Chocho gak mau tahu. Kak 
Titi milik Chocho. Kak Ander gak boleh dekat! Hush... hush..! 

Chocho gandeng Kak Titi. Ajak Kak Titi pigi. Mau kawin. 
Bobok bareng. Jadi masuk kamar. Tapi Kak Titi ngomel. 

"Chocho mau kemana? Kita mesti kesana! Di depan 
altar!" 

Bodo! Pokoknya mau kawin. Bobok bareng! 

"Kita kawin, Kak Titi. Bobok bareng! Ke kamar!" 

"Astagah! Nikah, Chocho! Bukan kawin. Pernikahan kita 
harus diberkati dulu!" 

Kak Titi ajak kesana. Kearah depan. Disana ada Kak 
Ander. Chocho takut. Kak Ander galak! Pasti dia mau ambil 
Kak Titi! Chocho geleng-geleng. Sengaja gak mau gerak. 

"Kawin. Nikah. Pokoknya di kamar. Gak mau kesana! 
Huaaaaaa!!" 


Chocho sedih. Jadi nangis. Kak Titi panik. Pipinya merah. 


303 


"Ya ampun Chocho, mengapa menangis?! Ini pernikahan 
kita lho. Duh, jangan menangis saat ini. Please.." 

Kak Titi bingung ya? Sedih? Chocho gak pengin lihat Kak 
Titi sedih. Tapi Chocho senang dipeluk. Diusap-usap air 
mata Chocho. Dibersihin ingus Chocho. Itu tugas istri kan? 

"Kak Titi ayo kita ke kamar, bobokin Chocho yuk!" 

Loh, napa pipi Kak Titi makin merah? Wajahnya 


menunduk. Kak Titi pusing ya? 


XXX 


XANDER POV 

Ini menggelikan. Dan konyol. Tanpa aku ikut campur 
tangan, Titikoma secara tak sengaja telah dipermalukan oleh 
kelakuan suami bocahnya. 

Good Chocho, permalukan terus saja istrimu dengan 
kelakuan idiotmu itu! Biar istrimu jera dan malas berdekatan 
denganmu! 

Doa anak soleh.. eh, tersiksa didengar Tuhan. Meski ini 
pesta kalangan amat terbatas, aku melihat mereka semua 
menatap heran pada dua orang yang pernah mengkhianati 
hatiku itu. 

Bahkan kudengar si banci itu berbisik pada Gladhys, 


calon istriku, "mereka memang unik, Say. Suami rasa anak 


304 


asuh, gitu. Tapi kalau laki eyke guantengnya kayak gitu, rela 
deh meski antik. Sini Ganteng, halalin eyke aja yuk!" 

Spontan aku mendengus kasar mendengarnya. Makan 
tuh gantengnya! Bisa muntah kamu! Gladhys cuma tertawa 
dan mencubit gemas lengan sahabatnya itu. Btw, cewek ini 
juga aneh! Apa dia punya kepribadian ganda? Didepan 
orang sok anggun dan aristokrat, kalau berhadapan 
denganku mengapa dia bisa berubah menjadi miss bar-bar?! 

Ah masa bodoh!! Dia hanya alat yang kupakai supaya 
aku bisa membalas sakit hatiku. 

Akhirnya setelah melalui perdebatan panjang, Dad 
menyetujui upacara pernikahan Chocho dengan Titikoma 
diadakan didalam kamar pengantin mereka. Aku baru saja 
berjalan, hendak mengikuti langkah kaki orang-orang saat 
Dad menahanku. 

"Xander, sebaiknya kau tak usah menghadiri 
pemberkatan nikah adikmu!" 

Aku mendengus dingin. 

"Kenapa? Dad khawatir aku akan mengobrak-ngabrik 
kamar pengantin mereka dan membawa lari sang pengantin 
perempuan?!" sarkasku. 


Demi Tuhan, aku ingin sekali melakukannya! 


305 


"Tidak," ucap Dad datar, "itu permintaan adikmu. Dad 
pikir itu baik. Supaya tak terlalu menyakitkan bagimu 
melihat wanita yang kau cintai menikah dengan adikmu." 

Emosiku melonjak tinggi mendengar ucapan Dad. 

"Tak usah sok empati, Dad! Itu tak cocok untukmu! 
Cukup sudah kau menghancurkan hatiku, jangan sok baik 
ingin mengobatinya!" raungku kesal. 

Wajah Dad berubah pias, mungkin dia masih memiliki 
sedikit hati nurani hingga merasa bersalah padaku. Aku 
menghembuskan napas panjang, membuang emosi yang 
menyesakkan di dada. 

"Kurasa Dad benar. Lebih baik aku tak usah menghadiri 
pernikahan konyol ini. Aku bisa mati tertawa terpingkal- 
pingkal melihat adegan konyol pernikahan mereka!" kataku 
dingin sebelum meninggalkan ayahku yang arogan itu. 

Aku masuk ke ruang kerjaku sambil membawa beberapa 
botol wine koleksi keluarga kami. 


Alright, let's get the party by myself. 


XXX 


GLADHYS POV 
Secara gak sengaja aku mendengar percakapan Ayah dan 


anak itu. Mengapa aku jadi iba pada Om? Ternyata dibalik 


306 


tampilannya yang dingin itu, dia menyimpan cinta yang 
besar. Cintanya yang direnggut paksa hingga membuatnya 
terluka saat ini. 

What The Hell!! 

Buat apa aku mengurus sakit hati si Om?! Apa gegara dia 
sudah melamarku menjadi istrinya? Belum kuiya-in sih. 

Entah mengapa, aku terdorong untuk mengikuti si Om. 
Ternyata dia masuk ke ruang kerjanya. Masuk enggak ya? 
Aku jadi bimbang. Aku berdiri cukup lama didepan pintu, 
ada kali setengah jam. Mungkin aku sudah gila! Ngapain 
juga aku mikirin si Om yang lagi patah hati?! Tiap kali dia 
patah hati, bibirku disosornya! 

Haisshhh, apa aku bertahan disini gegara ngarep disosor 
lagi?! No way!! 

Prangggg! 

Terdengar suara barang dibanting didalam ruang kerja. 
Hatiku berdebar kencang, tanpa berpikir panjang aku 
membuka pintu dan masuk ke ruang kerja itu. Si Om 
menatapku dengan sorot mata galaknya. 

"Mau apa kamu masuk, hah?!" bentaknya ketus. 

Matanya merah. Sepertinya dia mabuk. Kulihat 
beberapa botol wine kosong tergeletak di lantai. Ada satu 
botol yang pecah berkeping-keping, mungkin itu tadi yang 


dibantingnya. Sepertinya aku salah masuk kemari! 


307 


"Hai Om, kupikir ini toilet. Permisi, aku kebelet pipis!" 
cengirku gaje. 

Konyol banget alasanku. Tapi cuma ini yang terpikir 
olehku. Aku berbalik hendak pergi. 

"Stop!!" 

Aku berjingkat kaget saat Om membentak dengan suara 
menggelegar. Mendadak dia berlari mendekatiku dan 
memelukku dari belakang. 

"Jangan tinggalkan aku, Cintaku.." 

Deg... deg.. deg.. 

Jantungku berdebar kencang dibuatnya. Dapat 
kurasakan napas hangat Om yang berbau alkohol menerpa 
leherku. 

"Lebih baik aku mati daripada kau tinggalkan," ucap Om 
sedih. 

Kenapa hatiku ikutan mellow? Tak sadar aku mengelus 
tangannya yang memeluk pinggangku dengan erat. 
Mendadak Om membalikkan tubuhku dan menyambar 
bibirku dengan cepat. 

Nah kan nyosor lagi, dia. Tapi aku hanya bisa pasrah 
dicium hot melotot olehnya. Ciumannya begitu bergairah 
dan menggetarkan jiwa. Seakan dia mencium dengan 


sepenuh hatinya. Aku mulai terlarut dalam ciuman panas 


308 


kami ini, hingga tak sadar kalau Om sudah mengunci pintu 
ruang kerjanya. 

Eh, mau ngapain dia? 

"O-om, mauuuu aphahhhh?" 

"Diam Titikoma! Aku mau mengambil hakku!" ucapnya 
ketus. 

Titikoma? Maksudnya Titi? Itu nama cewek baby sitter 
yang dicintainya kan? Apa dia menganggapku cewek itu?! 
Pantas ciumannya begitu menggetarkan jiwa. Tapi aku tak 
suka ia menganggapku sebagai cewek itu. 

"Om! Aku buk... Argh!" 

Dia menggigit bibirku keras hingga aku menjerit 
kesakitan. Sial, si Om udah mulai main kasar nih! Aku 
berusaha memberontak, namun tentu saja tenaganya lebih 
besar dariku. Dia berhasil mendekapku dan 
menggendongku ke sofa. Si Om merebahkanku keatas sofa 
dan menindihku dengan ketat. 

"Kamu milikku!" desisnya tajam. 

Oh Tuhan, apa dia hendak memperkosaku?! Tapi ini tak 
bisa dibiarkan! Dia mengira diriku adalah gadis baby sitter 
itu. 

"Lepaskan!" teriakku panik. 


"Tidak! Kau milikku!" 


309 


"Kau salah! Aku bukan wanita yang kau cintai itu!" Aku 
berusaha menyadarkan Om yang sepertinya telah gelap 
mata. 

"Brengsek! Sekarang kau menyangkal cintamu padaku, 
hah! Kau keterlaluan, Titikoma!" 

"Aku bukan Ti.." 

Sekali lagi Om membungkam mulutku dengan ciuman 
kasarnya. Ciumannya membiusku, aku tak berdaya saat ia 
meloloskan gaunku. Ia meremas dadaku, lalu dengan tak 
sabar menarik braku. Dadaku yang telanjang menjadi 
sasaran pelecehannya. Om meremasnya kuat dan 
menggigitnya dengan gemas. Aku meringis kesakitan, 
namun perlahan muncul perasaan aneh. Hatiku berdesir, 
kulitku meremang. Ada sesuatu yang berkedut di bagian 
bawah tubuhku. 

Brengsek, ternyata tangan Om sudah menjajah 
kewanitaanku. Aku melenguh keras, rasanya tak 
tertahankan! Dia telah merubahku menjadi wanita jalang. 
Aku balas menciumnya dan menelusuri tubuh Om. Bahkan 
aku berhasil menelanjanginya hingga posisi kami kini sama- 
sama telanjang bulat. 

Aku tertegun menatap sesuatu yang ada di 


selangkangannya. Astaga, dia sudah menegang sempurna. 


310 


Indahnya. Tangan Om memegang tanganku dan 
mengarahkan ke kelaminnya itu. 

"Dia milikmu, Sayang," bisik Om mesra. 

Benarkah itu? Apa dia tahu jelas siapa aku? Tengah aku 
berpikir seperti itu, ada sesuatu yang menusuk 
kewanitaanku. 

"Ouchhh!" jeritku kesakitan. 

Mengapa rasanya sakit sekali? Wajahku memucat. 

“Rileks Sayang, sebentar juga enak kok," ucap Om kalem. 

Dia menciumku lembut untuk menenangkan diriku. Rasa 
sakit yang kurasakan mulai berkurang. Lalu Om mulai 
menggerakkan pinggulnya untuk memompa intiku. 

Mulai saat ini aku telah menjadi milik Om. Aku tak tahu 
apa hal ini sesuatu yang menyedihkan atau membahagiakan 


bagiku. 


XXX 


TITI POV 

Kemarin seperti dalam mimpi saja. 

Apa betul aku telah menikah? Aneh, pemberkatan nikah 
kami saja diadakan didalam kamar pengantin gegara Chocho 
yang lagi sensi berat. Dia meradang setiap melihat Mas Aro. 


Kurasa dia trauma, dia takut Mas Aro menculikku darinya. 


311 


Setelah upacara pemberkatan nikah selesai, Chocho 
meminta semua orang keluar. Kecuali aku tentunya. 

"Kak Titi, bobok. Chocho capek," pintanya manja. 

Anak asuhku yang kini menjadi suamiku ini tetap tak 
berubah sikapnya. Ia masih tetap polos, manja, dan 
kekanakan. Kurasa status pernikahan kami ini tak akan 
merubah hubungan kami. 

Chocho tetaplah My baby. 

"Mandi dulu ya Sayang, biar bersih." 

"Mandiin.” Matanya mengerjap manja padaku, seperti 
mata anak anjing yang menggemaskan. 

Aku pun memandikannya. Kini dia adalah suamiku, 
kurasa aku harus membiasakan diri melihatnya telanjang 
bulat didepanku. Tapi saat Chocho melepas bajuku aku 
terhenyak. Amboi, meskipun mental Chocho seperti anak- 
anak namun fisiknya sempurna sebagai lelaki dewasa. 

"Kak Titi mandi juga. Biar bisa bobokin Chocho." 

Apa maksudnya itu? Ah, Chochoku masih polos. Dia tak 
akan minta macam-macam kan?! Tapi sekarang aku adalah 
istrinya, dia berhak. Hanya saja aku belum siap. Perasaanku 
jadi galau. Kubiarkan saja Chocho menelanjangiku. 
Ternyata dia hanya ingin kami mandi bareng. Selesai mandi, 


dia juga gak macam-macam.  Chocho tertidur sambil 


312 


memelukku erat. Wajahnya terlihat damai dengan senyum 
manis tersungging di bibirnya. 

Malam pertama kami berjalan dengan aman.. eh, damai. 

Keesokannya Chocho bangun tidur dengan sikap seperti 
biasa. 

"Kak Titi... pagi" Dia menguap lebar dengan wajah 
lucunya yang amat tampan itu. 

“Pagi Chocho, apa tidurmu nyenyak semalam?" tanyaku 
sambil mencubit pipinya gemas. 

Dia menggeleng. 

"Chocho tak bisa tidur. Mikirin hari ini." 

Gombal, tidurnya aja kayak kebo masih mengaku tak bisa 
tidur! 

"Mikirin apa sih?" tanyaku penasaran. 

“Ini hari pertama Chocho menjadi suami. Chocho mau 
melakukan kewajiban sebagai suami!" ucapnya sok serius. 

Deg. 

Aku membulatkan mata kaget. Yaelah, apa dia tahu 
kewajiban suami itu seperti apa? Maksudnya apaan tuh? 
Dia minta jatah? 

"Chocho mau minta apa?" tanyaku dengan pipi merona. 

"Minta  ituuuu."  sahutnya malu-malu sambil 


menempelkan kedua jari telunjuknya kiri dan kanan. 


313 


Haishhhh, masa Chocho berniat mengadakan ‘serangan 
fajar'? 

"Chocho, ini masih pagi. Malu sama orang lain," aku 
mencoba menolaknya dengan halus. 

Chocho ternganga menatapku, matanya memandangku 
bingung. 

"Tapi Kak Titi, itu harus dilakukan pagi." 

"Nanti malam saja ya. Malu. Bisa kan Chocho menunda 
itu?" 

"Tapi Kak Titi, Chocho udah laparrrrr!" rajuknya manja. 

Astagah My baby ini, sejak kapan dia berubah mesum?! 
Laparrrr katanya, udah gak sabar pengin nyoblos ya! 

"Pagi aja. Malam gak bisa. Udah beda. Lain namanya!" 
ucap Chocho bersikeras. 

Apanya yang lain namanya? Biar pagi, siang, malam, 
dimanapun kapanpun minumnya teh botol sosro... eh, 
namanya tetap sama. 

Sex IS Sex. 

"Sama aja Chocho namanya, biar pagi, siang atau malam!" 

"Beda Kak Titi!" tukas Chocho ngotot. 

"Sama!" 

"Beda!" 

"Sama!" 


"Bedaaaaaa, Kak Titi, " bantah Chocho setengah mewek. 


314 


"Pagi itu makan pagi. Siang namanya makan siang. 
Kalau malam, makan malam. Kak Titi, Chocho laparrrrr," 
keluh Chocho memelas. 

Blussshhh... 

Somebody please kick me! Biar aku pingsan dan 
terhindar dari malu tiada taranya ini. Oh Titi, dasar opor lu! 
Otak porno!! Aku menutup wajahku dengan kedua tanganku, 
tapi Chocho menyibaknya dan menatapku polos. 

"Kak Titi, Chocho laparrrr." 

Dia memberikan beberapa keping uang receh dari 
tabungan babinya. 

"Apa ini?" tanyaku heran. 

“Paman bilang jadi suami harus bisa nafkahi istri. 
Memberi uang untuk makan. Itu kewajiban!" 

Aku terpana menatapnya. Saat mengatakan itu, Chocho 
nampak begitu serius dan penuh kebanggaan. Meski dia 
cuma memberi duit 500 perak, aku sangat senang dan 
terharu. 

Cup. Kukecup pipinya lembut. 

“Terima kasih Chocho. Kau memang suami yang berguna 
dan bertanggung jawab." 

Wajah Chocho berubah sumringah. 

“Seperti Thomas!! Hore!! Chocho suami berguna!!" 


pekiknya ceria. 


315 


Kalian tahu siapa itu Thomas? Dia kereta api mungil 
berwarna biru cerah. Thomas tokoh kartun di film yang 
judulnya 'Thomas and Friends'. 

Bagus, Chocho. Jadilah suami berguna untukku. Seperti 
kereta api Thomas yang berdayaguna. Cukup sekian dulu 
pemahamanmu tentang kehidupan pernikahan kita. 


Tetaplah menjadi My baby.. 


XXX 


316 


24: Hei Yayo s Honeymoon 


TITI POV 

"Hei Tayo... hei tayo... dia bis kecil ramah. Melaju... 
melambat.. tayo selalu senang. Jalan menanjak, jalan 
berbelok... dia selalu berani. Meskipun gelap dia tak sendiri, 
dengan teman tak perlu rasa takut.. hei tayo... hei tayo.." 

Aku tersenyum geli mendengar Chocho bersenandung 
sepanjang perjalanan kami. Chocho lagi demen banget 
nonton film kartun tentang bis kecil biru itu. Kadang dia 
menganggap dirinya adalah Tayo. 

"Kak Titi. Tayo haus. Ada minum?" pintanya manja. 

"Hei Tayo mau susu?" tanyaku menawarkan. 

"Susu coklat?” Mata Chocho berpijar senang. 

"Heem. Mau?" 

"Mau, suapin!" 

Dia merebahkan kepalanya ke perutku. Persis dibawah 
dadaku. 


"Mau susu," kata Chocho sambil iseng mengelus dadaku. 


317 


Heekk! Ini maksudnya apa, coba? Pipiku memanas saat 
menyadari Pak Bas, supir yang diminta mengantar kami 
bulan madu, melirik dengan senyum dikulum. 

"Hei Tayo, kalau minum susu duduk, nanti tumpah," aku 
berusaha mengembalikan percakapan ini ke jalur yang 
benar. 

Chocho menggeleng dan semakin mendusel kepalanya ke 
dadaku. 

"Mimik cucu enak bobok!" 

Itu kalau bayi! Tapi Chocho memang kayak bayi, bayi 
gede yang luar biasa tampan dengan bodi seksinya. Ah, 
pikiranku jadi korslet. 

Dadaku geli karena Chocho memainkannya dengan 
menggesekkan hidungnya yang mancung itu. 

"Ihhhh, Chocho! No!" 

"Napa Kak Titi?" tanya Chocho polos dengan matanya 
bening yang menatapku heran. 

"Geli!" 

Aku menaruh kepalanya supaya rebahan di pangkuanku 
aja. Eh, gantian tangannya yang bergerilya di dadaku. 

"Jalan menanjak..." Dia bernyanyi sembari tangannya 
menyusuri gundukan dadaku. 


"Jalan berbelok..” Tangan Chocho memutari payudaraku. 


318 


Haishhh. Ini kenapa lagu 'Hey Tayo' jadi berkonotasi 
muatan dewasa begini?! 

"Chocho! Jangan!" 

Aku menepiskan tangan nakal Chocho dari dadaku. 

"Hey Tayo selalu berani...” cengir Chocho nakal, kali ini ia 
meremas dadaku gemas. 

Aku menjerit lirih. Anak ini... hadeuh! 

"Napa, Kak Titi? Chocho cuma nyanyi. Chocho itu hey 
tayo." Lalu dia melanjutkan nyanyiannya, "meskipun 
gelap..." 

Chocho seperti memikirkan sesuatu, kemudian.. Astaga! 
Dia menyelipkan jari tangannya kedalam pahaku. 

What The... 

"Dia tak sendiri...” Dua jari Chocho memasuki celana 
dalamku. Ck, ini sudah keterlaluan banget! 

Aku melotot geram padanya, tapi dia balas tersenyum 
manis. 

"Bersama teman tak perlu rasa takut.. hey tayo.. hey 
tayo.." 

"Stop it, Chocho! Jangan nyanyi lagu itu lagi!" 


Argh, lama-lama aku alergi mendengarnya! 


XXX 


319 


Menjelang sore, kami tiba di tujuan kami. 

Aku menggandeng Chocho memasuki rumah yang bakal 
kami tempati selama seminggu. 

"Non, gapapa Pak Bas tinggal seminggu?" tanya Pak Bas 
meyakinkan. 

Aku tersenyum untuk menenangkannya. 

"Ini desa tempatku dibesarkan, Pak. Meski terpencil tapi 
aman kok. Pak Bas tak usah khawatir, aku akan menjaga 
Chocho dengan baik." 

Memang aku yang meminta kami honimun disini, dasar 
mellow aku ingin menghabiskan hari-hari maduku di rumah 
nenek yang sebentar lagi akan menjadi milik orang lain. 

Tuan Edisson mengijinkan setelah menyelidiki tempat ini 
dan merasa keadaan aman. Ya iyalah, desa sini kan terpencil 
banget. Hampir tak tersentuh teknologi. Pokoknya 
tradisional bangetlah. 

Pak Bas langsung pulang begitu selesai membantuku 
bersih-bersih di rumah nenek yang gak terlalu besar. 
Berhubung aku kecapekan, malam ini aku memasak mie 
instan untuk makan kami berdua. Mata Chocho membulat 
senang melihat makanan favoritnya. 


"Mi! Mi! Hey tayo mau mi! Pakai telor!" 


320 


Dia memukul-mukulkan sumpitnya ke meja. Aku 
tertawa geli melihatnya. Sudah kubilang kan, Chocho 
tetaplah My baby meski statusnya kini adalah suamiku. 

Chocho memakan mie instannya penuh 
semangat, sebentar saja makanannya ludes. Karena 
perutnya kenyang, sebentar kemudian matanya sayu-sayu 
mengantuk. 

"Kak Titi, Tayo ngantuk." 

"Ya udah, yuk kita bobok." 

Aku menggandengnya masuk ke kamar. Lalu 
merebahkannya ke kasur. Dia menatapku heran saat aku 
menurunkan kelambu ranjang. 

“Kenapa ditutup? Kita kayak dimasukkan ke lemari," 
komentar Chocho polos. 

Dia lucu sekali kan. Aku mengacak poni Chocho gemas. 

"Sayang, kalau gak ditutup kelambunya nanti banyak 
nyamuknya." 

Tentu saja Chocho heran, di rumahnya mana ada nyamuk. 

“Masih ada nyamuk di dunia ini?" 

"Ada Chocho, meski cuma satu aja. Tapi temannya 
ribuan!" timpalku bercanda. 

Jayus ya? Chocho hanya menatapku polos. Kamipun 
berbaring sebelahan. Di rumah nenek ini semua masih 


sederhana, bahkan AC saja tak ada. Masih mending ada 


321 


kipas angin. Tapi buat Chocho yang terbiasa hidup dalam 
kungkungan AC tentu kipas angin saja terasa menyiksa. 

"Kak Titi panas," keluhnya. 

"Sabar ya Chocho, disini tak ada AC. Tayo harus berani 
dan tahan panas, okey?” Aku asal mengkaitkan dengan 
tokoh kartun favoritnya supaya Chocho gak rewel. 

Chocho mengangguk manis. 

"Tapi Tayo gak pakai baju. Tayo tahan panas," bisik 
Chocho lugu. 

Dia bangkit duduk dan melepas bajunya. Aku menelan 
salivaku melihat Chocho melepas bajunya satu persatu. 
Astaga, meski aku sudah sering melihatnya telanjang tapi 
sekarang kami bakal tidur seranjang! Ini godaan banget. Dia 
sudah melepas semuanya kecuali sempaknya. Mataku 
melotot ketika Chocho berniat melepas lapisan terakhir 
penutup tubuhnya itu. 

"Chocho, jangan." 

Aku menahan tangannya yang akan menurunkan 
sempaknya. 

"Panas Kak Titi." 

"Iya kan sudah dilepas semua. Yang ini jangan, bahaya!" 

Bahaya, bisa bikin kita khilaf. Oh iya, kami sudah 
menjadi suami istri. Bukan khilaf dong namanya. 


"Kenapa bahaya?" tanya Chocho bingung. 


322 


"Bagaimana kalau nanti titit Chocho digigit semut? 
Bahaya kan?" jawabku asal. 

Chocho sontak memegang tititnya dengan wajah 
khawatir. 

"Kak Titi, periksa! Ada semut?" 

Chocho malah panik dan berdiri dengan lututnya 
didepanku. Dia memelorotin sempaknya supaya aku bisa 
meriksa asetnya apakah telah terjamah oleh semut. Njir, 
pisangnya kini mengacung persis didepan wajahku. Chocho 
memegang tanganku dan diarahkan ke batang pisangnya. 

“Periksa, Kak Titi!" pintanya khawatir. 

Lah, bagaimana aku harus memeriksanya?! Akhirnya 
jariku hanya menowel-nowel otong Chocho. Syarat saja 
supaya Chocho lega, kesannya udah diperiksa. 

“Gak ada," ucapku sambil bergegas menaikkan sempak 
Chocho. 

Untung Chocho tak memintaku memeriksanya lebih 
lanjut. Gak janji gak khilaf nih. Jadinya semalaman aku 
mengipasi Chocho supaya dia bisa tertidur lelap. Akhirnya 
aku bangun kesiangan, aku tersadar saat mendengar ada 
yang memanggil dari luar rumah. 

“Titi! Titi! Kamu ndek rumah?!" 

Astaga, suara itu... 


“Ginukkkkkk!" 


323 


Aku berlari ke depan rumah untuk menyambut sohib 
kecilku, si Ginuk. Kami saling berpelukan sambil tertawa 
riang. 

"Kok tahu aku disini?" tanyaku ceria. 

"Kemarin aku lihat ada mobil liwat. Kuikuti bentar, aku 
lihat kayaknya kamu yang ada ndek mobil. Makae pagi ini ta 
pastiin. Ternyata bener toh, kamu wes kaya yo, Ti!" Ginuk 
menyenggol bahuku antusias. 

"Bukan itu mobil Mertu..." Aku terdiam. Apa perlu 
kujelaskan kalau aku sudah menikah? 

"Opo, Ti? Mobil sapa itu?" 

Aku tersenyum kikuk. Bingung bagaimana 
menjelaskannya. Gawatnya saat itu Chocho muncul dengan 
wajah mengantuk dan masih bersempak ria doang! 

"Kak Titi, kok Chocho ditinggal? Yuk kita bobok lagi," 
ajaknya manja. 

Mata Ginuk seakan akan meloncat dari sarangnya saat 
melihat Chocho. Mulutnya sampai ngeces. 

"Titi, kamu bawa bidadara darimana? Guanteng pollll! 
Dan seksi ngene!" jerit Ginuk histeris. 

OMG. Ini bencana atau apa? Buru-buru aku 
mengamankan Chocho sebelum dijamah Ginuk. Kusambar 
handuk di gantungan dan kulilitkan di pinggang Chocho. 

"Chocho masuk dulu gih, nanti Kak Titi nyusul." 


324 


Chocho menggeleng manja. Dia menaruh kepalanya di 
bahuku. 

"Mau dibobokin Kak Titi.." 

Ginuk semakin penasaran. Dia mendekat dan 
mengejarku dengan pertanyaan, "Titi, siapa dia? Apamu? 
Hayo ngaku! Ndak boleh boong!" 

"Nanti kujelasin. Ginuk, bisa kamu pulang dulu? Nanti 
aku ke rumahmu!" kataku berusaha mengelak. 

Rupanya Ginuk udah penasaran level dewa, dia gak mau 
kuusir begitu saja. Tak bisa mengorek dariku, dia nekat 
mencari informasi lewat Chocho. 

"Adek ganteng, kamu siapane Titi?" 

Chocho menatap Ginuk heran, rupanya dia baru 
menyadari kehadiran sohibku yang hitam manis ini. 

"Siapa ini, Kak Titi?" 

Tanpa malu, Ginuk langsung memegang tangan Chocho. 

“Aku Ginuk. Temannya Titi! Teman duekettt.” 

Chocho mengangguk dan balas menjawab, "Chocho. 
Suami Kak Titi. Suami dueketttt," tiru Chocho lugu. 

Aku menghela napas panjang. Tak ada lagi yang bisa 


kusembunyikan. 


XXX 


325 


Ginuk ngambek padaku. Dikiranya aku menikah gak mau 
mengundangnya. Aku dicap sombong karena sudah jadi 
menantu orang kaya dan punya lelaki yang hot melotot, 
ganteng, dan seksi macam Chocho. 

Mana dia tahu kesulitanku? Aku tak mungkin 
menceritakan kondisi yang sebenarnya terjadi. Aku memilih 
bungkam dan pasrah saja sohibku marah berat padaku. 
Serba salah deh. Tapi aku tak mau larut dalam 
kesuntukanku. Mandi siang ini (sudah bukan mandi pagi 
lagi gegara kami bangun kesiangan, hehehe..) aku mengajak 
Chocho mandi di sungai. 

"Gapapa, Kak Titi?" tanya Chocho khawatir. 

"Tentu saja! Segar loh mandi di sungai." 

"Paman bilang gak boleh." 

Jadi teringat saat Chocho kuajak main di parit, Om alias 
Paman marah berat. Lah, biar judulnya parit, kenyataannya 
airnya cukup bersih kok. 

“Gapapa Chocho. Hampir semua penduduk desa sini 
mandi di sungai kok." 

"Hey Tayo juga mandi di sungai," imbuh Chocho antusias. 

Ada ya episode Hey Tayo dicuci di sungai? Serah deh. 

Chocho jadi bersemangat kuajak mandi di sungai, sampai 
mau melepas semua pakaiannya hingga ke dalaman segala! 


"Eitz Chocho, jangan dilepas semua!" teriakku kaget. 


326 


"Napa? Gak ada semut di air kan?" 

"Iya, tapi ada ular. Atau belut listrik!" kataku menakuti. 

Chocho bergidik dan berniat keluar dari air. 

"Chocho, mereka gak bakal menggigit kalau titit kamu 
gak keliatan gondal-gandul gitu. Jadi Chocho harus mandi 
pakai celana ya," bujukku. 

Untung Chocho menurut padaku. Lagi-lagi dia 
bersenandung riang menyanyiikan lagu 'Hey Tayo' sambil 
kusabunin sekujur tubuhnya. Dia tak sadar nyanyiannya 
menarik perhatian seseorang. Dan seseorang itu sangat 
mengenalku. 

"Jadi dia ini suamimu, Titi? cKok lebih cocok jadi adikmu 
ya!" 

Aku dan Chocho serempak menoleh ke asal suara itu. Dia 
Gino, kangmasnya Ginuk. Pasti gadis mulut ember itu udah 
woro-woro kesana-sini. Huffftt.. 

"Hei Mas Gino," sapaku sambil tersenyum kikuk. 

"Lama gak ketemu, kamu tambah ayu Titi," puji Mas Gino. 

Sontak Chocho menatap gak suka. 

"Aku Chocho. Suami duekettt Kak Titi!" katanya rada 
nyolot. 

"Wes ngerti," sahut Mas Gino sambil tersenyum geli. 

"Titi, aku menyampaikan pesan Emak-Bapakku. Kamu 


sama suamimu disuruh mampir ke rumah selesai mandi." 


327 


Demi menghormati ortu sohibku sejak kecil, aku 
mengiyakan. Seusai mandi aku mampir ke rumah Ginuk. 
Sohibku itu menyambutku dengan wajah masam. 

"Oh masih inget rumah temanmu yang miskin ini yo," 
sindirnya pedas. 

Bibirnya makin manyun saat Mas Gino menoyor 
kepalanya gegara sapaan gak simpatiknya yang ditujukan 
padaku. 

"Kangmas!" pekiknya kesal. 

"Ajak tamune masuk. Bisa dimarahi Emak Bapak kamu 
kalau gak sopan ngene!" 

Dengan wajah ditekuk, Ginuk mengajakku masuk 
menemuin ortunya. 

"Weleh, ini dia pengantin anyar kita," goda Emak Ginuk. 

Bapaknya Ginuk cuma mengangguk ramah. Aku 
mencium punggung tangan mereka berdua. Chocho 
bengong memperhatikanku. Mungkin seumur hidupnya, dia 
baru tahu ada budaya seperti ini. Tapi dia menurut saat 
kusuruh meniruku mencium tangan ortu Ginuk. 

Emak menatap kagum pada Chocho, “waduh guanteng 
tenan bojomu, Titi. Jadi pengin .." 

Cup. Cup. 

Chocho terpaku ketika Emak mencium kedua pipinya. 


Spontan ia bersembunyi dibalik bahuku karena takut. 


328 


"Leh kok takut? Emak gak gigit kok!" kata Emak yang 
merasa bersalah. 

Bapak melirik istrinya galak. 

"Makane Mak, kelakuan dijogo. Gak isa lihat laki ganteng 
titik, opo?!" tegur Bapak. 

“Iki gak ganteng titik, Pak. Ganteng uakehhhh! Ti, 
bojomu punya dulur laki? Kenalin toh sama Ginuk," pinta 
Emak. 

Ginuk segera menatapku penuh harap. Spontan aku 
teringat Mas Aro. Hatiku tercubit seketika. Masih kuingat 
tatapan super dinginnya selama menyaksikan proses 
pernikahanku dengan Chocho. 

Sorry Ginuk, gak mungkin Mas Aro mau sama kamu. 

"Ada Emak. Tapi kakak laki Chocho sudah punya 
tunangan." 

Kompakan, Emak dan Ginuk mendesah kecewa. 

"Sudah. Gak usah macam-macam. Kita mengundang 
mereka kemari kan mau menjamu Titi dan suaminya minum 
tuak pengantin!" 

Ucapan Bapak bikin aku terpekur. Hadeh, aku lupa 
tradisi di desa ini. Kalau ada kerabat yang baru nikah 
mereka akan menjamu kerabat tersebut dengan tuak 
pengantin. Gawat, gimana nih?! Masalahnya didalam tuak 


pengantin itu mengandung obat kuat alias obat 


329 


perangsang dan juga obat penyubur kandungan! Buat 
pengantin lain mungkin gak masalah. Tapi buat kami? 

"Pak, tak usah repot. Itu kan tuak mahal. Simpan saja 
buat Mas Gino nanti atau Ginuk kalau saatnya tiba," aku 
berusaha mengelak. 

“Gapapa Titi. Kamu kan sudah dianggap anak dewe. 
Minum wae. Kamu gak takut toh, kecuali nikahanmu 
boongan,” goda Emak. 

"Chocho gak boong! Chocho nikah sama Kak Titi. 
Chocho suami Kak Titi!" 

Elah, kok My baby yang sewot digoda seperti ini. Dia 
menatap Mas Gino seakan ingin pamer. Tangannya 
menggenggam tanganku erat. 

“Emak, tapi suami Titi masih bocah. Jangan dikasih tuak 


pengantin dulu. Kasihan, nanti dia teler!" olok Mas Gino. 


Sialan, Mas Gino ini malah memanasi hati Chocho. 

"Chocho sudah besar! Chocho bukan bocah. Chocho itu 
suami! Bukan hey tayo!" 

Lah, kok nyangkut ke ‘Hey tayo’? Tepok jidat deh. 

Mendadak mata Chocho tertuju pada dua cawan besar 
yang ada di meja. Dia menduga, itu adalah tuak pengantin 
yang disediakan buat kami. Tangan Chocho meraih salah 


satu cawan itu. Haishhh, apa dia mau meminumnya?! 


330 


"Chocho, jangan!" 

Gluk.. gluk.. gluk.. 

Aku nyaris tersedak saat Chocho meminumkan tuak itu 
padaku. Asyemmmm, aku gak menyangka. Kok aku duluan 
yang dipaksa minum sama dia? Tengah aku bengong, 
Chocho mengambil cawan kedua dan meminumnya sendiri. 

Abislah kami! 

Aku tahu efek kuat tuak pengantin ini. Haruskah aku 'say 
goodbye pada keperawananku?! 

Chochooooooo!!! 


Hey Tayo, laknat kamu! 


XXX 


331 


25: Gara gara Yuak Pengantin 


TITI POV 

Kami pulang diantar Ginuk dan Mas Gino. Bapaknya 
khawatir kami ada apa-apa di jalan. Mereka tak menyangka 
kalau aku dan Chocho sama-sama payah minum minuman 
keras. Minum sedikit aja kami sudah fly. Ginuk yang ingin 
memanggul bahu Chocho langsung ditepis oleh Chocho. 

"Mau Kak Titi," rengeknya manja. 

Dia mengangsurkan kedua lengannya padaku, minta 
dipeluk. 

"Baiklah sini," aku menghampiri Chocho. 

Elah, jalanku sendiri sempoyongan. Untung Mas Gino 
memegang tanganku, kalau enggak aku pasti dah jatuh. 
Chocho melotot melihat tanganku dipegang Mas Gino. 

"Gak boleh pegang! Kak Titi punya Chocho!" teriak 
Chocho gusar. 

Gantian dia yang menghampiriku dengan langkah 
sempoyongan. 

"Gayamu mau memegang orang, jalan sendiri aja ndak 


becus!" cemooh Mas Gino. 


332 


“Ginuk, kamu pegang Titi. Biar aku yang papah si bocah," 
imbuhnya lagi. 

"Mas, aku pengin mapah Chocho!” protes Ginuk. 

“Bayi ini gak mau sama kamu!" 

Chocho manyun dipanggil bayi, "Chocho bukan bayi! 
Chocho dah besar! Dah punya istri!" 

"Yah, yah, yah.. orangtua kamu sinting nekat ngawinin 
kamu, Bocah!" 

Jika demikian, aku juga sinting mau disuruh menikahi 
Chocho yang belum cukup umur dan belum siap mental 
menjadi suami! Ah, ruwet. 

Mas Gino dan Ginuk mengantar kami sampai ke 
rumah Nenek. 

"Tidur sana, Bocah!" kata Mas Gino sambil merebahkan 
Chocho ke ranjang. 

"Mau Kak Titi," gumam Chocho. 

Mas Gino mendengus kasar. 

"Mau kamu suruh ngelonin kamu?"sarkas Mas Gino. 

“Iya. Mau nyusu." 

Aish, Chocho. Pipiku terasa panas mendengar ocehannya. 

"Ginuk, ayo balik," ajak Mas Gino pada adiknya. 

Ginuk menggeleng. 

"Aku tidur disini Mas. Jaga-jaga supaya ndak terjadi hal- 


hal yang tak senonoh. Mereka lagi mabuk, Mas!" 


333 


“Ck, mereka itu suami istri Ginuk. Kalau terjadi ya wajar 
toh. Geblek!" 

Mas Gino menarik tangan adiknya yang somplak itu. 
Sebelum pergi, Mas Gino masih sempat berpesan, "Titi, Mas 
harap kamu tabah menghadapi perkawinanmu." 

"Maksud Mas apa?" tanyaku dengan hati berdebar-debar. 

Mas Gino menghembuskan napas panjang. 

"Ndak seperti ibuk dan Ginuk yang tersihir pada pesona 
kinclong tampilan lakimu, Mas tahu ada yang kurang beres 
sama dia. Dia punya keterbelakangan mental toh? Pasti 
ndak mudah menghadapi suami yang sikapnya kayak 
bocah." 

Aku lupa Mas Gino pernah kuliah di kota, pemikirannya 
pasti sudah lebih maju dibanding penduduk lainnya di desa 
ini. 

"Ma.. makasih Mas. Doain aja Titi kuat. Yang jelas walau 
seperti anak kecil, Chocho baik sekali dan penurut. Titi 
sayang padanya." 

Mas Gino mengangguk singkat. 

"Semoga kamu bahagia, Titi." 

Itu pesan Mas Gino sebelum dia pulang. Aku masih 
termangu saat Chocho memanggilku. 

"Kak Titi!" 

“Iya... iya.." 


334 


Aku menuju ke kamar. Saatnya ngelonin Chocho. Aku 
melepas bajuku untuk menggantinya dengan pakaian tidur. 
Uh, mengapa tubuhku terasa panas terbakar? Aku malas 
mengenakan baju tidur yang tebal. Kuganti bajuku dengan 
kaus tanktop tipis dan celana pendek kain. Tanpa dalaman. 
Malam ini aku ingin tidur nyaman tanpa dalaman. 

Chocho dah berbaring membelakangiku. Aku pun 
berbaring di sebelahnya. 

"Kak Titi, peluk," rengeknya manja tanpa menoleh 
padaku. 

Aku menurutinya, kupeluk tubuhnya dari belakang. Ah, 
kenapa dadaku terasa gatal? Aku menekankan dadaku dan 
menggesek-geseknya di punggung Chocho. Lumayan, rasa 
gatalnya agak berkurang. Tapi selangkanganku juga gatal, 
aku sengaja memakai tubuh Chocho sebagai guling supaya 
bisa menggesek-gesek selangkanganku ke pantat Chocho. 
Hmm lumayanlah, gatalnya agak berkurang. 

Tak sadar aku terus menggesek dada dan 
selangkanganku ke tubuh Chocho. 

"Kak Titi ngapain?" cetus Chocho dengan suara lebih 
berat. 

"Gatal, Chocho," sahutku malu. 


"Chocho juga. Gatal. Disini." 


335 


Dia menarik tanganku dan menaruhnya di 
selangkangannya. Astaga! Kejantanan Chocho telah 
menegang. Keras banget! Bagai terbius, aku tak melepaskan 
tanganku dari batang berurat besar milik Chocho. Bahkan 
Chocho memasukkan tanganku kedalam celananya. Spontan 
aku meremas-remas otong yang perkasa itu. Chocho 
mendesis sambil memejamkan matanya. 

"Enak Kak Titi. Terus. Lebih keras." 

Aku pun meremasnya lebih keras. Chocho melenguh 
panjang. 

"Oooooohhhhhh!" 

Lalu dia berbalik dan terpana menatapku. Matanya 
membola memperhatikan penampilanku. Memang aku baru 
sekali ini berpenampilan seksi di depannya. Tapi entah 
mengapa aku gak merasa jengah meski Chocho menatapku 
lapar. Bahkan aku ingin lebih dari ini, gilak! 

"Kak Titi, ini..." 

Jari Chocho menyentuh puncak payudaraku yang 
menegang hingga tercetak jelas dibalik tanktop tipisku. 

"Chocho mau?" tanyaku menawarkan tanpa rasa malu. 

Chocho mengangguk antusias. 

"Boleh remas?" tanyanya polos. 


Aku mengangguk, "lebih dari itu juga boleh." 


336 


Ini lebih gilak! Tanpa malu, aku melepas tanktopku 
hingga kini aku telanjang dada di depannya. Bola mata 
Chocho membulat sempurna. Mulutnya ternganga lebar. 

"Kak Titi. Indah!" serunya kagum, "ini milik Chocho?" 

"Milik Chocho seutuhnya," desisku pelan. 

Chocho menyentuh payudaraku dengan lembut seakan 
itu adalah keramik yang mudah retak. Aku tak sabar, ingin 
dia meremasnya kuat supaya rasa gatal ini berkurang. 

"Remas Chocho," aku menuntun tangan Chocho supaya 
meremas payudaraku. Kupegang tangannya dan 
kutunjukkan bagaimana cara melakukannya. Chocho belajar 
dengan cepat. Tangannya semakin lihai men-sguishy 
payudaraku. 

"Chocho, ohhh ini nikmat sekali.. ahh" desahku nikmat. 

"Apa yang ini gatal, Kak Titi? Mau diremas?" Chocho 
menunjuk selangkanganku. 

Kalau yang itu penginnya ditusuk, Chocho. Pakai milikmu. 

Aduh, mengapa pikiranku jadi tak senonoh?! 

"Kak Titi?" 

Panggilan Chocho menyadarkanku dari lamunan kotorku. 

"Apa kalau ini banyak diremas nanti bisa meletus?" tanya 
Chocho sambil megang payudaraku dengan hati-hati. 


Aku tertawa geli. 


337 


"Chocho, ini nenen. Bukan balon. Jadi boleh diremas 
sesuka Chocho. Gak bakal meledak!" Meledak? Emang LPG! 

Lah, mengapa Chocho balik grepe-grepe dadaku? Bagian 
bawahku dianggurin begitu aja, hik. 

"Chocho, yang ini juga mau." 

Mungkin aku sudah gila! Aku menawarkan diriku seperti 
jalang. Kupelorotkan celanaku hingga kini aku telanjang 
bulat didepan Chocho. Dia menatapku tak berkedip. Lah, 
kok malah diam? 

"Chocho?" 

Chocho tergagap seakan baru sadar dari 
keterpukauannya. 

"Ka-kak Titi, apa i-itu dompet koin Kak Titi?" 

Aku lupa, dulu Chocho terbiasa menyebut milikku 
dompet koin. Punya dia itu kuk-kuk. 

"Iya Chocho, ini dompet koin," sahutku sambil mengelus 
milikku. 

"Dompet koin Kak Titi bagus." 

"Makasih." 

"Bisa nyimpen kuk-kuk disana?" 

"Bisa, kuk-kuk Chocho mau disimpen disini?" 

"Mau. Bagaimana caranya?" 


"Masukin aja." 


338 


Ish, percakapan apa pula ini? Laknat banget, tapi lucu. 
Chocho memegang miliknya yang telah mengacung 
sempurna. Lalu didekatkan pada milikku. 

"Masukin mana?" tanyanya bingung. 

Dia memperhatikan milikku dengan seksama, kemudian 
dia menemukan satu lubang yang bisa dimasukin. 

"Jangan yang situ, Chocho!" 

Aku menahan tititnya yang hampir menjebol anusku. 
Lalu kuarahkan ke lubang yang benar. Aduh, sakit banget! 
Padahal baru kepalanya yang masuk. Punya Chocho 
kegedean sih. Aku meringis menahan sakit, Chocho melihat 
ekspresiku itu. Dia gak tega. 

"Kak Titi sakit?" 

"Gapapa Chocho, teruskan," kataku sambil menahan 
napas. 

"Chocho gak berani. Kak Titi sakit. Batal ya." 

Enak aja dia mau mencabut miliknya. Punyaku dah gatal 
banget, pengin digaruk! Kutarik tubuh Chocho yang akan 
beranjak dari tubuhku. Chocho yang tak menyangka bakal 
kutarik, terjerembab jatuh menindihku. 

Jleb! 

Miliknya langsung amblas masuk ke lubang miss V- 
ku. Seutuhnya. Njir, rasanya sakit banget! 


"Aargghhh!" 


339 


Aku dan Chocho menjerit bebarengan. 

"Kak Titi sakit ya? Chocho juga linu.." keluhnya. 

Salahku. Aku yang menariknya hingga terjadi 
persenggamaan super mendadak ini. Tak cuma aku, pasti 
Chocho juga ngerasa tak nyaman. 

“Ada darah! Kak Titi berdarah! Ambil obat merah ya. 
Atau mau diplester?" teriak Chocho panik, jarinya menunjuk 
pada darah yang mengalir keluar dari dalam vaginaku. Aku 
tak tau apa harus tertawa atau mengelus dada. Ini konyol 
banget! 

Aku memeluk Chocho yang akan beranjak pergi. 

"Chocho, Kak Titi gapapa. Itu selaput dara Kakak yang 
robek." 

“Selaput darah? Darah punya selaput ya? Chocho juga 
punya selaput darah?" 

"Tidak ada," sahutku sembari menahan geli. 

“Kenapa gak ada? Chocho punya darah kok!" 

"Selaput dara hanya dimiliki oleh para gadis. Dan hilang 
atau robek bila dia sudah tak gadis lagi. Itu tanda si gadis 
menjadi wanita." 

Chocho menatapku bingung. Ah, apa ini namanya gak 
mubazir? Sementara kami terlibat percakapan unfaedah ini, 


kelamin kami tetap menyatu tapi hanya diam saja! 


340 


"Apa beda gadis dan wanita? Mereka sama- 
sama perempuan kan?" 

"Shut up Chocho! Tutup mulutmu dan gerakkan 
badanmu!" bentakku gemas. 

Sebelum dia membuka mulutnya, aku membungkamnya 
dengan bibirku. Kucium, kupagut dan kulumat bibirnya 
penuh gairah. Chocho membalas ciumanku dengan tak kalah 
gaharnya. Ciumannya ajib. Dia semakin lihai berciuman. 
Namun aku tak puas hanya sekedar berciuman, kuremas 
pantat Chocho dan kugoyangkan supaya kejantanannya 
bergerak didalam milikku. Ya ampun... ini surga dunia! 
Nikmat sekali, hingga ingin meledak dalam gairah ini. 

"Kak Titi, ini enak. Anget. Dah gak linu. Kayak diremes- 
remes," komentar Chocho lugu. 

Mengikuti nalurinya, Chocho bergerak sendiri. Dia 
memompa dengan gerakan tanpa pola, kadang cepat, kadang 
lambat, kadang menghujam sampai kedalam. Dia 
menggenjot penuh tenaga. Menukik, berputar geol-geol. 

Aduh Chocho, kamu belajar darimana sih kok udah pinter 
gini? Aku jadi kewalahan dibuatnya. 

"Chocho, aku keluar!" teriakku saat aku mencapai puncak. 

"Keluar kemana? Gak boleh, Kak Titi! Chocho masih 
pengin kuda-kudaan! Kak Titi disini ajah!" rajuk Chocho 


manja. 


341 


Olala, dia mengira aku akan keluar kamar. Chocho yang 
keasikan dengan permainan kami menggenjotku semakin 
cepat supaya aku tak jadi keluar kamar. Akibatnya aku 
betul-betul meledak mencapai puncakku. Cairanku keluar 
membasahi batang kejantanan Chocho yang masih berada 
didalam milikku. 

"Chocho, aku dah keluar," kataku dengan napas 
memburu. 

"Kak Titi aneh. Kak Titi disini kok. Keluar paan? Kak Titi 
pipisin Chocho ya? Gapapa kok. Rasanya enak. Hangat. 
Lain kali pipisin lagi ya.." 

Betapa lugunya Chocho, aku merasa seperti seorang 
pedofil akut. Yang kuajak bercinta ini adalah anak berusia 
delapan tahun! Gilak, apa?! Pipiku terasa panas ketika 
sedikit kesadaran menelusup dalam kepalaku. 

"Chocho, ahh.." 

Aku menutup mataku karena malu dengan kedua 
tanganku. Chocho menepiskan kedua tanganku itu. 

"Kak Titi malu ya karena dah ngompol? Gak usah 
khawatir, Chocho gak akan cerita siapa-siapa kalau Kak Titi 
pernah ngompol dan mipisin Chocho." 

“Iya, makasih Chocho," sahutku galau. 

Apa lagi yang bisa kukatakan, aku telah bersetubuh 


dengan bocah delapan tahun yang sialnya amat tampan dan 


342 


menggoda dengan tubuh seksi dan batang jumbonya yang 
pintar ngulek didalam memekku. 

Goshh! Mengapa aku menjadi sangat vulgar?! 

"Kak Titi, Chocho boleh ya main kuda-kudaan lagi? 
Masih pengen lanjut." 

Aku lupa, aku telah orgasme. Chocho belum. Aku tak 
boleh egois kan? 

"Silahkan, Chocho boleh main sesuka Chocho. Sampai 
puas." 

Dan puasnya Chocho itu laaammmaaaa. Aku tak tahu 
telah melayaninya sampai berapa lama. Bahkan, sepertinya 
aku sempat ketiduran saat dia menggenjot milikku. 

Lalu terbangun saat ia berteriak, "Ya ampun, Chocho 
ngompol! Kak Titi, kok Chocho pipisin Kakak juga?! Kak Titi 
jangan bilang Paman ya. Ntar Paman marah. Udah gede kok 
Chocho masih ngompol.” 

Crot. Crot. Crot. 

Saat ini Chocho tak tau kalau dia tengah menyemburkan 
benihnya di ladangku. Bukan ngompol seperti yang dia 
bilang. 

Ah Chocho, kalau ngompol yang ini, pas kamu gede baru 
bisa terjadi. Aku tersenyum miris. 

Sungguh malam pertama yang konyol bersama bocah 


delapan tahunku! 


343 


XXX 


Aku tertidur nyenyak entah sampai berapa lama setelah 
semalam menjalani permainan cinta yang gila-gilaan! 
Bayangkan, baru saja belah duren, punyaku langsung dihajar 
begitu lama. Rasanya remuk badan ini. Selangkanganku 
juga linu. Vaginaku terasa kaku dan menebal. Ya ampun 
Chocho, kamu begitu perkasa diatas ranjang. Dan aku.. 
begitu jalang! 

Kesadaranku mulai pulih. Aku jadi terbayang akan 
kejadian semalam. Itu amat... me-ma-lu-kan! Aku yakin itu 
karena pengaruh obat perangsang yang ada dalam tuak 
pengantin. Tapi tetap saja sangat memalukan bagiku. Aku 
tak menyangka diriku begitu liar. Hadeh.. 

Tapi aneh. Chocho seperti tak terlalu kena pengaruh 
obat perangsang seperti yang kualami. Dia tetap polos dan 
lugu seperti biasanya. Apa tuak pengantin itu tak terlalu 
ngefek buat Chocho? Meski demikian staminanya ruarrrrr 
biasa hingga membuatku tepar di ranjang. 

Krucuk... krucuk.. krucukk. 

Perutku sampai protes minta diisi. Sepertinya aku telah 
melewatkan sarapan, dan kini mendekati saatnya makan 


siang. Astaga! Aku ini istri yang bebal. Berarti aku telah 


344 


lalai mengurus sarapan buat suami bocahku. Tapi kemana 
Chocho? Dia tak ada di kamar! Kemana my baby? 

Dengan menahan ngilu, aku memakai bajuku dan 
berjalan tertatih-tatih untuk mencari Chocho. Dia tak ada di 
dalam rumah! Aku mulai panik. 

"Chocho!  Chochooooo!" teriakku memanggilnya di 
halaman rumah. 

Dan aku melihatnya. Berdiri gagah tak jauh dariku, 
dengan mata yang menatapku tajam. Itu Chocho, tapi bukan 
seperti Chocho. Aku menelan ludahku takjub. Susah 
menjelaskannya, dia memang Chocho. Tapi beda dari 
biasanya. Aku memandang wajahnya intens. Dia terlihat 
serius dan matang. Tak nampak kepolosan dan keluguan 
yang merupakan ciri khas Chocho. 

Astagah! Apa permainan panas kami di ranjang telah 
membakar Chocho hingga ia berubah matang dalam 
semalam?! 

Ini ajaib! Aku mengucak-ngucak mataku, nyaris tak 
percaya. Ini pasti mimpi! Aku mencubit lenganku. Ah sakit! 
Ini nyata, bukan mimpi!  Kupejamkan mataku sejenak. 
Mungkin ini fatamorgana. 

Lalu suara husky itu menyapaku, "kau tak apa?" 

Aku membuka mataku. Chocho sudah ada didepanku, 


dia menatapku khawatir. Aku ternganga menatapnya. 


345 


Bagaimana bisa ia terlihat normal? Dia nampak maskulin, 
gentle dan menawan. Dan tatapannya sanggup membakar 
hasratku. Wajahku memerah dibuatnya. Tangan Chocho 
menangkup kedua pipiku. 

"Masih sakit? Maaf semalam aku sudah membuatmu 
kecapekan," ucapnya lembut. 

Hadeh, kenapa dia bisa membuatku grogi? Aku tak 
terbiasa dengan Chocho yang ini! 

"Cho... Chocho..." 

Krucuk.. krucuk.. krucuk... 

Perutku yang bernyanyi sontak menyebabkan Chocho 
tertawa terbahak. Bahkan suara tawanya terdengar beda, 
lebih berat dan maskulin. Jangan-jangan ini bukan Chocho, 
maksudku.. dia mungkin sedang dirasuki roh halus. 

"Apa kau lapar, Sayang? Ayo makan, aku udah 
menyiapkan makanan buat kita. Tapi maaf, aku cuma bisa 
membuat mie instan." Dia mengedipkan sebelah matanya. 

Fix. Chocho pasti lagi disusupi roh halus. Dia 
memanggilku ‘Sayang’, bukan Kak Titi. Bagaimana ini? Bulu 
kudukku meremang seketika. Chocho menggandeng 
tanganku, tapi begitu melihat cara jalanku dia langsung 
menggendongku. 

"Chocho jangan, ntar jatuh!" protesku. 


"Tak akan, Titi. Percayalah padaku, Sayang.." 


346 


Aku tertegun mendengar ia lagi-lagi memanggilku Titi 
tanpa embel-embel 'Kak' di depannya. Dia terus berjalan 
menuju rumah sambil menggendongku. Langkahnya tegap, 
gagah dan maskulin. Dia sudah bukan seperti anak berusia 
delapan tahun. Sikapnya amat dewasa. 

"Siapa kau?" cetusku spontan. 

Chocho menoleh padaku dan menatapku serius. 

"Keanu. Keanu Edisson. Masa kau tak tahu nama 
suamimu?" godanya dengan suara huskynya. 

Gubrak. 


Duniaku seakan berguncang. Sepertinya aku mulai gila! 


XXX 


347 


27: bilyou Checho? 


TITI POV 

Aku menatap Chocho tanpa berkedip. Takjub. Bingung. 
Syok. Nyaris tak percaya. 

Dia sedang wmenyendokin mie instannya lalu 
menyodorkannya di depan mulutku. 

"Aaaakk," katanya seperti menyuapi anak kecil. 

Jadi sekarang aku yang dianggap anak kecil? 

"Sayang, kok malah melongo?" tegurnya geli. 

"Ehmm, aku makan sendiri aja Cho..cho." 

Aku hendak mengambil sendok di tangannya, tapi dia 
menepis tanganku lembut. 

"Sayang, ijinkan aku melakukan sesuatu untukmu. 
Semalam aku telah menyebabkanmu kesakitan dan capek. 
Sekarang saatnya aku memanjakanmu." 

SSrrrrr.. 

Hatiku berdesir saat Chocho menyentuh ringan bagian 
bawah tubuhku. 

"Aku tak biasa disuapi," kataku jujur. 

Ya iyalah, biasanya aku yang menyuapi kamu. Aku baby 


sittermu, kamu tak lupa itu kan Chocho? 


348 


"Mulai sekarang biasakanlah, karena sepertinya aku 
punya hobi baru. Memanjakanmu," sahutnya dengan raut 
wajah serius yang membuatnya menjadi ganteng kuadrat. 

Aku ternganga, lagi-lagi aku tak mengenalinya. 

"Siapa kamu Chocho?" 

Dia tersenyum geli mendengar pertanyaanku yang aneh. 

"Sudah kujawab dari tadi, baiklah kuulang sekali 
lagi. Aku Keanu Edisson, suamimu. Chocho itu nama kecilku. 
Atau panggil saja aku Beb." 

Nah kan, fix dia ini bukan Chochoku! 

"Kamu dirasuki siapa?" 

"Apa?!" dia menatapku bingung. 

Aku mengambil bandul kalungku yang berbentuk salib 
dan mengacungkan di depannya. Dia membelalakkan 
matanya, bingung. 

"Bagaimana kau tahu aku ini vampir?!" tanyanya syok. 

Aku lebih syok lagi. Astaga, Chochoku ternyata dirasuki 
roh vampir! 

"Dalam nama Tuhan....aaarghhh!" 

Aku menjerit saat Chocho menerjangku dan menggigit 
leherku! Dia menindihku dengan tubuhnya, tangannya 
merangkulku kuat dan giginya... aaahhh, dia menghisap 
leherku gemas. Apa biasanya vampir menghisap leher 


korbannya sebelum menggigitnya? 


349 


Mendadak dia mengangkat wajahnya dari leherku. Sorot 
matanya berpijar senang saat mengamati bekas hisapannya 
di leherku. 

"Aku sudah memberikan tanda kepemilikanku di 
lehermu.” Dia tersenyum sumringah sambil mengelus 
lembut leherku. 

Sial, bocah ini. Dia sudah mempermainkanku! Tentu 
saja dia bukan vampir! Aku mencubit pinggangnya kesal. 
Dan dia balas mengurungku dalam pelukannya. 

"Apa masih kurang? Ehm, apa perlu aku bikin tanda 
kepemilikan di..." 

Dia membuka tali jas kamarku. Didalamnya aku hanya 
memakai tanktop dan celana pendek yang semalam kupakai 
tidur. Mata Chocho berkilat penuh nafsu. 

"Bagaimana kalau kucetak disini?" Dia meremas dadaku 
lembut. 

Aku melotot geram padanya. 

"Awas kalo kamu berani! Jangan membuatku malu Cho.. 
ah entahlah!" Aku sendiri bingung memanggilnya apa. 
Dengan kelakuannya sekarang, dia tak pantas kuanggap 
sebagai Chocho yang imut. 


Dia mendengus kasar. 


350 


"Aneh, siapa juga yang tahu kalau ada tanda disini?! Apa 
kamu mau memamerkan dada montokmu ke orang lain 
selain aku?!" 

Benar juga, mengapa tak terpikirkan olehku tadi? 
Haishhhh. 

"Tentu saja tidak!" bantahku cepat. 

"Jadi tak masalah kan jika kubuat tanda disitu?" 

Mestinya iya, gapapa. 

“Gapapa,” aku mengulang kata yang kubatin diluar 
kesadaranku. 

"Terima kasih," cengirnya lebar. 

Mulutnya mendekati dadaku, siap melakukan hal lucknut 
itu. Tapi suara dehaman seseorang menghentikannya. 
Buru-buru ia merapikan baju dan jas kamarku. Sedang aku 
melompat bangun. 

“Ginuk, ngapain kamu pagi-pagi kemari?" tanyaku 
dengan pipi merona. 

Pasti tadi dia yang berdeham gegara menyaksikan 
adegan mesum kami. 

"Pagi?! Ini udah jam dua siang. Emang beda yang jadi 
pengantin baru. Tahunya kalau gak pagi ya malam," sindir 


Ginuk. 


351 


Aku mencubit pipi Ginuk, dan dia balas mencubit 
lenganku sambil berbisik, "Titi, tanggung jawab oi! Kamu 
udah bikin mataku gak suci lagi." 

"Kamu yang masuk gak diundang kok aku yang 
disalahkan!" Aku balas melet padanya. 

"Dih, kita udah ngetuk dari tadi, je! Kalian saja yang 
keasikan maen tindih-tindihan sampai gak sadar ada tamu 
datang!" 

Kita? Astaga! Jangan-jangan Mas Gino ikut datang dan 
melihat kejadian ehm ehm tadi. 

"Ginuk, mana Mas Gino?" tanyaku was-was. 

Ginuk menunjuk dengan dagunya. Elah, mengapa Mas 
Gino berhadapan dengan Chocho dan menatapnya tajam? 
Ginuk ikutan mendekat, lalu mengamati Chocho dengan 
seksama. 

"Kalian berdua ngapain sih? Naksir Chocho?" ledekku. 

"Iya!" sahut Ginuk. 

"Ogah!" timpal Mas Gino. 

Mas Gino menoyor kepala adiknya dengan gemas. 

“Gadis geblek! Dia ini suami orang. Awas macam- 
macam!" 

"Macam-macam gimana toh Mas? Aku cuma mau satu 
macam, yang kayak dia ini!" Tanpa malu Ginuk menunjuk 


Chocho. 


352 


“Ginuk! Dia itu punyaku!" teriakku tak terima. 

"Wah Sayang, aku bahagia sekali karena kamu posesif 
padaku!" teriak Chocho senang. 

Lah, bagaimana dia bisa mengerti arti kata posesif?! Ini 
bukan Chocho. Siapa dia sebenarnya? Aku menatap Chocho 
heran, Mas Gino menyadarinya. 

"Titi bisa bicara padamu? Berdua," pinta Mas Gino. 

Sontak Chocho melirik tajam Mas Gino. 

"Mas, dia itu istriku. Ada perlu apa kamu mengajak 
ngomong berdua istriku?!' 

"Yang jelas niatku baik. Aku tak aneh-aneh kok sama Titi. 
Dia itu sudah kuanggap seperti adikku sendiri." 

Untung Mas Gino berhasil meyakinkan Chocho, akhirnya 
aku diijinkan bicara berdua dengan lelaki lain. Walau 
Chocho memintaku berganti baju yang jauh lebih sopan. 


Bah, cemburunya gede banget! 


"Mas Gino mau ngomongin apa? Minta aku mencari 
jodoh untuk Ginuk?" celetukku asal. 

Mas Gino tersenyum geli. 

"Apa bisa kamu mencari jodoh Ginuk sejauh mungkin, Ti? 
Biar gak meribetkan aku lagi!" 

Kami berdua tertawa keras hingga menyebabkan Chocho 


menatap kami tajam dari kejauhan. Oke, aku diijinkan 


353 


bicara berdua dengan Mas Gino, tapi tetap dalam 
pengawasan Chocho dari jarak jauh. 

"Laki kamu cemburuan banget ya," komentar Mas Gino 
datar. 

"Laki? Biasanya Mas Gino memanggil Chocho 'bocah'!" 
sindirku. 

"Bocah kamu sudah menjelma jadi lelaki. Apa kamu tak 
merasakan perbedaannya?" Mas Gino menatapku penuh 
selidik. 

"Masa bisa tak merasakan bedanya?! Kentara banget lagi, 
Mas! Aku sampai mengira dia kesambet jin." 

Mas Gino tertawa ngakak mendengar pengakuanku. 
Dasar sableng! 

“Titi, aku pernah meneliti khasiat Tuak Pengantin. Kamu 
tahu apa yang membuatku tertarik melakukannya?" 

Aku menggeleng. Emang aku tak tahu. 

"Kamu ingat Didi bencong?" 

Aku mengangguk, dia dulu tetangga kami saat aku tinggal 
dengan Nenek di desa ini. 

“Didi bencong saat nikah diberi tuak pengantin oleh Pak 
kades. Kamu tahu, apa yang terjadi? Dia berubah jadi 
maskulin. Itu yang membuatku tertarik menyelidiki apa 


yang terkandung dalam tuak pengantin hingga membuat 


354 


Didi berubah seperti itu? Aku membawa tuak pengantin itu 
pada temanku yang bekerja jadi peneliti." 

"Apa kata teman Mas?" tanyaku penasaran. 

Aku mulai bisa meraba kemana arah cerita Mas Gino. 
Pasti ada kaitannya dengan perubahan yang dialami Chocho! 

"Dalam tuak pengantin khusus untuk pengantin pria, 
selain terdapat obat perangsang juga ada zat yang memacu 
meningkatnya hormon kelelakiannya. Bagi wanita, tuak 
pengantin selain menjadi obat perangsang juga bisa 
menyuburkan kandungan." 

Deg. Aku lupa itu. Semalam kami melakukannya tanpa 
pengaman! Ya ampun, apa aktivitas semalam kami sudah 
membuatku hamil? Spontan aku mengelus perutku. 

"Perubahan yang ada pada suamimu, aku rasa mungkin 
ada kaitannya dengan tuak pengantin. Untuk orang normal, 
reaksi akibat minum tuak pengantin langsung bisa dirasakan. 
Maksudku, reaksi karena obat perangsang dll, bukan mabuk 
minuman kerasnya. Tapi untuk orang yang memiliki 
keistimewaan, sepertinya reaksinya jauh lebih lambat 
mulainya dan relatif bertahan lebih lama," jelas Mas Gino 
lagi. 

Iya sih. Berarti semalam yang terkena dampak obat 


perangsang itu cuma aku. Chocho masih polos dan lugu 


355 


seperti biasanya. Dia hanya melayaniku dengan mengikuti 
nalurinya saja. 

Wiks! Belum terkena obat perangsang saja dia dah 
seperkasa itu, apalagi jika terkena pengaruh obat 
perangsang! Respon Chocho lebih lambat kan mulainya? 
Apa sekarang? Aku menoleh kearah Chocho dan terpaku. 
Dia menatap padaku dengan mata berkabut gairah. 
Sepertinya sudah mulai.. 

Dan mengapa aku menjadi panas dingin? Aku berusaha 
mengalihkan perhatian pada hal yang lain. 

"Mas Gino, perubahan itu bertahan seberapa lama? 
Bagaimana keadaan Mas Didi sekarang?" tanyaku penasaran. 

Mas Gino mengangkat bahu. 

"Tak ada yang tahu pasti, Tit. Respon setiap orang 
berbeda. Didi bencong berubah maskulin selama lima hari. 
Tapi Mas dengar, ada yang perubahannya permanen." 

"Per-ma-nen?" Aku mengulangnya penuh penekanan. 

"Ya permanen!" 

Bisakah Chocho berubah seperti ini selamanya? Pasti itu 
akan mengubah segalanya! Orangtuanya pasti akan 
menerimanya dengan tangan terbuka dan tak akan menyia- 
nyiakannya lagi. Mas Aro mungkin tak akan meremehkan 
adiknya lagi. Jadi Chocho tak perlu disembunyikan dan 
dianggap aib bagi keluarganya. 


356 


Ya Tuhan. Chocho pasti akan menjalani kehidupannya 
lebih bahagia. Aku turut senang dan bahagia bersamanya. 
Hingga satu kesadaran menghantam benakku. Dengan 
demikian Chocho sudah tak membutuhkan diriku lagi. Dia 
sudah bisa mandiri. Dia telah menjelma menjadi lelaki sejati. 
Dia bukan lagi anak kecil yang butuh baby sitternya. Jadi 
orang tuanya pasti tak akan mengijinkan hubungan kami 
berlanjut. 

Sekarang mereka mengijinkan hubungan kami karena 
mereka menganggap Chocho adalah produk gagal. Produk 
cacat yang hendak dibuang, makanya diberikan pada 
siapapun yang mau memungutnya... dalam hal ini adalah aku 
si wanita dari kalangan rendah menurut mereka. Tapi apa 
jadinya bila mereka tahu Chocho telah berubah menjadi 
berlian yang berkilau? Pasti aku akan ditendang dari sisi 
Chocho. Lalu dia akan dicarikan jodoh wanita dari kalangan 
atas. Seperti yang terjadi pada hubunganku dengan Mas Aro 
yang kandas gegara campur tangan kedua orangtuanya. 

Kedua mataku terasa basah memikirkan kemungkinan 
itu. Lalu bagaimana bila karena percintaan semalam kami 
membuatku hamil? Ini rumit sekali. 

"Titi, kamu kenapa? Kok nangis?" tanya Mas Gino 


bingung. 


357 


"Enggak Mas, aku bahagia. Semoga perubahan ini 
permanen demi kebaikan Chocho." 

Berlawanan dengan perkataanku, mengapa mataku 
justru mengeluarkan airmata tiada henti? Mendadak 
Chocho menghampiri kami dengan cepat dan 
mencengkeram kerah kaus Mas Gino. 

"Mas apa-apaan ini?! Mengapa Mas membuat Titi 
menangis?" semburnya marah. 

Mas Gino tentu saja membantahnya, "aku tidak 
membuatnya menangis. Titi nangis sendiri!" 

"Cho... Keanu, tak apa. Aku cuma menangis karena 
terlalu bahagia," kataku menenangkannya. 

Namun kini Chocho justru terpicu rasa cemburunya. 

"Kenapa dia bisa membuatmu bahagia sampai 
menangis?!" 

Nah kan, dia jadi salah paham. 

"Bukan karena dia. Itu karena aku bahagia bisa menikah 
denganmu." 

Kemarahan Chocho seketika menguap. Ia melepaskan 
cengkramannya pada kerah kaus Mas Gino dan beralih 
menggenggam kedua tanganku erat. 

"Titi, benarkah itu?" 

Aku mengangguk. Biarlah kunikmati kebahagiaan ini 


sebisa mungkin. Aku masih belum tahu perubahan Chocho 


358 


berlangsung sementara atau permanen. Masa depan 
hubungan kami masih belum bisa diramalkan. Semua masih 
gelap. Tapi sementara ini biarlah kunikmati hari-hariku 
bersama Chocho yang baru ini. Chocho yang kini menatapku 
penuh cinta dan berlumurkan gairah yang kental. 

"Mas Gino, Ginuk, bisakah kalian meninggalkan tempat 
ini? Aku perlu berduaan dengan istriku." 

Pipiku merona mendengar permintaan Chocho yang 
tanpa tedeng aling-aling itu. Tapi dasar Ginuk gak peka, dia 
malah nyeletuk. 

"Emang kalian mau ngapain? Kenapa aku gak boleh 
disini untuk meli..." 

Mas Gino membekap mulut adiknya dan segera 
menariknya keluar. Chocho tersenyum puas melihatnya. 

"Kuakui, Mas Gino itu lelaki baik dan pengertian. Tapi 
aku tetap saja melarangmu mengaguminya Titi!" 

"Dih, cemburuan mulu sih!" godaku sambil mencubit 
pipinya. 

Lalu aku terdiam. Chocho bukan seperti dulu lagi, apa 
dia suka kuperlakukan seperti ini? Kumanjakan seperti 
bocah? 

Seperti tahu apa yang kupikirkan, Chocho berkata, "Titi, 
kau boleh saja memanjakanku seperti tadi. Aku lumayan 


suka. Asal saat kita berduaan saja. Daripada kau 


359 


memanjakan cowok lain, aku ijinkan kau memanjakanku. 
Aku baik kan?" 

Dasar songgong! Kok bisa sih Chocho berubah narsis 
seperti ini?! 

"Tapi sekarang aku pengin..." 

Hap! Mendadak dia menggendongku ala bridal dan 
membawaku berjalan kearah kamar. 

"Chocho! Kamu mau apa?" tanyaku jengah. 

“Bercinta. Atau kau mau kita melakukannya disini?" 

"Bu-bukan begitu! Tapi astaga, ini belum malam!" 

"Apa ada ketentuan kita tak boleh melakukannya di siang 
bolong?" 

"Iya enggak sih, tapi.." 

Tapi buat apa juga aku sok jual mahal? Dia suamiku. 
Dan saat ini dia terlihat begitu tampan, begitu maskulin, dan 
begitu sempurna. Aku menyerahkan hati dan tubuhku pada 
dirinya. 

"Terserah kamu deh," kataku akhirnya sambil 
menyembunyikan wajahku di dadanya. 

Chocho tertawa bahagia, lalu dia mengecup puncak 
kepalaku. 

Cup. Cup. Cup. Cup. Ya, dia melakukannya berkali-kali. 


360 


"Ini baru istriku yang baik. Sekarang, ayo kita bikin anak 
sebanyak mungkin. Aku ingin mencetak kesebelasan!" 
godanya mesra. 

Oh, bisa jebol perutku kalau menuruti keinginan 
sintingnya itu. Seharusnya aku menunda program bikin 
anak ini sementara masa depan hubungan kami masih 
belum jelas seperti ini. Tapi entahlah, aku tak bisa 
mencegah keinginan Chocho. Kuakui, aku telah larut dalam 


pesona Chocho yang baru. 


XXX 


361 


28: Taklirduga 


TITI POV 

Hari demi hari aku mengamati kelakuan Chocho dengan 
seksama. Aku harus siap bila di pagi hari yang cerah saat 
kami bangun, kutemukan Chocho versi 'My Baby'. Tapi 
sampai hari terakhir kami di desa Nenek, Chocho masih 
kembali seperti yang dulu. Dia tambah mempesona, hingga 
kurasa aku semakin jatuh cinta padanya. 

Bukan cuma aku, Ginuk juga makin kagum padanya. 
Nyaris tergila-gila andai dia gak sungkan padaku. 

"Titi, kalau kamu dah bosan sama suamimu, bolehlah 
oper padaku. Aku ndak masalah dapat duda, asal yang keren 
seperti gini," cetusnya sambil menatap Chocho dengan 
pandangan memuja. 

Emang baju bisa dioper?! Enak aja! Kucubit pipi chubby 
Ginuk dengan gemas untuk menunjukkan protesku. Gadis 
itu cuma mengaduh lirih dan tersenyum nyengir. 

Chocho tengah berbincang berdua dengan Mas Gino. Aku 
gak tau mereka ngomongin apa, tapi nampak serius banget. 
Chocho mendengarkan ucapan Mas Gino dengan wajah 


tanpa senyum. Sesekali dia manggut-manggut, mengerutkan 


362 


keningnya, atau menimpali ucapan Mas Gino. Duh, emang 
gak salah Ginuk menatap kagum padanya. Chocho terlihat 
begitu dewasa, berkharisma dan sangat guantenggg kalau 
begini. Aku saja yang melihatnya jadi mupeng. 

Ih, kok pengin kelonan lagi. Padahal semalam sudah. 
Apa pagi tadi boleh dihitung? Walau percintaan kilat di 
kamar mandi. Ah, kenapa pikiranku sekarang mengarah 
kesitu mulu?! 

"Hei, Titi! Kok muka kamu merah saat melihat itunya 
Chocho?! Hayo, membayangkan apa toh?" ledek Ginuk. 

"Aku gak melihat adiknya Chocho! Ngawur kamu!" 

Ginuk terkekeh dan makin getol menggodaku. 

"Siapa yang bilang kamu melirik adiknya bojomu! 
Ketahuan matamu menatap kesana! Hayo, pengin ya?" 
Ginuk melet padaku, sengaja membuatku gusar. 

Kukejar dia karena pengin mencubit pipinya lagi, dia 
berlari menghindar. Aku mengejarnya kearah Chocho dan 
Mas Gino, pembicaraan serba rahasia para pria itu langsung 
berhenti. Kulihat Chocho memasukkan sesuatu yang 
diberikan Mas Gino kedalam celananya. Apa itu? 

Ginuk sengaja berputar-putar diantara Mas Gino dan 
Chocho, aku jadi kesulitan menangkapnya. 

"Awas kamu, Ginuk! Nanti kalau tertangkap, ta cubit 


kamu!" 


363 


"Week, gitu kok marah?! Aku ndak ngomong salah kok. 
Memang kamu dari tadi lihat itunya Chocho!" 

Blushhh. Pipiku terasa panas. Mulut Ginuk kayaknya 
perlu dijahit! Haishhhhh!! Teganya dia membongkar aibku 
didepan dua lelaki ini! Mas Gino pura-pura memandang 
keatas seakan tak mendengar apapun. Sedang Chocho.. 

Ups! Dia menarikku dalam pelukannya dan menatapku 
lekat-lekat. 

“Benarkah itu?" tanyanya dengan wajah pura-pura serius. 
Tapi di matanya, kutangkap sorot geli tak terkira. 

"Enggak!" bantahku cepat. 

Dia tersenyum dan mendekatkan bibirnya ke telingaku. 

“Enggak salah?" godanya sambil menjilat telingaku. 

Alamak. Hatiku berdesir dibuatnya. 

"Sudah, lanjutin didalam rumah sono! Ingat disini ada 
adikku yang masih polos!" protes Mas Gino. 

Polos dari Hongkong! Mas Gino gak tahu aja, adiknya itu 
diam-diam suka menonton dvd semi! 

"Ya sudah, kalian balik sana. Kami akan melanjutkan 
didalam, jadi tak bisa menemani kalian," usir Chocho halus. 

Eh, itu termasuk pengusiran halus enggak sih? Soalnya 
Mas Gino jadi sewot sendiri. 


"Dasar, habis manis sepah dibuang!" 


364 


Aku menatap bergantian Chocho dan Mas Gino dengan 
curiga. 

"Chocho, sebenarnya kamu habis ngapain sama Mas 
Gino?!" 

Mereka berdua serempak melotot padaku. 


"Titi!!" 


XXX 


Sekarang kami dalam perjalanan pulang, didalam mobil 
Pak Bas beberapa kali melirik Chocho dengan tatapan 
spekulasi. Apa dia bisa melihat perubahan yang ada pada 
diri Chocho? Bayangkan, Chocho yang dulu mirip anak umur 
delapan tahun, kini bersikap gentle dan suamiable. 

"Titi ngantuk? Nih kupinjamkan bahuku, silahkan 
dipakai sepuasnya." 

Chocho menepuk bahunya hingga membuatku ingin 
bersandar disana. Dengan lembut dia mengarahkan 
kepalaku rebah ke bahunya. Lalu mengecup puncak 
kepalaku. 

Cup. 

Tangan kami bertaut erat dengan jari-jari yang saling 
berkait. Apa sikap kami seperti pengantin baru yang sangat 


mesra? Kurasa iya. Kami mirip pasangan yang sedang 


365 


dimabuk asmara. Kini Chocho menggesek ujung hidungnya 
yang mancung ke ujung hidungku. 

"Chocho, hidungku bisa tambah pesek nih kalau kamu 
gesek terus. Hidungmu sih gapapa, tetap mancung karena 
tulangnya kokoh," kataku pura-pura merajuk. 

Chocho tertawa hingga matanya melengkung seperti 
bulan sabit. 

"Hidung Titi mungil, aku suka," kata Chocho dengan 
senyum dikulum. 

"Mungil atau pesek?" Bibirku mencebik manja. Chocho 
jadi fokus melihat bibirku. 

"Mungil. Gemas!" 

Cup. 

Dia mengecup bibirku sekilas. Mataku membulat kaget. 

"Chocho, ada Pak Bas!" 

“Biarin. Kita kan pengantin baru. Pak Bas ngerti kok, iya 
Pak?" 

Pak Bas terbatuk-batuk kecil karena mendadak ditanya 
oleh Chocho. Ia mengangguk, salting jadinya. Setelah itu ia 
tak berani melirik kami. Chocho semakin leluasa 
memesraiku. Ia mengangkat daguku lalu melumat bibirku 
cukup lama. Kemudian ia menatapku intens. 

“Titi, walau seperti apapun diriku.. apa kau akan tetap 


mencintaiku?" tanya Chocho penuh perasaan. 


366 


Pertanyaan itu menyentuh hatiku. Mengapa Chocho 
menanyakan itu? Firasatku jadi tak enak. 

"Chocho, aku...” Aku bingung mesti menjawab apa, 
perasaanku kacau! 

Sebenarnya yang kurasakan pada Chocho, apakah ini 
cinta? Melihatku terdiam, Chocho tersenyum setengah 
dipaksakan. 

"Tak apa Titi, kau tak harus menjawabnya sekarang," 
sahutnya sedatar mungkin. Tapi aku bisa menangkap 
kekecewaan yang tersirat dalam sorot matanya. Aku jadi tak 
tega menyadarinya. 

"Chocho maaf, kurasa aku.." 

"Kau tak harus menjawabnya sekarang!" ucap Chocho, 
dia tak sadar membentakku. 

Ini pertama kali Chocho bicara dengan nada tinggi, aku 
terpaku karenanya. Melihat ekspresiku, Chocho jadi 
menyesal. 

"Titi maaf, aku bingung dengan diriku sendiri. Akhir- 
akhir ini aku kurang mengenali diriku sendiri,” katanya 
dengan raut wajah sendu. 

Chocho meremas rambutnya galau. 

"Chocho, ingatlah apapun yang terjadi padamu aku akan 


selalu ada di sampingmu," janjiku padanya. 


367 


Kuelus pipinya lembut dan kukecup bibirnya hangat. 
Chocho memelukku dan menaruh kepalanya di pundakku. 

"Titi, terima kasih karena kamu mau menjadi istriku 
meski aku bukan suami yang sempurna bagimu," gumamnya 
parau. 

Apa dia menangis? Perasaanku jadi trenyuh. Aku belum 
bisa memastikan perasaanku padanya, tapi satu hal yang 
bisa kupastikan. Aku tak menyesal menikah dengan Chocho. 
Dengan menikah, Chocho tak lagi sebatangkara. Dia 
memilikiku. 

"Chocho, aku... aku.. mencintaimu," kalimat itu meluncur 
begitu saja dari bibirku. 

Chocho mengangkat wajahnya dari pundakku dengan 
mata berbinar-binar. 

“Titi, aku juga mencintaimu. Amat sangat!" 

"Aku tahu," ucapku terharu. Jujur, kukira tak akan ada 
orang yang mencintaiku sebesar Chocho. 

Kami saling menatap mesra entah berapa lama, lalu 
Chocho menanyakan satu hal yang membuatku bingung. 

"Titi, kau mencintai Chocho yang ini atau yang dulu?" 

Deg. 

Aku terdiam seketika. Hal ini tak terpikirkan olehku, 
karena aku mengharap perubahan Chocho berlangsung 


selamanya. Wajar kan aku punya pikiran seperti itu? 


368 


Chocho telah berubah selama hampir seminggu dan ia masih 
belum kembali pada karakternya yang dulu. 

"Apakah ini perlu kujawab? Chocho adalah Chocho. 
Hanya itu yang kutahu." 

Aku berusaha mengelak dan sepertinya Chocho tahu hal 
itu. Dia kembali dilanda kekecewaan. 

Chocho menghela napas panjang dan berkata, "Titi, aku 
pusing. Biarkan aku tidur sebentar." 

Aku mengangguk, kurasa ia perlu menenangkan hatinya. 
Kutarik kepala Chocho supaya bisa rebah di pangkuanku. 
Chocho memejamkan matanya. Tak lama kemudian ia sudah 
terlelap. 

Aku mengalihkan pandanganku ke jalan. Ada sesuatu 
yang aneh. 

“Pak Bas, sepertinya ini bukan jalan menuju ke vila atau 
rumah Tuan besar." 

"Iya Nyonya kecil, kita hampir sampai ke rumah Tuan 
Muda." 

Apa? Mengapa kami ke rumah Mas Aro? Dan sejak 
kapan Mas Aro punya rumah sendiri? 

“Pak Bas, mengapa kita tak pulang ke rumah dulu?" 
tanyaku bingung. 

"Nyonya belum tahu? Mulai sekarang Nyonya dan Tuan 


kecil tinggal di rumah Tuan dan Nyonya muda." 


369 


Astaga! 

Sebenarnya berapa lama kami telah meninggalkan 
rumah? Begitu banyak perubahan yang terjadi tanpa kami 
ketahui! Mas Aro telah menikah! Dengan siapa? Lalu 
mengapa aku dan Chocho harus tinggal bersama mereka? 


Firasatku jadi tak enak. 


XXX 


Kami tiba di suatu rumah mewah nan megah saat hari 
menjelang malam. Chocho masih tertidur di pangkuanku. 
Jadi tak tega membangunkannya. Tapi masa kubiarkan dia 
tidur didalam mobil? 

Baru saja aku berniat membangunkan Chocho, pintu 
belakang mobil dibuka dari luar. Aku terpaku menatap 
wajah dingin Mas Aro yang tengah menatap kami sinis. 

"Mas A-aro, mau apa disini?" tanyaku gugup. 

Kupikir dia tak mau menjawab pertanyaanku, ternyata 
dia menjawabnya dengan datar, "Ini rumahku. Dan mulai 
sekarang biasakan memanggilku Kak Xander, karena aku 
adalah kakak iparmu!" 

Ya seharusnya aku paham posisiku. 


“I-iya Mas Xan... Kak Xander." 


370 


Mas Aro, eh.. Kak Xander menggangguk kaku kupanggil 
seperti itu. 

"Keluarlah dulu, ikuti aku," perintah Kak Xander. 

"Tapi Chocho.." 

"Tinggalkan saja ia disini. Biar Pak Bas menjaganya. Ada 
sesuatu yang perlu kami bicarakan denganmu." 

Kami yang dia maksud ternyata selain Kak Xander ada 
Papa dan Mama mertua. Lalu...Gladhys. Kami semua duduk 
di sofa besar ruang keluarga. 

"Titi, kau sudah mengenalnya kan? Dia Gladhys, kakak 
iparmu," kata Tuan Edisson berbasa-basi. 

Tentu saja aku mengenalnya. Jadi dialah istri Mas Aro, 
wanita yang menatapku dengan anggun bagaikan 
permaisuri. Kuakui, dia cocok menjadi istri sang pewaris 
kerajaan bisnis Edisson. Tidak seperti diriku. Aku 
tersenyum miris, dan merasa panas saat Mas, eh Kak Xander, 
menyeringai sinis, melihatku dengan tatapan intens. Apa dia 
memperhatikanku dari tadi? 

Istrinya duduk di sofa, dia duduk di lengan sofanya. 
Mereka terlihat amat serasi, dan bahagia! Bahkan Kak 
Xander tak segan memeluk mesra dan mengecup puncak 


kepala istrinya. 


371 


"Pah, kok mereka nikah dadakan? Apa Kakak ipar hamil? 
Atau digerebek satpam trus dinikahin?" Celotehanku sontak 
membuat empat pasang mata disekitarku melotot geram. 

"Canda. Canda! Habis nikahan kalian mendadak sih, 
sampai Titi dan Chocho gak diundang!" sindirku sambil 
terkekeh geli. 

Senang melihat wajah mereka merah padam. 

"Pemikiran orang rendahan memang selalu murahan!" 
cemooh Mama mertuaku. 

Aku tak peduli dia menghinaku. Sejak memutuskan 
menikah dengan Chocho, aku telah menyiapkan mental 
untuk ini. 

"Bukannya pernikahan kalian juga mendadak?" Wanita 
yang baru dinikahi Kak Xander balas menyindirku. 

"Oh, itu bukan karena kasus murahan. Tapi karena 
permintaan Papa mertua, jadi alasan mahalan. Iya kan, 
Pah?" ucapku pura-pura polos. 

Ketiga pasang mata didepanku melotot geram padaku, 
kecuali Gladhys yang masih mengejar karena penasaran. 

"Dan apa alasan mahalanmu?" tanyanya dengan gaya 
aristokratnya. 

Macam ratu menginterograsi babunya! Heh, apa aku 


barusan menyamakan diriku dengan babu?! 


372 


"Mengapa tak kau tanyakan pada Tuan besar, Nyonya? 
Oh mungkin Tuan muda juga tahu." 

Aku melirik Kak Xander sambil tersenyum manis. Kak 
Xander menatapku dingin, tapi dapat kulihat bara api 
kemarahan di matanya! Apa aku sudah keterlaluan kali ini? 

"Hentikan perdebatan tak bermanfaat ini!" Papa Mertua 
menatap kami dengan arogansinya yang mematikan. 

Semua terdiam menunggu sang baginda bersabda. 

"Titi, kau dan Chocho telah kembali dari bulan madu 
kalian. Sekarang saatnya menghadapi kenyataan. Mulai 
sekarang kalian akan tinggal di rumah ini, bersama Xander 
dan istrinya." 

"Mengapa Pah?" 

"Karena Xander ingin menjaga adiknya." 

"Titi bisa melakukannya! Lagipula Chocho..." 

"Kamu itu ceroboh dan tak bisa berpikir panjang! Kamu 
tak bisa dipercaya menjaga Chocho!" semprot Kak Xander 
ketus. 

"Dan kamu tidak tahu etiket hidup orang kalangan atas! 
Biar Gladhys yang mengajarkan hal itu padamu sebelum 
kelakuanmu yang rendahan itu mempermalukan keluarga 


besar Edisson!" imbuh Mama mertuaku pedas. 


373 


Semua menyerangku, bahkan Gladhys juga mencibirku. 
Tapi aku harus kuat, demi Chocho yang tersia-sia di keluarga 
ini. 

“Baiklah, aku memang dari kalangan rendah. Murahan! 
Lalu mengapa kalian memaksaku menikah dengan Chocho? 
Karena menganggap Chocho anak buangan kalian yang tak 
masalah mendapat orang rendahan bodoh yang bisa tutup 
mulut dan merawatnya kan? Bagaimana aku bisa 
memalukan nama baik kalian? Kalian akan 
menyembunyikanku bersama Chocho seperti biasanya kan?" 
sindirku telak. 

Wajah Papa mertuaku dan Kak Xander berubah pias. Tak 
nampak ekspresi apapun di wajah Gladhys. Sedang Mama 
mertuaku.. meradang marah! Sepertinya ia tak sabar ingin 
mencakarku. Tangannya mencengkeram pinggiran sofa 
yang didudukinya. 

"Kau berani menghujat kami, hah?! Jangan menganggap 
dirimu menikah dengan Chocho berarti kau sederajat 
dengan kami! Perempuan rendahan! Kalau bukan Chocho 
cacat, kami tak akan pernah menerimamu! Chocho itu aib di 
keluarga kami! Chocho itu anak yang seharusnya kubuang 
dari dulu! Dia tak pantas di keluarga kami! Dia..." 


"Mom..." Kak Xander menggelengkan kepalanya. 


374 


Mama mertuaku masih emosi, dengan napas tersenggal- 
senggal dia hendak melanjutkan tapi Papa mertua 
memotongnya, "cukup!" 

Mama mertuaku terpaksa diam dengan wajah tak puas. 

"Titi, kau bukan wanita bodoh. Pasti kau bisa mengerti 
tujuan kami menikahkanmu dengan Chocho. Lakukan saja 
tugasmu dengan baik dan tutup mulut. Dan Xander akan 
mengawasi kalian supaya tak bertingkah diluar jalur. Dan 
untuk Chocho, jagalah dia dengan baik. Dia..." 

"Dia tak perlu dijaga lagi, bahkan beberapa hari ini dia 
yang menjagaku!" potongku sambil tersenyum menantang. 

Mereka semua memandangku penuh minat. 

Kalian telah menghina dan meremehkan Chocho, 
menganggapnya bagai barang rongsokan! Apa yang akan 
terjadi bila kalian tahu bahwa batu penjuru yang kalian 
buang telah berubah jadi permata?! 

Hati kecilku berteriak seperti itu. Ingin kulihat wajah 
mereka bila melihat penampilan Chocho saat ini! 

"Apa maksudmu, Titi?" tanya Papa mertua mendesak. 

Aku tersenyum penuh kemenangan. 

"Chocho yang sekarang bukan seperti yang dulu lagi. Dia 
sempurna. Dia telah menjelma menjadi lelaki yang 


mempesona. Gentle, dewasa, cerdas dan.." 


375 


"Kak Titi...” Terdengar seseorang menyapaku didepan 
pintu. 

Chocho berdiri disana tanpa ekspresi apapun. Terlihat 
tampan dan sangat mempesona. Mereka semua menatap 
Chocho seakan baru mengenalnya. Aku senang melihat 
ekspresi mereka yang memandang Chocho dengan takjub 
seakan baru bertemu dengan malaikat turun ke bumi. 

"Chocho, kemarilah." 

Aku melambaikan tanganku antusias. Chocho 
mendekatiku tanpa mempedulikan tatapan keluarganya. 
Lihatlah, cara berjalan Chocho terlihat gagah kan? Aku 
tersenyum bangga pada suamiku. Setelah ini, mereka tak 
akan bisa merendahkan Chocho. 

"Kak Titi, napa Chocho ditinggal? Chocho takut! Kak Titi, 
Chocho masih ngantuk. Bobok yuk!" 

Aku melongo saat Chocho merengek manja sambil 
bergelayut di lenganku. 

"Chocho, paansi? Bukannya kamu sudah...?" 

"Kak Titi, ayo ke kamar! Chocho mau pipis. Belet! Ayo 
Kak Titi, ntar Chocho ompol disini!" 

Dapat kulihat tatapan mereka berubah sinis, seakan 
mentertawakanku karena aku telah berhalusinasi atau aku 


berubah gila gegara depresi! 


376 


"Chocho, jangan begini! Mengapa kamu bertingkah 
seperti ini? Mereka ingin melihatmu berubah, Chocho!" Tak 
sadar aku setengah membentaknya. 

Chocho terkejut, matanya membulat kaget melihatku 
lalu... 


"Huaaaa...” Dia menangis didepanku hingga membuatku 
terpaku. 

"Kak Titi marahin Chocho. Mengapa Kak Titi marah? 
Maaf, Chocho gak nakal lagi! Tapi kak Titi jangan marah. 
Chocho janji jadi anak baik, gak nakal lagi!" 

Melihatnya menangis, hatiku lumer seketika. Aku tak 
pernah membentak Chocho. Ya Tuhan, jangan-jangan aku 
telah menyakiti hatinya seperti keluarganya. 

"Chocho, maafkan aku..." 

Currrrrr.... 

Chocho ngompol didepanku. Detik ini aku baru percaya 
satu kenyataan pahit. Chocho telah kembali ke dirinya yang 
dulu. 

Dengan wajah bersalah menahan tangis, dia berkata 
takut-takut padaku, "Kak Titi maaf, Chocho gak tahan lagi. 
Belet pipis. Kak Titi jangan marah ya Chocho ngompol. 
Chocho gak sengaja. Chocho, hik... hik.." 

Dia nampak sedih dan merasa bersalah. Tatapannya 


begitu memelas seperti anak kecil yang takut dimarahi 


377 


mamanya karena tak sengaja melakukan kesalahan. Aku jadi 
gak tega. Lagipula.. 

Tidak, Chocho tak bersalah. Aku yang salah karena 
terlalu mengharap dia berubah selamanya setelah meminum 
tuak pengantin itu. Bukannya aku telah bersumpah untuk 
menerima dia apa adanya? Tuhan kini sedang menguji 
keteguhan janji yang terucap oleh mulutku. 

"Chocho, Kak Titi gak marah," kataku lembut sambil 
mengelus pipinya, "ayo kita ke kamar, Chocho harus bilas 
dan berganti pakaian." 

Chocho mengikutiku sambil menyelipkan tangannya ke 
lenganku. 

"Titi, terima kasih atas tontonan menarik yang kalian 
berikan. Kami sangat terhibur," sarkas Kak Xander padaku 
sebelum aku meninggalkan ruangan. 

"Sama-sama, Kak Xander," sahutku pelan. 

Saat ini aku tahu, hidupku tak akan mudah didalam 


rumah ini bersama kakak ipar yang kini amat membenciku. 


XXX 


378 


29: Oragy For You 


GLADHYS POV 

Aku seakan menyaksikan drama di depan mataku. 
Cewek itu yang menciptakan drama, sayang tak berjalan 
sesuai skenario yang dikehendakinya. Kejutan yang ia 
harapkan bisa membuat kami shock justru menghantamnya 
kembali. 

Miris... 

Kulihat Om tersenyum sinis memandang Titi yang 
menggandeng tangan Chocho yang tadi ngompol di 
celananya. Apa aku harus ikut tersenyum? Atau tertawa 
terbahak-bahak? Nyatanya aku cuma mengelus dada. 
Kenapa pula aku kasihan pada pasangan naas itu? 

"Om, om," aku menjawil tangan Om yang duduk di lengan 
sofa yang kududuki. 

Mom mertua melirik heran padaku. 

“Gladhys sayang, kenapa kamu memanggil suamimu 
Om?" protesnya lembut. 

"Maaf Mom. Lalu Gladhys harus memanggil apa?" 


tanyaku bingung. 


379 


"Panggil saja.... ah, terserah kalian! Asal jangan Om. 
Mungkin Kakak, Hubby, atau.. entahlah!" 

Tuh kan, Mom mertua saja bingung menentukan 
panggilanku buat si Om. Aku tahu hubungan pasutri 
mertuaku itu kaku, pantas sikap Om juga aku seperti kanebo. 
Udah cetakannya! Kalau Chocho, dia itu ibaratnya salah 
cetak. Ah bicara tentang Chocho, sebenarnya aku merasa 
kasihan padanya. Saat aku tahu kenyataan yang ada, terbit 
perasaan iba padanya. Hidup Chocho mengenaskan, tapi aku 
hanya bisa menyembunyikan rasa kasihanku. Aku harus 
berada di pihak suami dan mertuaku. 

"Ah, Suamiku.." sapaku sok mesra. 

Om melirikku tajam. Mungkin dia bisa menangkap nada 
cemooh yang tersirat dalam kalimatku. 

"Panggil saja Xander," dengusnya dingin. 

"Iya, Om," sahutku pelan. 


Lagi-lagi dia mendengus kasar. 


XXX 


XANDER POV 
Aku sengaja duduk berlama-lama di sofa ruang tengah. 
Kamar Chocho dan Titi ada didekat sini. Sengaja aku atur 


seperti ini. Supaya aku bisa memantau mereka tanpa 


380 


kentara. Disini aku bisa berpura-pura, bersantai menikmati 
tayangan televisi, membaca koran atau sibuk mengutak-atik 
laptopku. Sambil mengamati pergerakan mereka didalam 
kamar. Ohya, tanpa setahu siapapun, aku telah memasang 
kamera cctv dimanapun, termasuk di kamar mereka. 

Oke, mungkin ini gak etis sama sekali! Aku memang 
sudah gila. Kurasa sejak Titikoma mengkhianatiku, aku 
kehilangan kewarasanku. 

Sekarang sudah malam, sedari tadi Titikoma dan Chocho 
terus mendekam didalam kamar. Sedang apa mereka? Aku 
ingin tahu tapi merasa was-was. Bila kunyalakan laptopku 
untuk mengecek kamera cctv di kamar mereka, kira-kira 
pemandangan apa yang kudapatkan? Apa mereka sedang 
melakukannya? Apa Chocho bisa menunaikan kewajibannya 
sebagai seorang suami? Maksudku dalam hal memberi 
nafkah batin pada istrinya? Dia kan mengalami degradasi 
mental, meski kemasannya lelaki dewasa Chocho itu masih 
anak-anak! Dia tak punya pikiran ingin melakukan kegiatan 
dewasa seperti itu kan? Tapi bisa jadi Chocho punya naluri 
dasar seorang pria. Aaarghhh! Pikiranku sungguh kacau. 

Shit!! Rasa ingin tahuku melebihi kekhawatiranku. 
Kunyalakan ponselku, aku juga bisa melihat tampilan 
kamera cctv via aplikasi di ponselku. Mataku membelalak 


melihat apa yang terpampang di layar ponselku. Hatiku 


381 


perih melihat adegan ranjang mereka.  Titikku sudah 
dirampok dariku, baik hati dan tubuhnya! Chocho telah 
berhasil merebut semuanya dariku! Hatiku mendidih 
melihat aktivitas panas mereka. Bagaimana mungkin 
Chocho begitu lihai melakukannya?! Belajar darimana dia?! 
Aku tak sanggup menyaksikannya lagi! 

Brak! 

Kubanting ponselku yang tak bersalah hingga 
membentur dinding. Ponsel itu pecah menjadi beberapa 
bagian dan jatuh diatas lantai. Dengan hati panas aku 
kembali ke kamarku dan menemukan istri munafikku 
tertidur diatas ranjang kami. Sejak aku memperkosanya dan 
merenggut kegadisannya, aku belum menyentuhnya lagi. 
Entahlah, perasaanku beku terhadapnya. Aku tak pernah 
tergerak untuk menyentuhnya meski kami tidur sekamar. 
Bahkan seringkali aku tidur sendiri di sofa ruang kerjaku. 
Namun malam ini, setelah aku menyaksikan persetubuhan 
Chocho dan Titi, ada sesuatu yang terbangkitkan dalam 
diriku. 

Hatiku panas. Pedih dan perih. Tapi hasratku ikut 
terbangkitkan karena melihat adegan erotis mereka. Apalagi 
didalam kamar aku disuguhi pemandangan seksi istri 
munafikku yang berbaring di ranjang dengan pose 


mengundang. Baju tidurnya tersingkap keatas hingga 


382 


menampilkan paha putihnya yang mulus. Dan dari atas bisa 
kulihat belahan dadanya yang montok. Ah dia tidak 
memakai bra. Juniorku menegang dibuatnya. 

Pikiranku kacau karena hasrat yang menuntut untuk 
dipuaskan. Tak peduli Gladhys sedang terlelap tidur, aku 
tetap ingin menyetubuhinya. Jangan salahkan aku. Dia yang 
menggodaku dengan pose tidurnya yang menantang itu kan?! 
Kubuka semua pakaianku hingga aku telanjang bulat, 
rasanya gerah banget! 

Aku mendekati istri munafikku, dia masih terlelap saat 
aku menciumnya kasar. Kuremas payudaranya tak peduli 
meski remasanku dapat menyakitinya. Mata Gladhys 
membuka sempurna dan menatapku kaget. 

"Om, apa-apaan nih?" protesnya ketus. 

"Diam!" 

Kupagut bibirnya, kugigit hingga ia menjerit lirih. 

"Lepaskan!" 

Ia meronta namun kubelengu kedua tangannya dibawah 
tubuhnya. Dia jadi tak berdaya. Ini gila! Mengapa aku harus 
memperkosa istriku sendiri? Padahal biasanya aku tak 
punya keinginan sedikitpun untuk menyentuhnya.. 

"Om, jangan!" teriaknya pelan. 

"Ini salahmu! Kau yang mengundangku untuk 


menyentuhmu kan?!" desisku tajam. 


383 


Dia menggeleng dengan mata berkaca-kaca. Aku tak 
peduli lagi. Kurobek baju tidurnya. Kini dia telah telanjang 
dada. Payudaranya menegang dibawah tatapanku. 

Munafik! Dia juga menginginkanku, tapi gayanya seperti 
perempuan yang ketakutan akan diperkosa. Kupilin puncak 
payudaranya, dan kukulum dengan gemas. Tanganku 
bergerilya kebawah dan menelusup kedalam celana 
dalamnya. Dengan kasar kumasukkan jariku kedalam 
vaginanya. Gladhys melenguh saat kuguncangkan jariku 
didalam miliknya. 

"Aahhhiisss Ommm.. aahhh.." 

Kutambah jariku masuk kedalam miliknya, terasa basah 
didalam sana. Kurasa dia sudah siap, dan milikku juga 
menuntut untuk dipuaskan. Mata Gladhys membesar saat 
kumasukkan milikku begitu saja. Tapi kembali sayu saat 
kupompa milikku didalam intinya. Dia menikmati 
perkosaan yang kulakukan padanya. Kali inipun aku telah 
berhasil menaklukannya. 

Dalam bayanganku, aku bercinta dengan Titikoma. 
Kulampiaskan kemarahan, kekecewaan dan kerinduanku 
padanya. 

"Aku mencintaimu!" cetusku tanpa sadar saat kami 


berada di puncak kemesraan. 


384 


Wanita yang kutindih terlihat merona bahagia sebelum 
kulanjutkan ucapanku, "Titikoma..." 

Buk! 

Dia meninju perutku lalu mendorongku kasar hingga aku 
jatuh dari tempat tidur. 

"Kau! Kau gila! Sinting! Psikopat! Pemerkosa!" 
pekiknya garang. 


Ya, kurasa dia benar. Aku memang sudah gila! 


XXX 


TITI POV 

"Chocho bangun, yuk kita senam pagi." 

Kutowel pipi Chocho untuk membangunkannya. Chocho 
menangkap tanganku lalu dengan manja ditempelkan pada 
pipinya. 

"Kak Titi, Chocho antuk," gumamnya pelan. 

Tanpa membuka matanya ia memasukkan jariku 
kedalam mulutnya dan dikulumnya lembut. Eitz, telunjukku 
dipakai ngempeng! Tapi, kuluman Chocho membuat bulu 
kudukku meremang. Astaga, mengapa aku jadi bergairah 
lagi? 

Semalam kami melakukannya lagi. Dan rasanya, 


ehmmm... bagaimana ya mengatakannya? Chocho jelas 


385 


bermental bocah, tapi kemampuannya di ranjang sangat 
piawai. Apa dia mengikuti naluri dasarnya? 

Semalam aku dibuatnya kewalahan melayani hasratnya. 
Entah sampai berapa ronde kami bermain, energi Chocho 
seakan tak ada habis-habisnya. Aku tertidur di tengah 
pergulatan kami. Jam berapa itu? Entahlah.. 

"Kak Titi, mau nenen," racau Chocho. 

Dengan memasang wajah polos, dia menarik kausku 
keatas lalu mendekatkan mulutnya ke dadaku. Berhubung 
kalau tidur aku gak pernah memakai bra, Chocho bisa 
langsung mengenyot payudaraku. Idih, bocah ini polos tapi 
mesum. Aku jadi bingung mengkotakkannya ke daerah 
mana. 

Untung kami dah halal. Kubiarkan untuk sejenak dia 
bermain-main dengan dadaku. 

"Kak Titi, dompet koinnya dibuka ya?" pintanya manja. 

Dompet koin? Maksudnya ituku? 

"Yaks Chocho! Ini masih pagi, kamu dah minta 
begituan?" semburku spontan. 

Wajah Chocho berubah memelas. Haizz jadi gak tega, 
khawatir bila My baby mewek lagi. 

"Gak boleh ya kalau pagi? Kuk-kuk Chocho kedinginan 


Kak Titi, dia minta dihangatin masuk ke dompet koin situ." 


386 


Chocho menunjuk benda di selangkangannya yang telah 
berdiri sempurna. 

Ck, itu mah tegang. Bukan kedinginan! 

"Iya Kak Titi ya? Iya ya?" rengeknya manja. Matanya 
berkedip kenes. 

Bocah ini sedang merayuku? Apa dia modus padaku? 
Sambil memelukku, dia mengendus dadaku. Hidungnya 
yang mancung digesek-gesekin ke putingku hingga 
membuatnya tegang. Hatiku berdesir dibuatnya. Sial. 
Pintar banget dia mempengaruhiku. 

Hei, aku ini bukan santa yang tahan godaan bayi iblis ini! 
Sudahlah, biar aja kali ini kami senam pagi diatas ranjang. 
Anggap saja berolahraga. Sama-sama mengeluarkan tenaga 
dan keringat, juga menyehatkan kan? 

"Oke, tapi jangan lama. Kak Titi harus menyiapkan 
sarapan buat Chocho.” 

"Yeyeyeye!" teriak Chocho senang. 

Tangannya bergerak cepat memelorotkan celana 
pendekku sekalian dalamanku. Kini bagian bawahku telah 
polos tanpa penutup apapun. Tangan Chocho mengusap dan 
menggoda apa yang ada dibawah sana. 

"Aahhhss.. Chocho... haaah," desahku sambil meremas 


punggung Chocho gemas. 


387 


Chocho baru aja menurunkan kepalanya kedaerah 
selangkanganku ketika terdengar gedoran keras di pintu 
kamar kami. 

Dok! Dok! Dok! 

"Titikoma! Keluar! Kamu harus menyiapkan sarapan 
buat kami semua!!” Mas Aro berteriak ketus diluar sana. 

Apa?! Menyiapkan sarapan buat semuanya? Jadi, apakah 
aku ini? Iparnya atau pembantunya?! 

Aku membuka pintu setelah membereskan tampilanku 
apa adanya. Mas Aro menatapku tajam, jadi jengah. Apa ada 
sesuatu yang aneh pada diriku? Mengapa ia menatap agak 
lama di dadaku? 

Astaga! Aku lupa pakai bra! Spontan aku menutupi 
dadaku dengan kedua tanganku. Mas Aro mencibirku sinis. 

"Kau pikir aku tertarik pada dada ratamu itu, Titikoma?! 
Punya Gladhys jauh lebih indah dan seksi!" cemoohnya sadis. 

"Syukurlah Mas Aro menyadarinya, memang seharusnya 
kita menghargai milik kita sendiri," balasku santai. 

Lah, mengapa dia menatapku geram? Gak salah kan aku 
ngomong begitu?! 

"Jangan panggil aku seperti itu!!! Aku tak sudi 
mendengarnya!" bentaknya galak. 


"Kak Titi, jaket." 


388 


Chocho muncul dari balik kamar dan menutupi kausku 
dengan jaketnya. Ia menatap kakaknya dengan tatapan 
polos. 

"Kak Ander, ngapain?" 

Xander mendengus dingin melihat Chocho memelukku 
dari belakang dan menaruh kepalanya di bahuku dengan 
manja. 

"Jangan cuma sibuk mengurus bayimu, Titikoma! Cepat 
masak buat kami semua. Yang kau makan semua disini tidak 
gratis!" sindirnya. 

"Lalu bagaimana dengan kakak ipar? Apa boleh kuajak 
dia untuk menyiapkan sarapan?" 

Mas Aro menatapku dingin begitu aku menyinggung 
istrinya. 

"Kau tak berhak iri padanya! Kedudukan kalian jauh 
berbeda. Ingat Titikoma, kau berasal darimana?! Kau cuma 
perempuan miskin yang beruntung bisa masuk ke keluarga 
kami. Jangan lupakan asal-usulmu itu!" 

Setelah mengatakan itu, Mas Aro meninggalkan kami 
dengan gaya arogan. Aku menghela napas berat. 

Tak usah kau ingatkan, aku sudah sadar diri kok Mas Aro. 
Aku ada disini hanya demi Chocho. 


"Kak Titi, masuk yuk. Chocho mau dompet koin!" 


389 


Aku tersenyum sendu pada suami sekaligus anak asuhku 
ini. 

"Nanti dulu Chocho, sekarang Kak Titi harus menyiapkan 
sarapan." 

Bibir Chocho manyun mendengarnya. 

"Kak Ander nakal! Chocho benci Kak Ander!" 

"Tidak Chocho, jangan begitu. Dia kakakmu! Seperti 
apapun dia, kau harus menghormati dan menyayangi 
kakakmu." 

"Tapi Kak Ander gak sayang Chocho!" kata Chocho sedih. 

Aku ikut prihatin. Dulu sebelum aku hadir, Mas Aro satu- 
satunya orang yang memperhatikan dan melindungi Chocho. 
Apa ini semua salahku? Tak sengaja, aku telah memecah 
persaudaraan indah diantara mereka! Kasihan Chocho yang 
kehilangan kasih sayang kakaknya karena aku. 

Aku memeluk Chocho dan mengelus punggungnya 
lembut. 

Chocho, maafkan aku. 

Ini salahku. Aku akan menebus kesalahan ini seumur 
hidupku. 

Aku akan menjaga, melindungi dan merawatmu 
selamanya. 


Juga menggantikan kasih sayang kakakmu. 


390 


Aku akan menyayangimu dan mencintaimu dengan 
sepenuh hatiku. 


Itu janjiku.. 


XXX 


391 


30: Terbakar Cemburu 


GLADHYS POV 

Semalam kami melakukannya lagi, namun di puncak 
kemesraan kami aku merasa tersakiti. Bukan secara fisik, 
tapi psikis. Bagaimana enggak, si Om menyebut nama 
wanita itu saat menyentuhku. Jadi dia melakukannya 
denganku tapi sambil membayangkan wanita itu! Lalu apa 
bedanya aku dengan pelacur? Si Om hanya butuh lubangku, 
sedang hatinya selalu tertuju pada wanita itu! 

"Uni, aku benci pada wanita itu," keluhku sambil 
meletakkan kepalaku di meja makan. 

"Who?" tanya Uni menanggapi. 

"Siapa lagi, tuh orangnya!" Aku menunjuk orang itu 
dengan ujung daguku. 

Disana terlihat Titi tengah sibuk menyiapkan makan 
siang kami. Untung Om enggak memintaku mengerjakan 
kerjaan rumah tangga seperti Titi. Demi Lord, aku gak becus 
melakukannya! Kulihat si Titi cukup terampil melakukan 
semuanya, maklum babu! Pikirku sirik. 


Baby sitter sama aja dengan babu kan? 


392 


Nah itu anak asuhnya sekalian lelakinya datang dan 
langsung menggelendot di belakang punggung Titi. 

"Mereka mesra dan manis banget ya. Bikin ngiri aja!" 
cetus Uni sirik. 

Aku mendengus kasar mendengarnya. 

"Lo gak suka cewek itu kan? Gue juga! Apa sih 
istimewanya dia? Cantikan juga cantikan elo, Say. Tajir lo, 
anggun lo. Tapi napa dua brader hot melotot itu tergil-gil 
ama dia?!" 

Kurasa Uni telah mengungkapkan apa yang kurasakan. 

“Jadi karena apa lo gak suka padanya?" tanya Uni setelah 
mengalihkan perhatiannya dari pasangan gak tahu malu itu. 

Dipikir dunia milik mereka berdua, apa?! Kita disini apa? 
Ngontrak?! 

"Seharusnya kamu bisa menebaknya, Uni!" 

Uni mengerutkan dahinya heran. 

"Kapan lo kasih tahu? Kok gue gak merasa dengar?" 
tanyanya sambil mengorek-ngorek lubang telinganya. 

Ih nyebelin makhluk satu ini. Kalau gak ingat dia itu 
sohib sejak aku belum pakai bra, udah aku umpanin aja ke 
buaya! Iya kali dia malah senang, soalnya dicebur ke buaya 
darat sih. Hehehe... 


“Lo cemburu padanya?" goda Uni. 


393 


“Enggak! Bodo amat si Om memanggil namanya saat 
nidurin aku. Serah! Aku gak ngaruh!" 

Uni terdiam sambil menatapku intens. Ampun deh, 
ngomong begini saja mengapa membuat napasku ngos- 
ngosan? 

"Gue gak ngerti. Lo bilang gak cembokur. Tapi gue jelas 
ngeliat lo terbakar cem-bu-ruh! Ohmaigot, Nek! Lo udah 
terjerat cinta si Om!" 

Benarkah? Aku jatuh cinta pada Om? 


Astaga! Ini kutukan atau tragedi ya? 


XXX 


TITI POV 

"Kak Titi, Chocho mau sosis." 

Chocho menunjuk sosis yang sedang kupotong. Ia 
menaruh dagunya di bahuku sementara aku menyiapkan 
makan siang kami. 

“Belum digoreng Sayang." 

Bibir Chocho mengerucut kedepan, hingga pipinya agak 
menggembung. Ih gemas melihatnya. Chocho cute sekali. 
Berhubung kedua tanganku asik memotong sosis, aku 
memakai bibirku untuk mengecup pipinya. 


Cup. 


394 


"Kak Titi lagi," Chocho menyodorkan pipinya yang lain. 

Dia minta dicium. 

"Bibirnya manyun dulu dong baru kak Titi cium," kataku 
menggodanya. 

"Manyun. Itu. Apa?" tanya Chocho dengan nada 
terpatah-patah. 

Matanya yang bening menatapku polos. Aku semakin 
ingin menggodanya. Ah, kenapa akhir-akhir ini aku semakin 
tergila-gila padanya? Pada suami sekaligus anak asuhku 
yang imut abis ini. 

"Lihat Chocho, manyun itu seperti ini," aku memajukan 
kedua belah bibirku beberapa senti kedepan. 

Cup. Mendadak Chocho mengecup bibirku. 

"Kata Kak Titi kalau manyun harus dicium," cengir 
Chocho manja. 

Apa aku tak salah lihat? Sekilas tadi aku menangkap 
mata Chocho bersorot nakal. Dia mengerjaiku? Haish, 
mungkin aku salah menduga. Chocho terlalu polos, tak 
mungkin dia bisa berpikir seaneh itu. 

"Kak Titi, Chocho mau sosis bentuk sandal." 

Ralat. Pemikiran Chocho terkadang aneh. Helow, 
sekarang dia minta sosis bentuk sandal? Siapa juga yang 


mau memakannya? 


395 


"Bentuk bunga saja ya? Lucu kan, nanti kalau digoreng 
bisa mengembang kelopaknya terus..." 

"Titi, bisa gak kerja yang serius?! Kami sudah lapar, tidak 
bisa kenyang hanya kau suguhi adegan kekanak- 
kanakanmu!" 

Tiba-tiba Gladhys, istri Mas Aro, sudah berdiri tak jauh 
dari kami dan menegurku dengan gaya nyonya besar yang 
sok aristokrat. Aku malas berdebat dengannya, berhadapan 
dengannya selalu membuatku jengah dan minder. Melihatku 
diam, wanita itu geleng-geleng kepala sambil menatapku 
mencemooh. 

"Aku tahu suamimu memang masih anak dan amat 
sangat polos. Bukannya kau seharusnya mendidiknya 
dengan baik? Kenapa kamu justru ikut-ikutan beraksi 
seperti anak TK? Supaya terlihat imut dan menggemaskan 
bagi pria lain?!" 

Astaga, apa maksud si Nyonya kecil ini? Mengapa dia 
seperti cemburu padaku? Bukannya dia sudah berhasil 
memiliki Mas Aro? Kini hubunganku dan Mas Aro seperti 
musuh, apa yang perlu dicemburui? Mungkin perasaanku 
saja, tak mungkin Gladhys cemburu padaku. Dia jauh lebih 
baik dibanding aku. Mungkin dia sudah kelaparan dan tak 
sabar ingin masakanku segera siap. 


Aku pun segera menyelesaikan masakanku. 


396 


"Chocho duduk manis disana dulu ya, Kak Titi harus 
buru-buru menyelesaikan masakan Kakak." 

Aku mendorong Chocho menjauh. 

"Napa? Chocho disini aja. Chocho gak ganggu kok. 
Chocho baik. Chocho gak nakal.” Chocho bersikukuh tak 
mau menjauh. 

"Kak Gladhys sudah lapar, dia ingin segera makan. Kalau 
Chocho disini, Kak Titi gak konsen masak. Bawaannya 
pengin menyayangi Chocho mulu," kataku menggoda. 

Kucubit gemas pipi Chocho yang merona merah. Dia 
terlihat senang tapi masih merajuk manja. 

"Suruh aja Kak Glad masak sendiri. Biar Kak Titi bisa 
masak sambil sayang Chocho." 

Eh bocah ini, dia mulai pintar mengatur orang. Aku 
menggelengkan kepala, pura-pura galak padanya. Kubawa 
Chocho ke kursi dekat meja pantry, kududukkan disana dan 
kulipat kedua tangannya didepan dadanya. 

"Chocho be a good boy, oke?" 

Chocho kini mulai mengerti kalimat bahasa Inggris yang 
sederhana. Dia cepat menyerap pelajaran yang kuberikan. 
Dia mengangguk dengan wajah sedih. 

Cup. 

Aku mengecup pipinya dan berbisik pelan, "Ntar Kak Titi 
kasih hadiah deh kalau Chocho baik." 


397 


Mata Chocho mengerjap senang. 

"Benar ya? Janji? Abis ini main kuda-kudaan yuk." 

Pipiku terasa panas. Main kuda-kudaan itu istilah 
Chocho kalau dia minta kita kelonan. Tidur dalam tanda 
petik. Astaga Chocho, siang bolong begini minta kelonan. 
Bocah itu polosnya ampun-ampun tapi kenapa nafsunya 
besar sekali?! Staminanya juga luar biasa kuat, aku sering 
kewalahan melayaninya di ranjang. 

"Kak Titi..." 

Dia mempoutkan bibir seksinya yang memerah alami itu. 
Dih.. 

"Iya, tapi Chocho duduk manis disini dulu ya," sahutku 
mengiyakan. 

Chocho mengangguk riang. Dia mengacungkan dua 
jarinya yang membentuk huruf V. 

"Oke, Chocho akan sweet. Very-very sweet!" Matanya 
mengedip centil. Chochoku begitu menggemaskan kan? 

Lima belas menit kemudian masakanku telah siap 
dihidangkan. Aku membawa mangkuk berisi sup ayam yang 
mengepul ke meja makan. Namun saat aku berjalan tiba-tiba 
ada kaki yang menghadang di depanku. 

Bruk! 

Pranggg!! 


398 


Aku terjatuh ke lantai dan mangkuk sup yang kubawa 
ikut jatuh dan pecah seketika. 

"Aarghhh!" Aku menjerit saat kuah sup yang panas 
membasahi tanganku. 

Pandanganku tiba-tiba bertemu dengan tatapan Mas Aro 
yang baru saja datang. Sesaat kulihat sorot khawatir di 
matanya, namun begitu dia melihat hebohnya si Chocho 
menjerit karena mengkhawatirkan diriku, tatapan Mas Aro 
kembali beku. 

Gladhys melihat tatapan Mas Aro padaku dan wajahnya 
terlihat geram. 

"Kak Titi! Kak Titi sakit?! Kak Titi! Kak Titi!" 

Chocho berlari menghampiriku tapi Mas Aro 
menahannya. 

"Jangan mendekat, ada pecahan mangkuk," katanya 
datar memperingatkan adiknya. 

Chocho berniat memberontak, tapi Mas Uun ikut 
memeganginya. 

"Chocho, Kak Titi gapapa. Chocho disana saja. Khawatir 
terkena beling," kataku sambil meringis menahan perih di 
tanganku. 

"Iya Ganteng. Lo disini aja sama Kakak. Aman kok," 


timpal Mas Uun, teman Gladhys. 


399 


Pletak! Mendadak Chocho menjitak kepala Mas Uun 
dengan gemas. 

"Kakak jahat! Kakak nakal! Kakak yang keluarin kaki. 
Kakak bikin kak Titi jatuh!" omel Chocho. 

Mas Uun garuk-garuk kepala, jengah. Berasa diomeli 
anak kecil. 

"Maaf Chocho, Kakak gak sengaja. Kakak cuma ingin 
meluruskan kaki karena pegal." 

Tak tahu dia sengaja atau tidak, aku belum sempat 
memikirkannya. Berdiri saja belum kulakukan. Saat 
menunduk, kulihat tanganku mulai melepuh. Ada sepasang 
kaki ramping yang berdiri didepanku. 

"Aih kasihan, tangan kamu melepuh. Mesti disiram air 
dingin,” kata Gladhys prihatin. 

“Terima kasih, tak usah repot-re..." 

Aku terdiam, tak menyelesakan ucapanku karena 
merasakan kepalaku basah terkena aliran air dingin dari 
atas. Spontan aku mendongak keatas, Gladhys tersenyum 
sinis padaku. Tak nampak penyesalan terukir di wajahnya. 

"Maaf, salah menyiram air." 

Dia mengambil segelas air dingin diatas meja dan 
menyiramnya tepat di wajahku! Wajahku basah kuyub 
seketika. 


"Kau! Mengapa kau melakukannya?!" tanyaku gusar. 


400 


Gladhys mencibirku kesal. 

"Kau tak tahu salahmu?! Dasar wanita penggoda! 
Berhentilah berakting seperti wanita tanpa dosa. Kau 
membuatku muak!" ucap Gladhys dingin. 

Kini aku tahu ada seseorang yang menganggapku musuh 


di rumah ini. Tidak, bukan satu. Ada dua, termasuk Mas Aro! 


XXX 


XANDER POV 

Aku memang ingin membuat Titikoma menderita. Tapi 
melihat orang lain melakukan itu padanya membuatku kesal. 
Juga ada rasa tak rela. Yang berhak membuat Titikoma 
menderita cuma boleh aku. Orang lain tak boleh turut 
campur. Dia menyakiti hatiku, dia telah mengkhianatiku. 
Jadi hanya aku yang boleh menyiksanya. 

Aku harus menegaskan ini pada Gladhys. Jadi aku 
menarik tangannya dan membawanya masuk ke kamar kami. 

"Om, paan sih?! Aku bukan kuda yang bisa kau tarik 
kesana-kemari!"” dumel Gladhys begitu berada didalam 
kamar. 

"Kau itu kuda binal!" ketusku sambil menoyor kepalanya. 

Mata indah Gladhys membulat lebar. Dia tak terima 


kumarahi seperti ini. 


401 


"Ohhh, jadi Om tak rela mantan Om kubully kan?!" 
sindirnya sinis. 

Aduh, istriku yang munafik ini memang menyebalkan 
sekali! Melihatnya mengerucutkan bibirnya didepanku, 
membuatku kesal dan tergerak ingin memluntir bibirnya. 

"Yang berhak membuat Titikoma menderita cuma aku! 
Kau tak boleh ikut-ikutan melakukannya atau..." 

"Atau apa?" tanyanya menantangku. Matanya 
mencemoohku. 

Darahku mendidih dibuatnya. Istri munafikku ini 
memang harus kuhukum untuk membuatnya jera. 

“Atau kuhukum dirimu seperti semalam!" 

Mengapa bibirku mengucap kalimat seperti itu?! Pipi 
Gladhys memerah mengingat apa yang kami lakukan 
semalam. 

"Kau! Dasar Om mesum!" 

Tangannya meninju dadaku. Aku menahan tangan 
Gladhys dan menaruhnya di belakang pinggangku, seakan 
dia sedang memelukku. Napas Gladhys tercekat. Dia 
menatapku galau. 

"Om..." panggilnya kebingungan. 

Entah mengapa aku suka melihat istri munafikku ini 
kehilangan sikap angkuhnya. 


“Kurasa lebih baik kuhukum dirimu sekarang!" 


402 


Setan mana yang berhasil membujuk dan menguasai 
diriku? Aku menjatuhkan diri kami ke ranjang dan segera 
menindihnya. Bibir Gladhys yang setengah terkuak kuserbu 
dengan buas. 

Kami melakukannya lagi. 

Tapi aku cuma sekedar menghukumnya kan? Tak 


mungkin aku tertarik pada istri munafikku yang angkuh ini! 


XXX 


Selesai meniduri Gladhys, aku keluar dari kamarku 
dengan perasaan kacau. Sepertinya aku sudah gila! Aku 
tidur dengan istriku tapi mengapa aku merasa seperti 
mengkhianati hatiku?! 

Dia itu istriku kan? Tapi seakan aku tidur dengan 
selingkuhanku! Hatiku merasa tak nyaman. Sialnya diluar 
aku menemukan Titikoma, dia sedang mencuci piring 
dengan wajah meringis. Tangannya melepuh terkena kuah 
sup yang panas tadi, pasti rasanya tersiksa mencuci piring 
dengan kondisi tangan seperti itu. 

"Mengapa baru mencuci piring sekarang?" tegurku tiba- 
tiba. 

Titikoma berjengkit kaget mendengar pertanyaanku. 


Sepertinya ia baru menyadari kehadiranku. 


403 


"Maaf Mas Aro, aku baru sempat cuci piring sekarang. 
Karena aku harus menenangkan Chocho yang ketakutan 
karena kejadian tadi. Setelah Chocho tidur, barulah aku bisa 
mencuci piring." 

Titikoma salah paham mengira aku menegurnya karena 
dia melalaikan tugasnya. Tapi biarkan saja, aku kesal karena 
dia lebih mengutamakan kepentingan Chocho dibanding 
yang lain. Titikoma mempercepat gerakan cuci piringnya 
hingga ia sering meringis menahan sakit. 

"Sini!" ketusku sambil merebut spon sabun ditangannya. 

Mengapa aku harus menggantikannya mencuci piring? 
Mengapa aku harus peduli padanya? 

"Aku melakukan ini bukan karena peduli padamu. Tapi 
karena aku tak mau piring-piringku kau pecahkan!" ucapku 
dingin. 

"Iya Mas Aro, Titi tahu kok," sahutnya pelan. 

"Jangan panggil aku Mas Aro!" bentakku galak. 

Grep. Kucengkram tangan Titikoma dan kupandang dia 
dengan tatapan menusuk. 

"Kau sudah tak punya hak untuk memanggilku seperti itu! 
Kau sudah tak punya arti apapun dalam hidupku! Kau hanya 
onak di mataku yang terasa gatal dan harus dicabut! 


Mengerti?!" desisku tajam. 


404 


Titikoma mengangguk dengan wajah meringis. Aku 
tersadar dan segera melepas tangannya. 

"Mas... ehm Kak Xander, bila memang kehadiran kami 
menganggu Kak Xander maka biarkan kami pergi. Kami bisa 
tinggal di vila seperti dulu." 

Permintaan Titikoma menyulut kemarahanku. Shit!! Tak 
semudah itu kau lepas dari cengkramanku, Titikoma!! Kau 
harus menderita bersamaku! Hari ini mungkin banyak setan 
yang mempengaruhiku otakku, saking marahnya diriku, aku 
gelap mata dan mencium Titikoma. Ia terkejut dan berusaha 
berontak! Tapi aku tak membiarkannya lepas begitu saja. 
Aku terus menciumnya paksa. 

Dok! 

Mendadak ada yang memukul kepalaku dari belakang 
memakai panci teflon. Pandanganku mengabur dan aku 
jatuh ke lantai. Siapa yang kurang ajar memukulku hingga 
pingsan? 

Pikiran itu sempat terlintas dalam benakku sebelum 


kesadaranku menghilang. 


XXX 


405 


AN: Coklat Dalentine Chocho 


TITI POV 

Mataku membelalak mengetahui Mas Aro pingsan dan 
jatuh telungkup diatas lantai. Dari balik tubuh Mas Aro yang 
merosot kebawah aku melihat oknum dibalik kasus 
pemukulan kepala Mas Aro dengan panci teflon. 

Ya, pakai panci teflon yang besar dan berat itu. 

"Maafkan saya, Nyonya kecil. Saya terpaksa.” Pak Bas 
menatapku prihatin, kurasa dia melakukan ini karena ingin 
menolongku. 

"Tak apa Pak, tapi sekarang.. apa yang harus kita 
lakukan?" tanyaku kelu. 

"Sebaiknya kita taruh Tuan Muda Xander di sofa." 

Kami memindahkan tubuh Mas Aro di sofa ruang tengah. 
Mungkin besok aku akan bilang dia pingsan kejatuhan panci 
penggorengan. Setidaknya aku tak berbohong 100%. 

"Ada perlu apa Pak Bas kemari?" 

Dia kan supir Papa mertua, jadi Pak Bas tak tinggal 
serumah dengan kami. 

"Oh, Bapak ada perlu dengan seseorang. Sekarang sudah 


beres. Saya balik dulu, Nyonya kecil." 


406 


"Pak, panggil Titi saja seperti dulu. Aku jengah dipanggil 
Nyonya kecil," ralatku. 

"Maaf Nyonya kecil, saya tak berani. Keluarga ini amat 
menyorot derajat dan tata krama. Permisi," pamit Pak Bas. 

Yah begitulah keluarga suamiku. Ah, memanggil Chocho 
suamiku terasa aneh di telingaku. Bagaimana pun Chocho 
terlihat lebih cocok menjadi anak asuhku. 


My Baby.. 


XXX 


Pagi-pagi saat bangun aku tak menemukan Chocho di 
ranjangnya. Perasaanku langsung tak enak mengingat 
kejadian semalam saat Mas Aro menciumku paksa. Apa kini 
mereka beralih menyakiti Chocho? Tidak! Jangan sampai.. 

Aku buru-buru keluar kamar untuk mencari Chocho. 

"Chocho, Chocho!" 

Mataku terbelalak ketika bersirobok pandang dengan 
Mas Aro yang menatapku galak. Spontan dia mengelus 
belakang kepalanya yang benjol karena dipukul panci teflon 
penggorengan. 

“Pagi Mas Aro, hari yang cerah ya? Permisi aku mau 


mencari Chocho dulu." 


407 


Aku pura-pura tak tahu apapun dan berjalan 
melewatinya. Namun dia tak membiarkan aku lolos begitu 
saja! 

Mas Aro menyambar tanganku dan berkata ketus padaku, 
"apa yang terjadi padaku semalam? Jangan bilang itu cuma 
mimpi! Ini adalah bukti semalam telah terjadi penganiayaan 
padaku!" 

Aku menelan salivaku grogi. 

"Itu salah si panci!" 

Mas Aro mengerutkan dahi mendengar ucapan gajeku. 

"Ya, si panci gak tahu diri itu terjatuh sendiri dari lemari 
pantry dapur lalu menimpa kepala Mas Aro. Turut prihatin 
atas kejadian semalam ya Mas, Titi sudah berusaha 
semampunya menarik tubuh Mas Aro dan menaruh di sofa." 

Aku berkata setulus mungkin, semoga saja Mas Aro 
percaya kebohonganku. 

"Mengapa kau biarkan aku semalaman tidur di sofa?!" 
protes Mas Aro geram. 

"Lalu bagaimana Mas? Titi juga bingung, kehabisan akal. 
Titi gak berani ketuk kamar membangunkan Gladhys. Tahu 
sendiri kan betapa galaknya Gladhys sama Titi. Permisi ya, 
Titi mau cari Chocho." 

Aku pun ngacir sebelum Mas Aro sadar dari 


kebengongannya. 


408 


"Chocho... Chocho!" Aku berteriak memanggil My Baby. 

Chocho muncul dari bawah meja pantry dengan pipi 
belepotan coklat. 

"Iya, Kak Titi?" sahutnya salting. 

Ah, pasti diam-diam dia makan banyak coklat dan takut 
ketahuan olehku hingga kumarahi. Ck, bocah ini! Pagi-pagi, 
belum sarapan, udah ngembat coklat segitu banyak! 

"Chocho lagi ngapain dibawah situ?" pancingku sambil 
berusaha nengok kebawah. 

Chocho berusaha menghalangi pandanganku dengan 
menutupinya dengan tubuhnya yang besar. 

"Gak ada! Dibawah cuma ada lantai!" 

"Masa?" Aku berusaha mendesak tubuhnya 
kesamping. 

Chocho jadi panik, untuk mengalihkan perhatian dia 
mencium bibirku, memagutnya dengan liar dan tak 
melepasnya hingga aku terbuai dibuatnya. Ciumannya 
berasa coklat, meski tak semanis biasanya. Coklat kali ini 
semakin mahir dalam berciuman membuatku meleleh dan 
lupa niat awalku. Bahkan aku tak sadar jika ia menggiringku 
ke sofa ruang tengah dan memangku tubuhku diatas sofa. 
Sampai napasku tersenggal-senggal barulah Chocho melepas 


clumannya. 


409 


"Chocho! Pagi-pagi kau sudah menciumku seakan 
khawatir kehabisan jatah ciuman," kataku dengan napas 
memburu. 

Napas Chocho terlihat biasa saja, tahan sekali dia 
berciuman tanpa jeda waktu. 

"Chocho kangen," katanya manja. 

So sweet.. 

Aku mengacak poninya gemas, lalu memajukan wajahku 
didepan wajahnya hingga hidung kami nyaris bersentuhan. 

"Apa Chocho makan coklat?" tuduhku langsung. 

Dia menelan ludahnya pelan. 

"Kak Titi tahu darimana?" cicitnya merasa bersalah. 

"Lidah Chocho yang mengatakan!" 

Lewat ciuman, aku bisa merasakan lidahnya yang 
beraroma coklat. Kalian mengerti kan maksudku? Tapi 
Chocho tak mengerti hal ini, dengan lugunya ia bertanya, 
"Kak Titi bisa mendengar lidah Chocho bicara?" 

Ia takjub mengira aku ini superhero yang bisa bicara 
sama batu! Ah sudahlah, suamiku memang kelewat polos. 

"Titi, apa pekerjaanmu sudah beres?! Pagi-pagi sudah 
pamer kemesraan! Dasar cewek gatelan." 

Teguran Gladhys membuatku melompat dari pangkuan 


Chocho. Gladhys menatapku sinis dengan bibir mencibir. 


410 


Dasar sirik. Pasti dia tak pernah beginian sama Mas Aro yang 
dingin itu. Taruhan deh.. 

"Bukannya kamu harus menyiapkan sarapan buat kita 
semua?!" sindir Gladhys. 

"Ohya, buat kita semua? Bukannya Gladhys seharusnya 
juga ikut serta menyiapkan sarapan sebagai sesama 
menantu?" tanyaku menyindir sambil tersenyum manis. 

Wajah Gladhys berubah semakin masam. Ih, dipikirnya 
aku tak bisa membalas kelakuannya, apa! Chocho manggut- 
manggut dengan wajah polos. Tapi lagi-lagi aku dibantai 
oleh mulut sadis Mas Aro yang kembali muncul dengan 
tampilan yang telah rapi. 

"Titikoma, sudah berkali-kali kutegaskan jangan 
samakan kedudukanmu dengan Gladhys! Istriku adalah ratu 
di rumah ini." 

Cup. Ia mengecup bibir ranum istrinya dengan mesra. 

"Ia tak kuijinkan bekerja kasaran. Ia hanya boleh 
merawat diri demi menyenangkan diriku. Sedang kau..." 
Mas Aro menatapku dari bawah keatas dengan tatapan 


mencemooh. 


"Pekerjaan kasar cocok sekali untuk gadis rendahan 


sepertimu! Dan ingat, kami mengangkat derajatmu karena 


411 


alasan apa?! Lakukan tugasmu dengan baik dan jangan 
mengeluh lagi!" sarkas Mas Aro. 

Jadi dengan kata lain aku ipar merangkap babu?! Tapi 
kenapa semalam kau memaksa mencium babumu ini, Mas 
Aro? 


Munafik! 


XXX 


Tengah malam aku terbangun karena kebelet pipis. Dan 
aku kembali tak menemukan Chocho di sampingku. Huh, 
kenapa akhir-akhir ini Chocho sering menghilang sendiri? 
Aku mencarinya keluar kamar, kali ini aku tak berteriak 
memanggil namanya. Elah, ini tengah malam. Aku masih 
punya etika untuk tak membuat keributan memecah 
kesunyian malam. 

Dengan mata menahan kantuk aku memeriksa 
sekelilingku. Ternyata aku menemukannya tengah berdiri di 
depan meja pantry. Membelakangiku, entah apa yang 
dikerjakannya. 

Aku mengendap-endap untuk menggodanya dengan 
mengejutkan dirinya. Tanganku terulur untuk menutupi 


matanya, tapi berhenti di udara saat kudengar Chocho 


412 


berguman lirih, "wah ada lebih. Kasih siapa ya? Kak Titi dah, 
Kak Ander dah. Kak Glad juga dah. " 

Apa yang dibuatnya ditengah malam begini? Misterius 
banget. Aku melirik ke meja dapur yang berantakan, penuh 
dengan peralatan memasak dan saus coklat yang bertebaran 
disana-sini. Jangan-jangan.. dia mau membuat coklat sendiri! 
Aku lupa, besok adalah hari valentine. 

Tahu darimana Chocho kalau hari kasih sayang identik 
dengan berbagi coklat? Mungkin dia melihatnya dari drakor 
yang sering kutonton. Dan berhubung Chocho maniak 
banget sama coklat, bisa dipahami mengapa dia antusias 
dengan ritual ini. 

Tapi membuat coklat valentine sendiri?! Astaga, aku saja 
tak berpikir kesana! Pasti dia ingin membuat surprise 
makanya diam-diam melakukan ini semua. Jadi yang lalu 
pagi-pagi buta dia sedang belajar membuat coklat? Lalu 
gegara ketahuan aku, dia sontak menelan semua coklat 
buatannya yang belum jadi. Pantas rasa coklatnya rada aneh. 

Chocho, Kak Titi tak ingin merusak surprise yang susah 
payah kamu siapkan. 

Aku tersenyum dan diam-diam pergi meninggalkan 


Chocho. 


XXX 


413 


Pagi ini kubiarkan Chocho yang kelelahan terus terlelap 
di tempat tidur. Aku bangun dan menyiapkan sarapan 
sambil bersenandung riang. Hari ini valentine day, aku ingin 
menyiapkan hidangan penuh cinta. Jadi kubuatkan nasi 
goreng merah dengan telur mata sapi bentuk love. Juga 
segelas susu strawberry dengan buah cerry mungil di 
pinggiran gelas. 

Hmmm, masakanku amat bergaya kan? Hehehe. Pasti 
Chocho bakal takjub dan terharu melihatnya. Beda dengan 
dua orang didepanku yang melirik tak berselera ke 
piringnya. 

Ma-sa-bo-doh! 

"Silahkan menikmati!" seruku ceria. 

Lalu aku meninggalkan mereka yang sedang adu sikap 
jaim. 

"Titikoma, apa masakanmu begitu tak menariknya 
hingga dirimu sendiri tak sudi menyantapnya?" 

Sindiran Mas Aro menghentikan langkahku. Aku 
berbalik dan mendekati mereka. 

"Mas Aro khawatir keracunan masakanku? Aku tak 
sejahat itu kok. Nih lihat, ini punyaku dan Chocho!" 


Aku membuka tudung saji yang ada di meja dapur. 


414 


"Aku ingin makan bersama Chocho supaya tak 
menganggu kemesraan kalian. Hari ini valentine day loh. 
Hari kasih sayang. Kita gencatan senjata dulu ya. Bahkan 
aku sudah menyiapkan vas bunga cantik untuk menambah 
suasana romantis diantara kalian." 

Gladhys terpaku menatapku, apa dia terharu? Sedang 
Mas Aro wajahnya tetap dingin. 

"Sudah cukup kau beraksi jadi peri cinta, Titikoma?!" 

Aku tak mau menanggapi ucapan dingin Mas Aro. Cih, ini 
valentine day. Aku tak akan membiarkan Mas Aro merusak 
moodku. Sekarang saatnya membangunkan kesayanganku. 
Aku baru akan melangkah menuju kamarku, Chocho telah 
muncul didepanku. 

"Yah, Kak Titi. Napa Chocho gak dibangunin?" protesnya 
manja. 

"Chocho terlihat capek, Kak Titi gak tega." 

"Chocho gapapa. Chocho capek buat orang yang Chocho 
cintai," katanya dengan mata berbinar-binar. 

“Hepi palentine day!” teriak Chocho ceria sambil 
mengangkat kedua tangannya keatas. Ditangannya terlihat 
beberapa bingkisan yang aku yakin didalamnya berisi coklat 
buatannya. 

Tentu dia berharap semua orang gembira mendapat 


kejutan penuh cinta darinya. Tapi Mas Aro hanya menatap 


415 


dingin, Gladhys malah melongo heran. Hanya aku yang 
merespon... dengan alay! 

“Yeee.. yeee.. yeee..! Ini kejutan yang menyenangkan!" 
aku berteriak sambil melonjak riang atas kejutan Chocho 
yang sebenarnya tak mengejutkan itu. 

Wajah Chocho jadi sumringah. 

"Kak Titi senang dengan kejutan Palentine Chocho?" 

“Tentu! Mana coklat untuk Kak Titi?" tagihku antusias. 

Dia memberikan satu bingkisan padaku. Bingkisan itu 
terbuat dari lembaran buku tulis yang disobek Chocho. 
Digambar love berwarna-warni, lalu dibentuk kantong. 
Memang amburadul tampilan kantong kertas buatan tangan 
itu. Seperti hasil prakarya anak SD. Tapi aku suka banget! 

"Makasih Chocho," kataku terharu. 

Kupeluk dan kukecup pipi Chocho mesra. Dia nampak 
sangat bahagia. 

"Kak Titi, buka!" 

Oh rupanya dia penasaran ingin melihat responku ketika 
menerima coklat buatannya. Aku mengeluarkan sepotong 
coklat dari bingkisan unik buatan Chocho. Astaga, ini 
mengagumkan. Bukan dari bentuknya, tapi karena aku 
terharu. Chocho membuatkan coklat khusus dengan wajah 
seseorang yang kuyakin itu diriku. Meski mataku di coklat 


itu besar sebelah, bibirku miring, tak ada alis, tak ada hidung, 


416 


dan rambutku amburadul.. tapi aku suka! Kalian pernah 
melihat anak TK menggambar orang? Ya begitulah kira-kira 
wajahku terpahat di coklat buatan Chocho. Lucu! 

"Astaga Chocho, ini indah sekali! Kau betul-betul 
membuatnya sendiri? Karyamu seperti pemahat 
profesional!" pujiku setinggi langit. 

Mas Aro mendengus dingin mendengarnya. Pasti dia 
tahu aku cuma menggombal untuk menghibur hati Chocho. 
Hidung Chocho kembang kempis karena pujianku, dengan 
bangga ia menyerahkan hadiah coklatnya pada Mas Aro dan 
Gladhys. 

“Ini buat Kak Ander. Ini buat kak Glad. Hepi 
palentine. Chocho sayang kalian," kata Chocho tulus. 

Mas Aro dan Gladhys menerima bingkisan dari Chocho 
dengan wajah terpaksa. Dan langsung digeletakkan di meja 
makan. 

"Kakak, ayo buka!" pinta Chocho antusias. 

Dia ingin dipuji karena sudah bisa membuat coklat 
sendiri. 

"Nanti saja. Kakak sibuk!" ketus Mas Aro. 

Buru-buru ia menyelesaikan makannya dan pergi tanpa 
membawa hadiah coklat dari Chocho. Tentu saja Chocho 
kecewa, ia menatap sedih coklat yang ditinggal kakaknya, 


tanpa dibuka sama sekali. Kurasa Gladys memiliki sedikit 


417 


empati, dia membuka bingkisan untuknya dan 
mengeluarkan isinya. la menatap nyalang coklat 
ditangannya. 

"Ini wajahku?" tanyanya cengo. 

Chocho mengangguk antusias. 

"Itu Kak Glad.. cantik, kayak Kakak. Iya kan?" 

Gladhys bergidik menatap coklat berbentuk aneh di 
tangannya. 

"Ehm, sedikit mirip." 

Sama sekali tak mirip, Tolol! 

"Makan Kak, enak." 

Ini sudah berlebihan. Gladhys tak mau diminta makan 
coklat yang tak jelas bentuk dan rasanya ini. 

"Oh, bukannya ini cuma benda iseng-iseng. Aku tak mau 
memakannya." 

Dia pun pergi tanpa membawa coklatnya. Lagi-lagi 
Chocho mendesah kecewa. Seburuk itukah pemberiannya? 
Mengapa mereka semua tak mau menerimanya? 

"Chocho tak semua orang bisa melihat dengan hati yang 
penuh kasih. Mungkin Kak Xander dan Kak Gladhys belum 
menyadari betapa indahnya hati Chocho.” Aku berusaha 
menghibur Chochoku yang sedih. 

Chocho memandangku dengan mata beningnya yang 


indah. 


418 


"Kak Titi bisa lihat hati Chocho yang indah?" 

"Tentu. Kalau tidak, tak mungkin Kak Titi cinta Chocho." 

Chocho menaruh kepalanya di bahuku, kurasa dia butuh 
support kekuatan mental dariku. Kasihan Chochoku, selalu 
saja dia dikecewakan oleh keluarganya. 

"Kak Titi..." 

"Hmmm?" 

"Chocho senang. Asal Kak Titi mengerti, Chocho tak apa. 
Chocho kuat. Chocho mau jadi suami yang berguna. Kayak 
kereta api Thomas. Atau Hey Tayo." 

Meski Chocho mengungkapkan isi hatinya dengan 
bahasanya yang kekanak-kanakan tapi aku bisa menangkap 
kedewasaan yang terkandung didalamnya. Dia betul-betul 
telah menyentuh hatiku yang terdalam. Dengan segala 
keterbatasannya, Chocho selalu mengutamakan diriku. Dia 
menganggapku pusat kehidupannya. 

Chocho, kurasa aku betul-betul teramat mencintaimu. 
Tak ada keraguan lagi dalam hatiku. 

Aku mengangkat kepala Chocho dan menangkup 
wajahnya dengan kedua tanganku. 

"Chocho, i love you very much, you are my valentine. 


Now and forever," 


419 


Meski aku mengatakannya dalam bahasa Inggris, aku 
yakin Chocho mengerti perkataanku. Matanya yang berpijar 
bahagia mengatakan itu. 

"Kak Titi, Chocho cinta. Cinta secinta-cintanya! Kak Titi 
juga? Meski Chocho bodoh? Chocho cacat? Chocho jelek? 
Gak normal? Chocho aib? Chocho anak buangan?" 

Aku menutup mulutnya karena tak tahan mendengar 


cercaan orang yang ditujukan padanya. 


"Chocho baik. Chocho berhati lembut. Chocho hatinya 
bersih. Chocho amat tampan. Chocho keren. Chocho pintar. 
Chocho periang. Chocho menyenangkan. Ciuman Chocho 
enak. Pelukan Chocho hangat. Cinta Chocho membuat 
bahagia." 

Aku memujinya setulus hatiku sambil menatapnya lekat. 
Wajah Chocho berkilau penuh kebahagiaan. Bibirnya 
mendekati bibirku lalu melumatnya dengan lembut. Ciuman 
Chocho enak. Ah yang benar saja! Ciuman Chocho dashyat. 
Amat menggetarkan, manis sekaligus menggairahkan. Aku 
tak dapat menggambarkan kenikmatannya saking luar 
biasanya. Mungkin itulah yang kita rasakan bila kita 
berciuman dengan seseorang yang amat kita cintai. Setelah 


selesai berciuman pun efeknya masih terbawa. Kami saling 


420 


menatap mesra penuh cinta. Hingga suara dehaman 
seseorang mengejutkan kami. 

"Mommy.." panggil Chocho pelan. 

Dia heran Mommy-nya datang, tapi sekilas timbul 
harapan di hatinya. Mungkin Chocho teringat kelebihan stok 
coklat buatannya. 

"Buat Mommy," Chocho menyodorkan bingkisan berisi 
coklat buatannya, "Chocho sayang Mo.." 

“Ini apa? Kantong muntah?" potong Mommy sambil 
menatap jijik bingkisan di tangannya. 

“Itu Chocho bikin. Lebih. Buat Mommy," sahut Chocho 
lesu. 

Dia terlihat sangat memelas saat Mommynya 
mengembalikan bingkisan itu tanpa melihat isinya. 

"Ambil kembali. Mom gak suka." 

“Tapi Mom lihat dulu." 

Chocho mengeluarkan coklat bikinannya yang berbentuk 
panda. Lumayan sih bentuknya, tapi satu telinganya copot. 

"Kalau tahu Mom datang, Chocho mau bikin coklat 
bentuk Mom, coklat ini mestinya mirip Mom," kata Chocho 
menjelaskan. 

Namun penjelasannya membuat Mommy tersinggung. 

"Oh jadi kamu menganggap Mom seperti anjing?!" 


“Itu panda, bukan anjing," ralatku membela Chocho. 


421 


"Diam kamu, perempuan bodoh!" 

Dengan kasar Mommy mendorong kepalaku hingga aku 
mundur selangkah ke belakang. 

"Mommy, jangan!" Chocho berlari kebelakang dan 
menahan tubuhku. 

"Pak Bas!" 

Mommy memanggil Pak Bas dan menyerahkan coklat 
buatan Chocho pada bapak supir yang baik itu. 

"Berikan ini pada anjing kampung liar didepan rumah." 

Ck, aku jadi panas hati melihatnya. Mommy betul-betul 
tak berperasaan. Bahkan sebelum menyerahkan coklat 
malang itu dia sempat melumatnya penuh kebencian. Coklat 
yang susah payah dibuat Chocho hingga dia terbangun 
tengah malam dan dibuatnya penuh cinta ternyata hancur 
ditangan Mommynya. 

"Mommy kejam! Padahal Chocho membuat coklat 
sampai tengah malam!" protesku kesal. 

Mommy melirikku tajam. 

"Apa? Kamu memanggilku apa? Mommy?" 

Mommy mendekatiku dengan sorot mata kejam, tak 
sadar aku mundur selangkah lagi. 

"Huh! Aku tak sudi kau panggil seperti itu!" bentak 
Mommy keras. 


Cuh! 


422 


Dia meludah tepat mengenai wajahku. 

"Kau perempuan murahan! Perempuan rendahan, tak 
pantas kau memanggilku dengan mulut kotormu itu!" 

Mataku berkaca-kaca mendapat penghinaan ini, padahal 
seharusnya aku sudah kebal menghadapinya. Mommy 
mertuaku memang tak akan pernah mengakui aku sebagai 
menantunya. 

"Mommy, jangan hina lagi Kak Titi. Chocho yang salah. 
Chocho gak bisa bikin coklat enak. Chocho gak bisa bikin 
coklat bagus. Chocho memang bodoh! Chocho tolol!" 
Chocho berkata sambil memukul kepala seakan menyesali 
kebodohannya. 

Aku tak tega melihatnya. 

"Chocho, jangan begitu! Chocho tak salah. Chocho bukan 
anak bodoh. Orang lain yang merasa dirinya lebih pintar 
dari Chocho justru dia yang lebih picik dan sempit 
pemikirannya!" sindirku gemas. 

Plak! 

Mendadak pipiku ditampar dengan keras oleh siapa lagi 
kalau bukan Mommy. Entah mengapa emosiku memuncak, 
aku kesulitan mengendalikannya. 

"Mommy hanya bisa begini saja, hah?! Ayo terus pukul 
Titi, tapi Titi tak akan berhenti menyuarakan kebenaran. 


Mommy tak pantas menjadi seorang ibu, hati Mommy penuh 


423 


dengki dan sirik. Apa yang kau berikan pada anakmu? 
Hanya kepahitan!" 

Plak! Plak! 

Lagi-lagi Mommy menampar pipiku, kiri dan kanan. Tak 
puas melakukannya, tangannya maju hendak menyerang 
namun Chocho menahannya. 

"Mommy, jangan!" 

Chocho memelukku erat untuk melindungi dari serangan 
Mommynya. 

“Brengsek! Kau dan istrimu sama-sama tak layak tinggal 
di keluarga Edisson! Kalian memalukan. Kalian rendahan!" 

Mommy ganti memukuli punggung Chocho dan Chocho 
sama sekali tak membalasnya. Aku yang tak terima akhirnya 
balas mendorong Mommy hingga ia nyaris terjatuh. Untung 
dia berpegangan pada meja makan. 

"Kau!" 

"Iya aku! Kenapa? Mommy mau balas memukulku?" 
tantangku berani. 

Mommy semakin emosi, dia mengambil palu pengempuk 
daging dan hendak memukulkan ke kepalaku. Chocho 
melihatnya dan segera mendorong keras Mommynya 
sebelum wanita itu mencapaiku. 


Brak! 


424 


Mommy jatuh terlentang dengan keras ke lantai. 
Kepalanya terkena kerasnya lantai hingga membuat Mommy 
tak sadarkan diri. 

"Mommy mati! Mommy mati!" jerit Chocho histeris. 

Astaga, aku masih terpana saat Chocho menjadi histeris. 

"Chocho dah matiin Mommy! Mommy mati! Mommy 
mati!" 

"Chocho bukan be." Belum selesai aku bicara, Chocho 
berlari keluar sambil menjerit histeris. 

Aku memeriksa keadaan Mommy, masih dapat 
kurasakan nadinya. Mommy masih hidup. Aku harus segera 
memberitahu Chocho. 

"Chocho! Mommy masih hidup!" 

Aku berlari keluar namun tak kutemukan Chocho 
dimanapun. Kepanikan mulai melandaku. Chocho berlari 
kemana? Aku berlarian mencari kesana-kemari, tapi tetap 
saja tak bisa menemukan Chocho. 


Ya Tuhan, Chocho menghilang. Kemana Chocho?! 


XXX 


425 


32: Mebiulh of me 


CHOCHO POV 

Aku gak tahu. Apa yang kulakukan ini sudah tepat? Aku 
hanya mengikuti naluri. Akhir-akhir ini pikiranku kacau. 
Seperti ada yang membuka pintu otakku dan bilang 'Bangun 
Chocho!' 


Semua ini berawal saat aku dan Kak Titi ke desa. 


Flashback on 

Kami minum air manis yang rasanya getir. Pertama aku 
minum, lidahku seperti tersetrum. Ctes. Ctesssss... 

Aku cuek saja. Abis rasanya enak. Kuhabiskan minuman 
itu. Malam itu Kak Titi menjadi aneh. Lebih nakal. Tapi aku 
suka dinakalin. Hehehe.. 

Paginya saat bangun aku merasa pikiranku jadi terang. 
Aku melihat segala sesuatu dengan cara yang berbeda. Aku 
terbangun dengan tubuh telanjang bulat, demikian pula 
dengan Titi (nah kenapa pula aku sekarang memanggil 
hanya namanya, tanpa embel-embel 'Kak'!). Kami berdua 
telanjang bulat diatas ranjang, dan aku melihat ada noda 


darah di sprei. 


426 


Kesadaran itu menelusup dalam benakku. Semalam 
adalah malam pertama kami, Titi menjadi milikku seutuhnya. 
Bahagia. Belum pernah aku merasa sebahagia ini. Hidupku 
terasa lengkap dan utuh. Entah mengapa pemikiranku 
berubah seperti ini. Aku merasa berbeda. Tak ada 
keinginan melakukan hal-hal kekanakan seperti biasanya. 
Aku jadi tak sabar ingin melihat dunia luar dengan cara 
pandangku yang berbeda. Namun Titi masih tidur nyenyak, 
aku tak tega membangunkannya. 

Cup. 

Aku mengecup bibirnya hangat lalu turun dari ranjang. 
Segera kukenakan pakaianku. Aku berlari keluar rumah. Oh 
dunia, Chocho datang. Ehm, bukan! Keanu Edisson, 


welcome back at the world! 


XXX 


Aku tahu Mas Gino menganggapku kurang waras. 
Permintaanku mungkin terdengar aneh baginya. 

"Kau meminta... tuak pengantin lagi?" 

Aku mengangguk mengiyakannya. 

"Boleh?" 

Mas Gino tersenyum sinis, "boleh. Dengan syarat kamu 


nikah lagi." 


427 


"Sama Titi?" 

"Semprul. Kalau dengan Titi itu kawin. Nikah dengan 
orang lain toh!" 

"Gak mau! Aku cuma nikah atau kawinnya sama Titi aja!" 
kataku tegas. 

"Kalau begitu kamu ndak mungkin dikasih tuak 
pengantin lagi!" sahut Mas Gino meledekku. 

Aku menghela napas kecewa. Apakah otak terangku ini 
akan habis masa berlakunya? 

"Ada apa? Kamu pasti punya alasan minta tuak 
pengantin itu toh? Apa karena efek dari tuak ajaib itu?" 
pancing Mas Gino. 

"Kok Mas tahu?" Aku melongo keheranan. 

"Bocah, kamu punya masalah dengan organ tubuhmu?" 

Mas Gino itu dokter? Apa dukun? Kok tahu yang 
kurasakan? 

"Iya Mas. Jadi Mas bisa membantuku?" tanyaku penuh 
harap. 

"Kalau cuma itu gampang. Ndak perlu tuak pengantin, 
aku bisa kasih yang lain." 

Kali ini Mas Gino tersenyum misterius. Kalau dulu 
mungkin aku percaya apa aja ucapannya, tapi dengan otak 
terangku sekarang aku jadi curiga. 


"Apa ada obat lain yang sedashyat tuak pengantin?" 


428 


"Ada. Mau kubelikan obat perangsang?" sahut Mas Gino 
Serius. 

"Sial. Aku gak minta yang itu!" 

"Ndak usah sungkan, Bocah. Aku paham kok kalau kamu 
butuh obat..." 

"Aku gak butuh! Aku bisa meniduri Titi sampai dia 
kewalahan tanpa obat seperti itu!" 

Mas Gino menatapku takjub. 

"Wow, wow... Bocah, kau boleh juga!" katanya sambil 
meninju bahuku pelan. 

Aku mencebik kesal. Oke, perlahan sifat kebocahanku 
mulai kembali. 

"Jangan panggil aku bocah!" 

Mas Gino cengengesan melihatku merajuk. 

"Ya, kamu memang bukan bocah... biasa. Jadi bukan 
itumu yang bermasalah, lalu apa?" 

Memang Mas Gino nyebelin, tapi aku butuh bantuannya. 
Jadi kupendam rasa kesalku dulu. 

"Mas, kamu pasti tahu. Aku jadi beda setelah minum 
tuak pengantin itu." 

Mas Gino mengangguk, kali ini dengan ekspresi serius. 

"Tuak pengantin memang ajaib. Aku saja sampai 
mengadakan penelitian saking penasaran apa yang 


terkandung didalam minuman itu. Kali ini minuman dashyat 


429 


itu terbukti menyebabkan hormonmu matang secara instan. 
Kamu jadi dewasa, Keanu. Itu kan namamu? Kamu bukan 
Chocho lagi." 

"Tapi entah untuk berapa lama," keluhku spontan. 

Mas Gino sontak menatapku penuh minat. 

"Kenapa? Kamu merasakan tanda-tanda akan kembali ke 
asal? Memang perubahan ini belum tentu permanen. Dulu 
si Didi bencong bisa manly cuma bertahan lima hari." 

Lima hari? Itu terlalu singkat untuk membahagiakan Titi. 
Aku gak rela bisa memanjakannya sesingkat itu. Setelahnya, 
Titi harus merawatku yang bertingkah seperti balita seumur 
hidupnya! 

"Mas, apa dayaku? Aku gak mau menyusahkan Titi lagi. 
Tapi memang, aku mulai merasakan tanda-tanda akan 
kembali seperti dulu. Dalam diriku timbul dorongan untuk 
bersikap seperti anak-anak lagi." 

Bahkan sekarang aku mengadu dengan memilin-milin 
jariku. Mas Gino memperhatikan tingkahku itu. 

"Cho... Keanu, jadi itu sebabnya kau pengin minum tuak 
pengantin itu. Tapi sayang, tuak itu cuma diberikan saat kita 
baru nikah alias saat kita menjadi pengantin baru. Itu tradisi 
di desa kami." 

Aku mengerti. Dan aku gak ada niat menikah lagi. Aku 


gak mau mengkhianati Titi, apapun alasannya! 


430 


"Bocah, kau bersedia menjadi kelinci percobaan?" cetus 
Mas Gino tiba-tiba. 

"Aku manusia, Mas. Bukan kelinci. Dan gak minat jadi 
kelinci. Masa tega Mas menjadikan Titi Nyonya Kelinci'?" 

Mendadak aku bergidik membayangkan Titi melahirkan 
anak-anak kelinciku. 

"Semprul! Sadar, woi! Maksudku, saat ini aku sedang 
meneliti khasiat tuak pengantin, aku berencana membuat 
tiruannya. Nah, aku butuh orang bermasalah untuk 
mengetes khasiatnya." 

Apa aku ini termasuk orang yang bermasalah? Iya sih, 
aku adalah orang yang mengalami keterbelakangan mental. 

"Bagaimana Bocah, kamu mau membantuku? Kalau 
berhasil itu merupakan keuntungan bagimu," bujuk Mas 
Gino. 

Kalau gagal? Aku menggigit kukuku galau. Dih, untung 
aku tidak melakukannya didepan Titi. Aku gak mau Titi 
khawatir padaku. 

"Kalau gagal, apa yang terjadi padaku Mas?" 

“Pertanyaan pintar! Aku ndak bisa menjanjikan pasti 
berhasil. Tapi paling ndak kalau gagal, kondisimu ndak lebih 
buruk dibanding dengan kamu sebelum ini. Ngerti?" 

Aku mengangguk. 


"Bagaimana, kamu mau?" 


431 


"Mau, Mas." 

"Baik, nanti aku kabari lagi. Aku harus membicarakan 
hal ini dengan Professor Hiro." 

"Siapa dia?" Aku harus berhati-hati dengan orang 
asing. 

Aku tak mau keluargaku tahu tentang usahaku ini. Juga 
orang-orang dari dunia luar. Semua ini harus dirahasiakan 
dari siapapun, termasuk Titi. Aku tak mau Titi kecewa bila 
hasilnya gagal. Aku tak mau membuatnya menaruh harapan 
pada sesuatu yang belum pasti. 

"Jangan khawatir. Kamu pasti mau semua ini 
dirahasiakan. Proffesor Hiro adalah peneliti jenius yang 
bekerjasama denganku. Dia seakan hidup di dunianya 
sendiri, jadi terkungkung dari dunia luar." 

Itu lebih baik. Jadi rahasiaku aman bersamanya. Dua 
hari kemudian Mas Gino kembali menemuiku. Dengan 
antusias dia menceritakan bahwa Prof Hiro sangat tertarik 
mengetahui kasusku. Dia ingin segera melakukan percobaan 
padaku. 

"Jadi bagaimana, kau bisa datang ke lab kami?" 

Aku bimbang mendengar permintaan Mas Gino. 

"Mas, bagaimana ya? Aku mungkin gak bisa kabur. Mas 
kan tahu, aku selalu disembunyikan," kataku sambil garuk- 


garuk kepala. 


432 


Tapi saat menyadari tatapan Titi tertuju padaku, buru- 
buru aku merubah ekspresi wajahku jadi serius banget. Biar 
kelihatan dewasa. 

"Bocah, kami ndak bisa memberikan obat itu begitu saja. 
Prof Hiro harus memeriksa kondisimu, terus ada 
pengobatan awal secara injeksi. Kau harus menginap di lab 
selama satu atau dua hari." 

Waduh, bagaimana ini? Aku harus mencari jalan supaya 
bisa kabur. 

"Kapan Prof Hiro mau memeriksaku?" 

"Bagaimana kalau tanggal 15 Febuari ini?" usul Mas Gino. 

Tapi aku punya pemikiran beda, "kalau 14 Febuari?" 

“Terserah kamu Bocah, atur saja. Ini alamat labnya. Kau 
bisa kesana sendiri?" 

Mas Gino memberikanku selembar kartu nama 
bertuliskan nama Prof Hiro. 

"Aku usahakan, Mas." 

Aku belum sempat membaca kartu nama itu lebih detail 
karena Titi berlari mendekatiku. Dia sedang mengejar Ginuk 
yang berlari kearahku. Buru-buru kusimpan kartu nama itu 
di kantung celanaku. Moga-moga Titi gak curiga. 

Untung candaan Ginuk dan Mas Gino mengalihkan 


perhatian Titi. Aku bisa bernapas lega. 


433 


XXX 


Saat dalam perjalanan pulang aku tahu, Pak Bas 
menatapku bingung. Mungkin dia merasa aku berbeda. 
Padahal aku berusaha tetap cemerlang didepan Ti... Kak Titi. 
Aduh, mengapa pula aku ingin memanggilnya Kak Titi lagi. 

Jiwa kekanakanku mulai menggeliat bangun, meski aku 
berusaha keras membuat diriku tetap dewasa. Pertentangan 
dalam diriku menyebabkan kepalaku sakit. Aku pun 
merebahkan kepalaku di pangkuan Kak... Titi. 

Saat terbangun, secara samar aku mendengar 
percakapan Kak Titi dan Kak Ander. Kepalaku yang masih 
terasa sakit semakin cenat-cenut mendengar ucapan mereka. 
Apa-apaan ini? Mengapa kami harus pindah ke rumah Kak 
Ander? Perasaanku jadi tak enak. Pasti ada yang mereka 
rencanakan. Sesuatu yang tak baik! Kak Ander nakal! 

Hatiku panas. Aku harus melindungi Kak Titi. Tapi 
bagaimana? 

Aku pura-pura tertidur hingga Kak Titi dan Kak Ander 
masuk ke rumah. Lalu aku bangun dan melihat Pak Bas 
menatapku aneh. 

"Tuan kecil, maaf. Bagaimana bisa Tuan kecil berubah 


seperti ini?" 


434 


Aku tersenyum polos, lalu menjawabnya, "Pak Bas 
pengin tahu? Tapi Pak Bas harus mau membantu Chocho." 

Nah lho, aku sudah menyebut diriku sendiri Chocho. Aku 
mundur selangkah lagi kembali ke asalku. Ya Tuhan, aku 
harus segera diobati. 

Beberapa saat kemudian aku masuk ke rumah dan 
mendengar pembicaraan mereka. Hatiku pedih mendengar 
mereka menghina Kak Titi. Bagaimana aku bisa melindungi 
Kak Titi? Kalau aku menunjukkan diriku yang sebenarnya, 
mereka pasti akan mengusir kak Titi! Mereka akan 
beranggapan aku sudah normal, jadi gak butuh Kak Titi. 

Tidak! Aku tak mau itu terjadi. Jadi aku harus berpura- 
pura menjadi Chocho yang dulu. Tidak pura-pura 
seluruhnya, memang perlahan aku akan kembali menjadi 
diriku yang dulu. Kalau tak dicegah dengan obat penemuan 
Prof Hiro. Semoga berhasil. 

Itulah yang mendorongku beraksi menjadi Chocho yang 
dulu, pakai acara ngompol segala! Aku tahu Kak Titi tampak 
terpukul melihat kondisiku. Maaf Kak Titi. Chocho terpaksa. 


Ini harus dilakukan. Demi masa depan kita. 


XXX 


435 


Malam banget. Pak Bas menemui Chocho. Ngasih 
jawaban pesan yang Chocho minta disampaikan pada Mas 
Gino. 

"Tuan kecil, Pak Gino bilang semua sudah siap. Tinggal 
menunggu kedatangan Tuan. Ini obat yang diminta Tuan 
Kecil." 

Dia kasih Chocho satu pil kecil. Warnanya Chocho suka. 
Aduh, lihat. Chocho makin mundur aja. Makanya Chocho 
minta obat. Supaya Chocho tetap waras. 

"Minum, Pak," pinta Chocho. 

Pak Bas ambil air. Chocho menelan pil itu. Yeakkk... 
rasanya pahit. Chocho melet-melet saking pahitnya. 

"Tuan kecil, yakin mau kabur?" tanya Pak Bas. 

Dia ngelihat Chocho bingung. Chocho tahu Pak Bas 
khawatir. Bisakah Chocho kabur dengan jiwa kayak gini? 

"Chocho dah minum obat. Moga Chocho bisa dewasa 
dikit, Pak." 

Pak Bas mengangguk ragu. 

"Tuan kecil, tadi Nyonya kecil.." Dia berhenti. Ragu. 

Napa dengan Kak Titi? 

"Pak Bas, ayo katakan. Napa dengan Kak Titi? Ayo 
katakan," Chocho merajuk. 

Pak Bas garuk-garuk kepala, "tak penting, Tuan kecil." 

“Enggak. Chocho marah nih. Bilang Pak Bas!" 


436 


"Itu tentang Tuan muda, dia berusaha mencium paksa 
Nyonya kecil. Tapi sudah teratasi. Diam-diam saya 
memukul kepalanya dari belakang." 

Tangan Chocho terkepal. Kesal!! Kak Ander nakal! Kak 
Ander jahat!! Chocho harus cepat sembuh. Chocho mau 
melindungi Kak Titi. 

“Pak Bas, rencana kita jalan ya. Tanggal 14. Jangan lupa. 


Bawa Mommy datang." 


FLASHBACK OFF 


Tanggal 14 Febuari.. 

Aku mulai enak. Rada waras. Mungkin gegara udah 
minum obat. Obat pil pahit warna coklat. Saat ini aku 
sembunyi di mobil Pak Bas. Di bagasi. Iya, aku kabur. Aku 
harus segera ke lab untuk diperiksa. Dan di... diapain ya? 
Jeksi apa gitu. 

Kak Titi mencariku. Sambil nangis. Aku jadi ikut nangis. 
Pengin keluar dan meluk dia. Ya Tuhan, kasihan Kak Titi. 
Pasti dia khawatir padaku. 

Maaf, Kak Titi. Tolong sabar. Aku pasti kembali. Tapi 
saat ini aku harus pergi. Kak Titi baik-baik aja ya. Tunggu 


aku. 


437 


XXX 


Mommy gak peduli. Aku menghilang, dia tetap aja 
pulang ke rumah. Langsung masuk ke rumah. Aku keluar 
dari bagasi saat ada yang membuka dari luar. 

"Paman!" 

Aku memeluk Paman yang datang mau menjemput. 

"Pak Frans, kuserahkan Tuan kecil pada Anda. 
Selanjutnya urusan Anda," Pak Bas berkata pelan. 

"Terima kasih Pak Bas. Kami pergi dulu." 

Paman menggandeng tanganku dan mengajak masuk 
mobilnya. 

"Tuan kecil Chocho, sekarang ayo kita datangi lab itu. 
Semoga mereka bisa menyembuhkan Tuan kecil." 

"Paman, makasih. Setelah ini bisakah Paman ke Kak Titi? 
Lindungi Kak Titi. Kasihan Kak Titi.” Mataku berkaca-kaca. 
Berat rasanya meninggalkan Kak Titi. 

Paman mengangguk. 

"Iya Tuan kecil. Paman akan kesana. Tuan kecil tak usah 
risaukan Nyonya Kecil. Selesaikan saja proses pengobatan 
Tuan Kecil. Semoga berhasil." 

Iya, semoga berhasil. Kalau tidak, aku bisa kembali jadi 
Chocho yang dulu. Anak terbelakang mental. Si aib keluarga 


Edisson yang harus disembunyikan rapat-rapat. 


438 


Kasihan Kak Titi yang terjebak hidup bersamaku. 


XXX 


439 


33: Chocho comeback 


TITI POV 
Sudah seminggu Chocho menghilang, aku stress sekali! 
Tiap hari aku tak bisa tidur. Peristiwa itu selalu terbayang di 


benakku. 


Flashback on 

Aku menangis saat sadar Chocho telah menghilang. Aku 
telah mencarinya kemana-mana, tapi dia tak ada di seantero 
rumah. Akhirnya aku menangis keras disamping mobil Mami 
mertuaku. 

"Chocho... Chocho, kenapa kamu pergi begitu saja? Kamu 
tega meninggalkan Kak Titi disini sendirian?" kataku di sela- 
sela tangisanku. 

Sayup-sayup aku mendengar suara lirih seseorang 
memanggil namaku. Itu suara Chocho. 

"Chocho! Chocho! Itu kamu kan?” Aku menoleh ke 
sekelilingku, tapi tak kulihat keberadaan suamiku. Yang 
muncul justru Mami mertuaku yang mendorongku menjauhi 
mobilnya. 


"Minggir! Kau mengotori mobilku saja!" 


440 


"Mami, Mami mau kemana? Chocho masih belum 
ditemukan." 

Mami mertuaku melirik geram kearahku. 

"Sudah cukup aku dipusingkan oleh anak idiot itu! Aku 
mau pulang, kepalaku pusing!" 

"Ta... tapi bagaimana dengan Chocho? Apa Mami tak 
perlu memberitahu hal ini sama Daddy? Khawatirnya Chocho 
diluar sana dalam bahaya." 

Chochoku terlalu polos dan mudah ditipu. Aku takut ada 
yang menjahatinya. 

"Tak usah mendikteku, wanita bodoh! Dan mungkin lebih 
baik anak idiot itu menghilang saja selamanya!” 

Aku terpaku mendengar ucapan sadis Mami mertuaku. 
Menghilang selamanya?  Tidak!! Aku tak rela Chocho 
mengalami itu. Biarlah, aku akan mencarinya sendiri. Meski 
keluarga ini tak peduli pada Chocho, biar aku saja yang 
menyelamatkannya. 


My Baby, semoga kau baik saja dimanapun kau berada.. 


XXX 


Saat aku kembali ke rumah, rumah sudah gelap. Seakan 
tak ada penghuninya. Aku merasa dingin dan lelah. 


Pencarianku belum membuahkan hasil, Chocho tak dapat 


441 


kutemukan dimanapun. Kalau mau melapor ke polisi juga 
belum bisa, Chocho belum menghilang selama 24 jam. Itu 
syarat supaya polisi bisa bergerak mencari orang yang 
dilaporkan hilang. 

Aku mengambil minuman di dapur pantry, dan berjingkat 
kaget karena melihat seseorang yang duduk di kursi makan 
dalam kegelapan. 

"Darimana kamu?" tanya orang itu dingin. 

Aku tak punya tenaga untuk berdebat seru, jadi aku 
menjawabnya dengan nada rendah, "mencari Chocho." 

Kurasa Mas Aro pasti sudah tahu perihal menghilangnya 
adiknya. Dia menghembuskan napas panjang. 

"Kau sudah menemukan jejaknya?" 

"Belum," sahutku dengan hati pedih. 

Membayangkan nasib Chocho yang tak jelas diluaran sana, 
airmataku kembali bergulir. Mas Aro menghela napas lagi, 
lalu bangkit dan menghampiriku. Ia berniat memelukku, 
namun aku mundur menghindarinya. 

"Mas Aro, apa Mas tidak berkeinginan mencari Chocho? 
Dia itu adikmu?” tuntutku. 

Mas Aro menatapku tajam. 

"Kau pikir aku hewan yang tak memiliki perasaan? Tanpa 


kau suruh pun aku sudah mencarinya." 


442 


Hatiku agak lega mendengarnya, ternyata Mas Aro tak 
sejahat yang kukira. 

"Terima kasih." 

Mas Aro mendengus dingin menerima ucapan terima 
kasihku. 

"Mulai besok tak usah repot-repot lagi mencari Chocho. 
Orangku yang akan mencari bocah itu!" 

"Tapi Mas, aku ingin mencari..." 

"Tugasmu disini Titik! Jangan sampai rumah berantakan 
gara-gara kau abaikan!" 


Tapi aku bukan babu, Mas Aro! Batinku menjerit kesal. 


XXX 


Paginya aku terbangun dengan kepala berat. Mungkin 
aku kecapekan plus semalam tak bisa tidur membuat kondisi 
tubuhku drop. Tapi kukuatkan diriku. Aku harus 
membereskan tugasku disini sebelum berangkat untuk 
mencari Chocho. 

Selesai menyiapkan sarapan, aku mandi lalu bergegas 
berdandan ala kadarnya. Kini aku siap untuk berangkat 
mencari Chocho. Namun melewati ruang makan, Gladhys 
menahanku. 


"Kamu yang memasak sarapan ini?" tanyanya dingin. 


443 


"Iya, "jawabku singkat. 

Aku ingin segera mengakhiri percakapan ini dan 
secepatnya pergi meninggalkan tempat ini. Gladhys 
mendekatiku dan berbicara didepan wajahku. 

"Masakanmu tak lebih baik dari sampah!" 

Aku tak peduli dia mencelaku kasar seperti ini, waktuku 
lebih berharga dibandingkan harga diriku yang terluka. 

"Terima kasih inputnya, sekarang aku boleh pergi?" 
tanyaku datar. 

Gladhys melotot gusar, mungkin dia tak puas dengan 
responku yang diluar dugaannya. 

Dia mencengkeram rahangku dan berdesis tajam, 
"mengapa kau tak mau mencoba masakanmu sendiri?” 

"Aku buru-buru.” 

"Buru-buru? Alasan! Kau sengaja masak makanan 
sampah itu untuk melampiaskan kebencianmu padaku kan?!" 

Aku menggeleng tegas. 

"Jangan mungkir!" bentaknya ketus. 

"Tidak. Lepaskan aku, Gladhys! Aku harus mencari 
Chocho. Maaf kalau masakanku tak enak. Lidahku pahit, 
mungkin itu yang membuatku tak konsen masak," kilahku 
dengan mata berkaca-kaca. 


Rahang Gladhys mengetat. 


444 


"Kau memang sengaja berakting mengenaskan begini 
untuk menggoda suamiku kan?!" Tuduhnya geram. 

Mataku membola mendapat tuduhan tak adil ini. Kapan 
aku menggoda Mas Aro? Kisah kami sudah berakhir! Kini 
perhatianku hanya tersita pada Chocho, suamiku yang 
malang. 

"Semalam aku melihat kalian. Kau menjijikkan, Titi!! 
Wajah memelasmu itu membuatku muak! Kau tak bisa 
menipuku seperti kau mengelabui suamiku. Kau tidak 
mengkhawatirkan Chocho! Kau khawatir pada dirimu sendiri! 
Kau takut kalau Chocho hilang untuk selamanya, posisimu di 
keluarga ini jadi terancam! Dan kau kembali jadi gembel!" 

Itu. Tidak. Benar. 

Tapi entah mengapa lidahku terasa kelu untuk membela 
diriku. Kepalaku terasa semakin berat dan sakit, apalagi 
Gladhys mengguncang-guncang tubuhku dengan keras. 

"Katakan Titi! Bela dirimu! Kau tak bisa membantahnya 
kan?!” bentak Gladhys keras. 

Tueng! Tueng! Tuenggg! Kepalaku sakit sekali, seperti 
ada yang memukulinya dengan palu besar. 

"Katakan! Kau wanita matre! Kau peralat Chocho dan 
Xander kan?! Kau..." 


"ITU TIDAK BENARRR!!" pekikku menggelegar. 


445 


Plak! Tanganku spontan menampar pipi Gladhys. Wanita 
itu berhenti mengguncang tubuhku. Aku dan dia sama-sama 
terhenyak. Aku syok karena sudah berani menamparnya. Ya 
Tuhan! Aku tak bermaksud melakukannya. 

"Glad... Gladhys, mmmmaaaaffff," kataku gemetar. 

Gladhys menatapku tak percaya sambil memegang 
pipinya yang memerah karena tamparan kerasku. 

"Kau... berani... menamparku?" 

"A-aku tak bermaksud begitu. Gladhys, maaf." 

"Kau pikir cukup dengan kata maaf saja?" seru Gladhys 
marah. 

Dia berbalik mengambil piring di meja makan dan 
melemparkannya kearahku. 

Prangggg!! Piring itu pecah menimpa tubuh seseorang 
yang tiba-tiba telah berdiri didepanku. 

"Nyonya kecil tak apa?" 

Orang itu menoleh padaku dengan keningnya yang lecet 
tergores pecahan piring. 

"Pamannn," ucapku dengan suara tercekat. 

Paman Frans, mantan pengasuh Chocho tersenyum lembut 
padaku lalu berkata pada Gladhys, “maaf Nyonya muda, 
sebaiknya Nyonya tak melampiaskan kemarahan seperti ini 
pada Nyonya kecil. Apa Nyonya Muda tak melihat, wajah 
Nyonya kecil pucat sekali. Sepertinya dia sakit." 


446 


Paman Frans menegur dengan sopan namun tegas. Wajah 
Gladhys merah padam menahan malu. 

"Dia duluan yang menamparku Paman. Aku hanya 
membalasnya!" kata Gladhys membela diri. 

Memang itu kenyataannya. Aku duluan yang memulainya. 
Ini bukan kesalahan Gladhys semata. 

"Paman, dia benar. Aku tadi memang menam .." 

Mendadak kepalaku terasa semakin berat hingga aku 

tak kuat menyangganya. Aku terjatuh dan pandanganku 
menggelap seketika. 


XXX 


Saat aku tersadar kutemukan diriku sudah terbaring di 
ranjang dan dijaga oleh Paman Frans. 

"Nyonya Kecil, jangan bangun dulu. Berbaring dulu saja," 
cegah Paman Frans saat aku hendak bangun. 

"Paman, Chocho hilang! Aku harus mencarinya!" 

Paman Frans tersenyum menenangkan diriku. 

"Nyonya Kecil tak usah khawatir. Tuan kecil Chocho baik 
saja,” kata Paman lirih. 

"Apa Chocho sudah ditemukan?" tanyaku berharap. 


"Tuan kecil ada disuatu tempat, dia baik saja.” 


447 


"Paman, antar aku kesana. Aku mau menjemput Chocho. 
Dia pasti ketakutan tanpa diriku!" 

"Tuan kecil baik saja, Nyonya!" tegas Paman Frans. 

"Tapi... tapi... mengapa dia tak kembali kemari? Mengapa 
Paman tak membawa kemari?" tanyaku gusar. 

"Dia butuh waktu untuk menenangkan dirinya. Peristiwa 
terakhir disini membuat Tuan Kecil syok dan sedih sekali," 
jelas Paman Frans. 

Hatiku mencelos dibuatnya. Aku merasa gagal sebagai 
istri, aku tak bisa menenangkan dan membuatnya bahagia. 

"Lalu apa yang harus kulakukan, Paman? Aku bisa apa?" 
tanyaku dengan air mata menggenang. 

Paman Frans menghela napas panjang. 

"Nyonya kecil harus menjaga kesehatan dan tunggulah 


Tuan kecil Chocho. Dia pasti kembali!” 


Flashback off 


Bicara mudah saja. Kenyataannya seminggu tanpa 
Chocho hidupku betul-betul kacau. Aku menjalaninnya 
bagaikan robot. Apatis. Cuek. Datar saja. Bahkan Gladhys 
dan Mas Aro memperlakukanku seakan aku ini patung di 
sekitar mereka. Mungkin lebih baik begitu, berantem terus 


membuatku merasa capek lahir batin. 


448 


Satu hal yang kini kusadari, tanpa Chocho hidupku terasa 
hampa. Bagai ada yang terenggut paksa dari jiwaku. Chocho, 
dia adalah sebagian jiwaku. Dan aku amat mencintainya. 
Hingga tanpa dirinya semua jadi tak berarti. Hidupku 
kosong. Hanya Paman Frans yang menemani hari-hariku, 
sampai suatu saat ia datang memberi kabar keberadaan 
Chocho. 

"Tuan kecil Chocho sudah ditemukan!" 

"Dimana dia? Apa kita bisa menjemputnya sekarang?" 
tanyaku tak sabar. 

Paman Frans tersenyum melihat ketidaksabaranku. 

"Tenang Nyonya kecil, Tuan kecil tak akan pergi. Saya 
sudah menyegelnya di tempatnya kini supaya dia menunggu 
kita disana." 

Ih Paman, emang Chochoku vampir apa? Senyum 
pertamaku sejak Chocho menghilang pun merekah. 

"Dimana dia Paman?" 

Dia ada di suatu tempat yang tak pernah terpikirkan 
olehku. Panti Asuhan. Saat aku mendatangi Panti Asuhan 
'Kasih Bunda', aku menemukan Chocho yang berada 
diantara kerumunan anak-anak panti lainnya. Mereka 
bermain diantara tumpukan blok-blok berwarna-warni. 

Chocho terlihat begitu bahagia dan lepas di tempat ini. 


Mungkin baru disinilah ia bisa bergaul dan berteman dengan 


449 


bebas tanpa adanya ancaman atau kekhawatiran seperti 
biasanya. Aku terharu melihatnya.  Chochoku bisa 
merasakan kebahagiaan bersama orang lain selain diriku 
dan keluarganya. 

"Chocho..." panggilku pelan. 

Aku memanggil namanya dari lantai satu, Chocho berada 
di ruang bermain yang terletak satu lantai dibawahku. 
Meski suaraku pelan dan suasana di ruang bermain sangat 
riuh, Chocho tetap bisa mendengarku. Dia mendongak 
keatas untuk mencariku. 

"Kak Titiiiii!” teriaknya surprise. 

Dia melempar topi yang dipakainya lalu berlari menuju 
kearahku. Aku terpaku menatap gerakannya. Chocho begitu 
indah meski seperti apapun dia. Astagah, betapa aku sangat 
merindukannya. Melihatnya berlari menghampiriku seakan 
melihat kebahagiaan yang mendatangiku! 

Akhirnya Chocho berada didepanku, dengan napas 
terenggah-enggah Chocho menunduk dan mengatur 
napasnya. 

"Kak Titi, hah.. hah.. hah... akhirnya kita... bertemuh..." 

"Iya Chocho, kita bertemu," sahutku lembut dengan mata 
berkaca-kaca dan bibir tersenyum, "Kak Titi kangen. Kangen 


sekali." 


450 


Chocho mengangkat wajahnya dan menatapku dengan 
mata berbinar-binar. 

"Chocho juga. Kangen. Kangen sekali. Kangen-kangen- 
kangen-kangen-kangen-kangen-kangen-kangen..." 

Mungkin dia tak akan berhenti mengucap kata 'kangen' 
bila aku tak membungkam bibirnya dengan ciumanku. 
Matanya membola menerima serangan ciumanku. Namun 
sesaat kemudian Chocho memejamkan matanya dan balas 
menciumku. Kami berciuman sangat intens untuk 
melampiaskan kerinduan yang menyesakkan dada. Hingga 
tepukan tangan anak-anak panti asuhanku menyadarkan 
kami. Kami melepaskan ciuman dengan wajah merona. 

"Cium-cium-cium! Chocho lamar-lamar-lamar!" 

Astaga mereka pasti kebanyakan nonton film. Melihat 
kami berciuman, seenaknya saja mereka mengartikan 
Chocho akan melamarku. Bagaimana kalau mereka tahu 


bahwa Chocho itu suamiku? 


XXX 


Malam ini kulalui di panti asuhan 'Kasih Bunda’. Karena 
panti asuhan ini terletak diluar kota,maka kuputuskan kami 
baru akan pulang keesokan harinya. Aku tidur bersama 


Chocho dan anak-anak panti lainnya. Maklum karena 


451 


keterbatasan tempat, kami harus mau berbagi ruangan 
dengan anak-anak itu. Tapi tak masalah, bagiku bisa tidur 
sambil memandang wajah polos Chocho yang tersenyum 
sudah merupakan kebahagiaan yang tak terkira. 

"Suamiku yang tampan dan kekanakan, seperti apapun 
dirimu... ketahuilah aku amat mencintaimu," gumanku lirih. 

Seakan bisa mendengar ucapanku dalam tidurnya, 
Chocho tersenyum semakin lebar. Aku terus menatapnya 
dengan perasaan membuncah, dalam pikiranku terngiang- 
ngiang cerita Ibu kepala panti. 

Dia menemukan Chocho di pasar saat pergi keluar kota 
untuk belanja keperluan panti. Chocho terlihat lusuh, 
kelaparan dan kebingungan. Ibu Panti bilang dia sempat 
heran melihat tingkah laku Chocho yang tak sesuai umurnya. 
Akhirnya dia menyadari, Chocho memiliki — masalah 
keterbelakangan mental. 

Karena kasihan, dia membawa pulang Chocho kemari. 
Awalnya Chocho sering menangis menyebut nama 'Kak Titi', 
tapi lama kelamaan karena perlakuan baik penghuni panti 
ini Chocho bisa menyesuaikan diri dengan baik. 

Untung ada seseorang yang baik seperti ibu kepala panti 
dan anak-anak panti asuhan lainnya yang bisa menerima 


Chocho dengan tulus. 


452 


Terima kasih Tuhan, Kau telah menjaga Chocho dengan 


baik hingga Kau pertemukan dengan aku kembali. 


XXX 
TITI POV 
Sudah seminggu Chocho menghilang, aku stress sekali! 
Tiap hari aku tak bisa tidur. Peristiwa itu selalu terbayang di 


benakku. 


Flashback on 

Aku menangis saat sadar Chocho telah menghilang. Aku 
telah mencarinya kemana-mana, tapi dia tak ada di seantero 
rumah. Akhirnya aku menangis keras disamping mobil Mami 
mertuaku. 

"Chocho... Chocho, kenapa kamu pergi begitu saja? Kamu 
tega meninggalkan Kak Titi disini sendirian?" kataku di sela- 
sela tangisanku. 

Sayup-sayup aku mendengar suara lirih seseorang 
memanggil namaku. Itu suara Chocho. 

"Chocho! Chocho! Itu kamu kan?" Aku menoleh ke 
sekelilingku, tapi tak kulihat keberadaan suamiku. Yang 
muncul justru Mami mertuaku yang mendorongku menjauhi 
mobilnya. 


"Minggir! Kau mengotori mobilku saja!" 


453 


"Mami, Mami mau kemana? Chocho masih belum 
ditemukan." 

Mami mertuaku melirik geram kearahku. 

"Sudah cukup aku dipusingkan oleh anak idiot itu! Aku 
mau pulang, kepalaku pusing!" 

"Ta... tapi bagaimana dengan Chocho? Apa Mami tak 
perlu memberitahu hal ini sama Daddy? Khawatirnya Chocho 
diluar sana dalam bahaya." 

Chochoku terlalu polos dan mudah ditipu. Aku takut ada 
yang menjahatinya. 

"Tak usah mendikteku, wanita bodoh! Dan mungkin lebih 
baik anak idiot itu menghilang saja selamanya!" 

Aku terpaku mendengar ucapan sadis Mami mertuaku. 
Menghilang selamanya? Tidak!! Aku tak rela Chocho 
mengalami itu. Biarlah, aku akan mencarinya sendiri. Meski 
keluarga ini tak peduli pada Chocho, biar aku saja yang 
menyelamatkannya. 


My Baby, semoga kau baik saja dimanapun kau berada.. 


XXX 


Saat aku kembali ke rumah, rumah sudah gelap. Seakan 
tak ada penghuninya. Aku merasa dingin dan lelah. 


Pencarianku belum membuahkan hasil, Chocho tak dapat 


454 


kutemukan dimanapun. Kalau mau melapor ke polisi juga 
belum bisa, Chocho belum menghilang selama 24 jam. Itu 
syarat supaya polisi bisa bergerak mencari orang yang 
dilaporkan hilang. 

Aku mengambil minuman di dapur pantry, dan berjingkat 
kaget karena melihat seseorang yang duduk di kursi makan 
dalam kegelapan. 

"Darimana kamu?" tanya orang itu dingin. 

Aku tak punya tenaga untuk berdebat seru, jadi aku 
menjawabnya dengan nada rendah, "mencari Chocho." 

Kurasa Mas Aro pasti sudah tahu perihal menghilangnya 
adiknya. Dia menghembuskan napas panjang. 

"Kau sudah menemukan jejaknya?" 

"Belum," sahutku dengan hati pedih. 

Membayangkan nasib Chocho yang tak jelas diluaran sana, 
airmataku kembali bergulir. Mas Aro menghela napas lagi, 
lalu bangkit dan menghampiriku. Ia berniat memelukku, 
namun aku mundur menghindarinya. 

"Mas Aro, apa Mas tidak berkeinginan mencari Chocho? 
Dia itu adikmu?” tuntutku. 

Mas Aro menatapku tajam. 

"Kau pikir aku hewan yang tak memiliki perasaan? Tanpa 


kau suruh pun aku sudah mencarinya." 


455 


Hatiku agak lega mendengarnya, ternyata Mas Aro tak 
sejahat yang kukira. 

"Terima kasih." 

Mas Aro mendengus dingin menerima ucapan terima 
kasihku. 

"Mulai besok tak usah repot-repot lagi mencari Chocho. 
Orangku yang akan mencari bocah itu!" 

"Tapi Mas, aku ingin mencari..." 

"Tugasmu disini Titik! Jangan sampai rumah berantakan 
gara-gara kau abaikan!" 


Tapi aku bukan babu, Mas Aro! Batinku menjerit kesal. 


XXX 


Paginya aku terbangun dengan kepala berat. Mungkin 
aku kecapekan plus semalam tak bisa tidur membuat kondisi 
tubuhku drop. Tapi kukuatkan diriku. Aku harus 
membereskan tugasku disini sebelum berangkat untuk 
mencari Chocho. 

Selesai menyiapkan sarapan, aku mandi lalu bergegas 
berdandan ala kadarnya. Kini aku siap untuk berangkat 
mencari Chocho. Namun melewati ruang makan, Gladhys 
menahanku. 


"Kamu yang memasak sarapan ini?" tanyanya dingin. 


456 


"Iya," jawabku singkat. 

Aku ingin segera mengakhiri percakapan ini dan 
secepatnya pergi meninggalkan tempat ini. Gladhys 
mendekatiku dan berbicara didepan wajahku. 

"Masakanmu tak lebih baik dari sampah!" 

Aku tak peduli dia mencelaku kasar seperti ini, waktuku 
lebih berharga dibandingkan harga diriku yang terluka. 

"Terima kasih inputnya, sekarang aku boleh pergi?" 
tanyaku datar. 

Gladhys melotot gusar, mungkin dia tak puas dengan 
responku yang diluar dugaannya. 

Dia mencengkeram rahangku dan berdesis tajam, 
"mengapa kau tak mau mencoba masakanmu sendiri?" 

"Aku buru-buru." 

"Buru-buru? Alasan! Kau sengaja masak makanan 
sampah itu untuk melampiaskan kebencianmu padaku kan?!" 

Aku menggeleng tegas. 

Jangan mungkir!" bentaknya ketus. 

"Tidak. Lepaskan aku, Gladhys! Aku harus mencari 
Chocho. Maaf kalau masakanku tak enak. Lidahku pahit, 
mungkin itu yang membuatku tak konsen masak," kilahku 
dengan mata berkaca-kaca. 


Rahang Gladhys mengetat. 


457 


"Kau memang sengaja berakting mengenaskan begini 
untuk menggoda suamiku kan?!" Tuduhnya geram. 

Mataku membola mendapat tuduhan tak adil ini. Kapan 
aku menggoda Mas Aro? Kisah kami sudah berakhir! Kini 
perhatianku hanya tersita pada Chocho, suamiku yang 
malang. 

"Semalam aku melihat kalian. Kau menjijikkan, Titi!! 
Wajah memelasmu itu membuatku muak! Kau tak bisa 
menipuku seperti kau mengelabui suamiku. Kau tidak 
mengkhawatirkan Chocho! Kau khawatir pada dirimu sendiri! 
Kau takut kalau Chocho hilang untuk selamanya, posisimu di 
keluarga ini jadi terancam! Dan kau kembali jadi gembel!" 

Itu. Tidak. Benar. 

Tapi entah mengapa lidahku terasa kelu untuk membela 
diriku. Kepalaku terasa semakin berat dan sakit, apalagi 
Gladhys mengguncang-guncang tubuhku dengan keras. 

"Katakan Titi! Bela dirimu! Kau tak bisa membantahnya 
kan?!" bentak Gladhys keras. 

Tueng! Tueng! Tuenggg! Kepalaku sakit sekali, seperti 
ada yang memukulinya dengan palu besar. 

"Katakan! Kau wanita matre! Kau peralat Chocho dan 
Xander kan?! Kau..." 


"ITU TIDAK BENARRR!!" pekikku menggelegar. 


458 


Plak! Tanganku spontan menampar pipi Gladhys. Wanita 
itu berhenti mengguncang tubuhku. Aku dan dia sama-sama 
terhenyak. Aku syok karena sudah berani menamparnya. Ya 
Tuhan! Aku tak bermaksud melakukannya. 

"Glad... Gladhys, mmmmaaaaffff," kataku gemetar. 

Gladhys menatapku tak percaya sambil memegang 
pipinya yang memerah karena tamparan kerasku. 

"Kau... berani... menamparku?" 

"A-aku tak bermaksud begitu. Gladhys, maaf." 

"Kau pikir cukup dengan kata maaf saja?" seru Gladhys 
marah. 

Dia berbalik mengambil piring di meja makan dan 
melemparkannya kearahku. 

Prangggg!! Piring itu pecah menimpa tubuh seseorang 
yang tiba-tiba telah berdiri didepanku. 

"Nyonya kecil tak apa?" 

Orang itu menoleh padaku dengan keningnya yang lecet 
tergores pecahan piring. 

"Pamannn," ucapku dengan suara tercekat. 

Paman Frans, mantan pengasuh Chocho tersenyum lembut 
padaku lalu berkata pada Gladhys, “maaf Nyonya muda, 
sebaiknya Nyonya tak melampiaskan kemarahan seperti ini 
pada Nyonya kecil. Apa Nyonya Muda tak melihat, wajah 
Nyonya kecil pucat sekali. Sepertinya dia sakit." 


459 


Paman Frans menegur dengan sopan namun tegas. Wajah 
Gladhys merah padam menahan malu. 

"Dia duluan yang menamparku Paman. Aku hanya 
membalasnya!" kata Gladhys membela diri. 

Memang itu kenyataannya. Aku duluan yang memulainya. 
Ini bukan kesalahan Gladhys semata. 

"Paman, dia benar. Aku tadi memang menam.." 

Mendadak kepalaku terasa semakin berat hingga aku 

tak kuat menyangganya. Aku terjatuh dan pandanganku 
menggelap seketika. 


XXX 


Saat aku tersadar kutemukan diriku sudah terbaring di 
ranjang dan dijaga oleh Paman Frans. 

"Nyonya Kecil, jangan bangun dulu. Berbaring dulu saja," 
cegah Paman Frans saat aku hendak bangun. 

"Paman, Chocho hilang! Aku harus mencarinya!" 

Paman Frans tersenyum menenangkan diriku. 

"Nyonya Kecil tak usah khawatir. Tuan kecil Chocho baik 
saja,” kata Paman lirih. 

"Apa Chocho sudah ditemukan?” tanyaku berharap. 


"Tuan kecil ada disuatu tempat, dia baik saja." 


460 


"Paman, antar aku kesana. Aku mau menjemput Chocho. 
Dia pasti ketakutan tanpa diriku!" 

"Tuan kecil baik saja, Nyonya!" tegas Paman Frans. 

"Tapi... tapi... mengapa dia tak kembali kemari? Mengapa 
Paman tak membawa kemari?" tanyaku gusar. 

"Dia butuh waktu untuk menenangkan dirinya. Peristiwa 
terakhir disini membuat Tuan Kecil syok dan sedih sekali," 
jelas Paman Frans. 

Hatiku mencelos dibuatnya. Aku merasa gagal sebagai 
istri, aku tak bisa menenangkan dan membuatnya bahagia. 

"Lalu apa yang harus kulakukan, Paman? Aku bisa apa?" 
tanyaku dengan air mata menggenang. 

Paman Frans menghela napas panjang. 

"Nyonya kecil harus menjaga kesehatan dan tunggulah 


Tuan kecil Chocho. Dia pasti kembali!" 


Flashback off 


Bicara mudah saja. Kenyataannya seminggu tanpa 
Chocho hidupku betul-betul kacau. Aku menjalaninnya 
bagaikan robot. Apatis. Cuek. Datar saja. Bahkan Gladhys 
dan Mas Aro memperlakukanku seakan aku ini patung di 
sekitar mereka. Mungkin lebih baik begitu, berantem terus 


membuatku merasa capek lahir batin. 


461 


Satu hal yang kini kusadari, tanpa Chocho hidupku terasa 
hampa. Bagai ada yang terenggut paksa dari jiwaku. Chocho, 
dia adalah sebagian jiwaku. Dan aku amat mencintainya. 
Hingga tanpa dirinya semua jadi tak berarti. Hidupku 
kosong. Hanya Paman Frans yang menemani hari-hariku, 
sampai suatu saat ia datang memberi kabar keberadaan 
Chocho. 

"Tuan kecil Chocho sudah ditemukan!" 

"Dimana dia? Apa kita bisa menjemputnya sekarang?" 
tanyaku tak sabar. 

Paman Frans tersenyum melihat ketidaksabaranku. 

"Tenang Nyonya kecil, Tuan kecil tak akan pergi. Saya 
sudah menyegelnya di tempatnya kini supaya dia menunggu 
kita disana." 

Ih Paman, emang Chochoku vampir apa? Senyum 
pertamaku sejak Chocho menghilang pun merekah. 

"Dimana dia Paman?" 

Dia ada di suatu tempat yang tak pernah terpikirkan 
olehku. Panti Asuhan. Saat aku mendatangi Panti Asuhan 
'Kasih Bunda', aku menemukan Chocho yang berada 
diantara kerumunan anak-anak panti lainnya. Mereka 
bermain diantara tumpukan blok-blok berwarna-warni. 

Chocho terlihat begitu bahagia dan lepas di tempat ini. 


Mungkin baru disinilah ia bisa bergaul dan berteman dengan 


462 


bebas tanpa adanya ancaman atau kekhawatiran seperti 
biasanya. Aku terharu melihatnya.  Chochoku bisa 
merasakan kebahagiaan bersama orang lain selain diriku 
dan keluarganya. 

"Chocho..." panggilku pelan. 

Aku memanggil namanya dari lantai satu, Chocho berada 
di ruang bermain yang terletak satu lantai dibawahku. 
Meski suaraku pelan dan suasana di ruang bermain sangat 
riuh, Chocho tetap bisa mendengarku. Dia mendongak 
keatas untuk mencariku. 

"Kak Titiiiii!" teriaknya surprise. 

Dia melempar topi yang dipakainya lalu berlari menuju 
kearahku. Aku terpaku menatap gerakannya. Chocho begitu 
indah meski seperti apapun dia. Astagah, betapa aku sangat 
merindukannya. Melihatnya berlari menghampiriku seakan 
melihat kebahagiaan yang mendatangiku! 

Akhirnya Chocho berada didepanku, dengan napas 
terenggah-enggah Chocho menunduk dan mengatur 
napasnya. 

"Kak Titi, hah.. hah.. hah... akhirnya kita... bertemuh..." 

"Iya Chocho, kita bertemu," sahutku lembut dengan mata 
berkaca-kaca dan bibir tersenyum, "Kak Titi kangen. Kangen 


sekali." 


463 


Chocho mengangkat wajahnya dan menatapku dengan 
mata berbinar-binar. 

"Chocho juga. Kangen. Kangen sekali. Kangen-kangen- 
kangen-kangen-kangen-kangen-kangen-kangen..." 

Mungkin dia tak akan berhenti mengucap kata 'kangen' 
bila aku tak membungkam bibirnya dengan ciumanku. 
Matanya membola menerima serangan ciumanku. Namun 
sesaat kemudian Chocho memejamkan matanya dan balas 
menciumku. Kami berciuman sangat intens untuk 
melampiaskan kerinduan yang menyesakkan dada. Hingga 
tepukan tangan anak-anak panti asuhanku menyadarkan 
kami. Kami melepaskan ciuman dengan wajah merona. 

"Cium-cium-cium! Chocho lamar-lamar-lamar!" 

Astaga mereka pasti kebanyakan nonton film. Melihat 
kami berciuman, seenaknya saja mereka mengartikan 
Chocho akan melamarku. Bagaimana kalau mereka tahu 


bahwa Chocho itu suamiku? 


XXX 


Malam ini kulalui di panti asuhan 'Kasih Bunda’. Karena 
panti asuhan ini terletak diluar kota,maka kuputuskan kami 
baru akan pulang keesokan harinya. Aku tidur bersama 


Chocho dan anak-anak panti lainnya. Maklum karena 


464 


keterbatasan tempat, kami harus mau berbagi ruangan 
dengan anak-anak itu. Tapi tak masalah, bagiku bisa tidur 
sambil memandang wajah polos Chocho yang tersenyum 
sudah merupakan kebahagiaan yang tak terkira. 

"Suamiku yang tampan dan kekanakan, seperti apapun 
dirimu... ketahuilah aku amat mencintaimu," gumanku lirih. 

Seakan bisa mendengar ucapanku dalam tidurnya, 
Chocho tersenyum semakin lebar. Aku terus menatapnya 
dengan perasaan membuncah, dalam pikiranku terngiang- 
ngiang cerita Ibu kepala panti. 

Dia menemukan Chocho di pasar saat pergi keluar kota 
untuk belanja keperluan panti. Chocho terlihat lusuh, 
kelaparan dan kebingungan. Ibu Panti bilang dia sempat 
heran melihat tingkah laku Chocho yang tak sesuai umurnya. 
Akhirnya dia menyadari, Chocho memiliki masalah 
keterbelakangan mental. 

Karena kasihan, dia membawa pulang Chocho kemari. 
Awalnya Chocho sering menangis menyebut nama 'Kak Titi', 
tapi lama kelamaan karena perlakuan baik penghuni panti 
ini Chocho bisa menyesuaikan diri dengan baik. 

Untung ada seseorang yang baik seperti ibu kepala panti 
dan anak-anak panti asuhan lainnya yang bisa menerima 


Chocho dengan tulus. 


465 


Terima kasih Tuhan, Kau telah menjaga Chocho dengan 
baik hingga Kau pertemukan dengan aku kembali. 

Aku terus menatap Chocho hingga aku tertidur. Tapi 
anehnya saat diambang mimpi, aku merasa ada yang 
mengecup bibirku dan berkata lembut, “Titi, terima kasih 
kau sudah mencintai dan menerimaku yang seperti ini. 
Teruslah disampingku dan bersabarlah. Aku akan menjadi 
suami yang sempurna untukmu." 

Terdengar seperti suara Chocho. 


Ah, kurasa aku mendengarnya dalam mimpi.. 


XXX 


466 


34: Sweet day with Chocho 


TITI POV 

Mestinya pagi ini kami pulang ke rumah, tapi Chocho 
merengek tak mau langsung pulang. Dia ingin 
menghabiskan waktunya bersenang-senang dengan teman 
barunya sebelum berpisah. 

"Kak Titi, ntar ya. Ntar ya. Pulang ntar. Chocho mau 
sama teman-teman dulu. Teman-teman baik. Teman-teman 
sayang,” Chocho merengek sambil bergelendot manja di 
lenganku. 

Duh, menggemaskan kan my baby. Mana bisa aku 
menolak permintaannya. Kucubit kedua belah pipinya dan 
kugoda dia. 

“Boleh, tapi mana ciumnya?" Aku menyodorkan pipi 
kananku. 

Kalau tahu hubungan kami, mungkin orang-orang bakal 
mencemoohku yang memperlakukan suami sendiri seperti 
anak kecil. Tapi bagaimana lagi? Aku suka kebablasan. Abis 


Chocho imut dan manja seperti balita. 


Cupppp. 


467 


Bukannya mencium pipiku, ciuman Chocho justru 
singgah ke bibirku. Terkadang heran, balitaku suka modus 
dengan tampang tak berdosanya. Lihat, sekarang dia 
memegang bibirku dan mengecupnya berkali-kali. 

"Sayang Kak Titi. Sayang banget. Sayang sekali. 
Pokoknya sayang." 

“Enggak cinta?" godaku. 

“Cinta juga! Cinta seribu kali. Buktinya nanti malam." 

Apa maksudnya? Nanti malam kita bercinta? Kalau 
begini Chocho telah menjelma menjadi balita karbitan. 
Hehehe.. 

Wajah kami mendekat sambil memandang lekat, ketika 
sesosok tubuh mungil berteriak, "Chocho gak boleh cium lagi! 
Udah cium, lamar, sekarang nikah!" 

What?! Anak ini kebanyakan nonton sinetron! Dia 
belum tahu kalau aku dan Chocho adalah suami-istri, 
seenaknya saja bocah ini menyuruh kami nikah! Hahahaha... 

“Totok, tapi Chocho... Chocho dah.." 

Aku menutup mulut Chocho dan tersenyum manis pada 
si bocah yang telah keracunan sinetron ini. 

“Totok, apa kamu punya usul bagaimana kami nikahnya? 
Kakak gak punya gambaran sama sekali!" 

Bocah berusia delapan tahun itu mengerutkan dahinya 


seakan sedang berpikir keras. Aku berusaha menahan tawa 


468 


melihat keseriusannya. Astaga! Lagaknya mirip orang tua 
yang mau menikahkan anaknya tapi tak punya biaya. 

"Aha! Chocho, Totok punya ide. Chocho dan Kak Titi 
nikah disini aja, gratis!" Anak itu berteriak penuh semangat. 

Sebentar saja dia dah sibuk merancang pernikahanku 
bersama kru ciliknya. Amboi mereka nampak serius sekali 
dan amat antusias. Termasuk Chocho! 

"Chocho betulan ingin nikah disini?” tanyaku menggoda. 

Dia mengangguk dengan mata berbinar-binar. 

“Iya Kak Titi. Biar ada pesta! Bersama teman-teman baik! 
Kita tak pernah punya pesta." 

Aku tercenung. Sepanjang hidupnya Chocho memang tak 
pernah dipestakan didepan umum. Boro-boro begitu, 
keberadaannya saja disembunyikan! Saat kami menikah 
pun cuma tanda tangan dan makan-makan bersama 
keluarga. Keluarga yang dingin menyambut pernikahan 
kami! Jadi wajar bila ia terseret antusiasme anak-anak panti 
asuhan ini. 

Paman Frans tertawa menyaksikan tingkah laku Chocho 
yang berlarian kesana kemari ikut kepoin panitia cilik 
pernikahan kami. 

“Apa aku betul-betul harus menjadi pengantin lagi disini, 


Paman?" tanyaku geli. 


469 


Jujur aku tak bisa membayangkan acara nikahanku yang 
dirancang oleh anak-anak piyik ini. Paman Frans terkekeh 
geli. 

"Nikmati saja Nyonya kecil, ini lucu sekali. Pasti Tuan 
kecil amat antusias menjalaninya. Sepanjang hidupnya dia 
belum pernah mendapat perhatian hangat sebanyak ini." 

Mendadak Paman Frans menatap mantan anak asuhnya 
penuh haru. 

"Tuan kecil Chocho terlihat amat bahagia, dia begitu 
bersinar. Indah sekali kan, Nyonya?" 

Ya, dia indah. Suamiku sangat tampan, sangat baik hati, 
sangat hangat dan begitu mencintaiku. Itu yang membuatku 
mencintainya hingga kehilangan akal sehatku. Meski dia 
lebih muda dariku dan mengalami keterbelakangan mental 
aku tak peduli sama sekali. 

Gosh! Semakin lama aku semakin tergila-gila padanya. 

"Iya Paman. Aku sangat beruntung bisa mendapatkan 
cintanya," timpalku dengan suara sendu. 

Paman Frans menoleh padaku dan menatapku intens. 

"Justru saya lihat Tuan Kecil yang beruntung memiliki 
Nyonya. Sejak bertemu dengan Anda, dia terlihat jauh 


berbeda dan amat berbahagia." 


470 


Betulkah? Apa begitu besar pengaruh diriku terhadap 
Chocho? Ah, aku jadi malu sendiri. Kualihkan rasa maluku 
pada hal lain. 

"Paman, ehm.. ehm, aku risih mendengar Paman 
memanggilku Nyonya kecil. Mengapa Paman tak 
memanggilku Titi saja seperti dulu?" 

“Status Anda sekarang berbeda, Nyonya," sahut Paman 
Frans. 

"Hah, status apa?! Titi yang dulu dengan yang sekarang 
sama saja Paman. Bedanya cuma status pernikahanku 
dengan Chocho, tapi itu bukan berarti mereka menerimaku 
sebagai menantu atau saudara ipar kan? Buktinya mereka 
masih memperlakukanku sebagai pengasuh Chocho," 
kilahku dengan nada pahit. 

Paman Frans memahami arti ucapanku, ia cuma 
menghela napas panjang. 

"Bersabarlah Nyonya, yang penting Tuan Kecil mencintai 
Anda dengan tulus," nasihat Paman Frans. 

Aku pura-pura melotot padanya. 

"Mana bisa aku bersabar?! Kan... lagi-lagi Paman 
memanggilku Nyonya. Berasa tua banget diriku!" rengekku 
kesal. 

Paman menanggapiku dengan tersenyum geli. 


"Kak Titi! Kak Titi! Sini, sini!" 


471 


Beberapa gadis cilik menghampiriku dan menggandeng 
tanganku meninggalkan taman belakang. 

"Eh? Mau kemana kita gadis-gadis manis?" tanyaku 
sambil tertawa geli. 

Mereka tertawa cekikikan dan kompak tak mau 
memberitahu. 

"Rahasia!!" 

Ternyata rahasia kecil para gadis cilik ini adalah acara 
mendandaniku menjadi pengantin versi mereka. Kalian tahu? 
Aku dipinjamin gaun yang dulu pernah dipakai menjadi 
kostum drama Romeo dan Juliet. Pasti aku pakai punya 
Juliet lah, masa kostum Romeo? Tapi sayang kostum 
Romeonya sudah rusak dimakan ngengat. Jadi Chocho 
menggunakan kostum tukang sulap. Komplit dengan jas 
sulap yang antik plus topi sulap yang tinggi. 

Aku menahan tawa melihat kostum Chocho yang antik. 
Tapi Chocho justru menatapku kagum. Lalu bertepuk 
tangan riang. 

"Kak Titi cantik! Kak Titi cantik!" 

Aih, kenapa pula aku tersipu-sipu senang? Padahal 
dandananku pasti konyol. Aku mengenakan kostum Juliet 
yang sudah bulak, dengan selimut jaring tua sebagai 
kerudung pengantin. Dengan kreatifnya para gadis cilik itu 


menempelkan bunga-bunga di sepanjang selimut jaring. 


472 


Dan aku tak tega menolak saat mereka memake-over 
diriku dengan bedak tebal belepotan, pemerah pipi 
mencolok berwarna merah bulat persis di kedua belah 
tulang pipiku. Belum lipstik yang menempel di bibirku, 
yakin deh pasti belepotan dimana-mana. Pasti tampangku 
mirip badut. Tapi Chocho masih menatapku terpana. 

"Kak Titi cantik...” gumamnya saat aku berdiri di 
sampingnya. 

Jlka cowok lain yang mengatakan itu, aku bisa 
menuduhnya gombal! Tapi ini Chochoku yang polos, berarti 
penglihatan Chocho yang tak beres. Mungkin tersamarkan 
oleh rasa cintanya padaku. 

“Totok, abis ini pengantinnya kita apain?” tanya salah 
seorang gadis cilik itu. 

Totok pun berpikir keras. 

"Menikah itu... pasang cincin nikah!" 

"Ah iya, pakai cincin!" seru gadis cilik itu antusias. 

“Tapi mana cincinnya?" Gadis cilik lainnya bertanya 
sambil melirik jari-jari tanganku yang kosong. 

Aku tak pakai cincin. Baru sadar, memang saat kami 
menikah tak ada acara pemberian cincin. Pernikahanku 
dengan Chocho hanya diresmikan secara hukum, jadi tak ada 
ritual pernikahan seperti pasangan lainnya. 


"Yah, gak ada cincin.." kata gadis cilik itu kecewa. 


473 


Yang lain menimpali dengan kecewa, "gak ada cincin 
berarti batal nikah ya?" 

Chocho ikutan bingung. Kalau aku sih sebenarnya biasa 
saja, lah ada acara ini atau enggak kan emang nyatanya aku 
udah nikah sama Chocho. Tapi kasihan melihat kesedihan 
anak-anak itu. Mereka sangat berharap akan terwujudnya 
pesta nikahan abal-abal ini. Beberapa ada yang memasang 
tampang nyaris mewek. Idih, ini sikon yang sangat 
menggelikan. Mereka begitu seriusnya hingga aku ikutan 
prihatin. Chocho ikut berpikir keras, sepertinya ia punya ide. 
Chocho tersenyum dan mendekati salah satu balita yang 
tengah minum susu memakai sedotan plastik warna merah. 

"Chocho mintak ya?" Tangan Chocho menengadah 
didepan balita montok itu. 

Cowok kecil yang giginya banyak ompongnya itu 
menatap bimbang kearah Chocho dan susunya. Mungkin dia 
sedang mempertimbangkan rela atau tidak berbagi susu 
dengan kakak tampan didepannya ini. Akhirnya dia 
menyodorkan susunya kepada Chocho. 

"No milk. Cuma ini," Chocho mengambil sedotan plastik 
di gelas berisi susu itu. 

Dia mengelapnya dengan bajunya hingga dirasanya 
sudah bersih. 


"Sudah siap, yeee!" teriak Chocho senang. 


474 


Dia mendekatiku sambil tersenyum misterius. 

"Kak Titi lihat, bakal ada sulap!" 

"Ohya? Kak Titi jadi penasaran," kataku menanggapi. 

"Mana tangan Kak Titi?" 

Aku menyodorkan tanganku di depannya. Chocho 
meraih jari manisku, lalu melingkarkan sedotan plastik itu di 
jariku. Lalu ia mengikatnya dengan simpul berbentuk pita. 
Wajah Chocho nampak sangat serius saat mengerjakannya. 
Astaga, unik sekali kan cincin kawinku? 

Tiada duanya! Aku menatapnya dengan perasaan 
membuncah. Chocho jadi puas mengetahui responku. 

"Kak Titi suka?" 

“He-em. Indah banget! Kak Titi gak menyangka Chocho 
bisa membuat cincin sebagus ini. Terima kasih, Sayang," 
pujiku dengan tulus. 

Chocho mengangguk bangga. 

"Cium! Cium! Cium!" Anak-anak itu mulai berteriak 
mengaba-aba. 

Sudah kubilang, mereka itu keracunan film atau sinetron. 
Anehnya Chocho mau saja diatur oleh anak-anak ingusan itu. 
Ia berniat mencium bibirku tapi aku menahannya. 

"Di kening saja Chocho, kita punya penonton cilik," 
ucapku sambil melirik anak-anak yang menatap kami penuh 


harap. 


475 


"Dan pakai topimu untuk menutup ciuman kita," bisikku 
pelan. 

Kurasa Chocho paham maksudku, ia menurunkan topi 
sulap dari kepalanya dan dipakainya untuk menghalangi 
pandangan bocah-bocah itu saat ia mencium keningku 
lembut. 

"Kak Titi, Chocho love. Selamanya. Hanya Kak Titi. Istri 
tercinta," ucapnya mesra. 

Ah Chocho, hatiku menghangat karena perlakuan 
manismu. Bagaimana aku bisa menghindari pesonamu? 
Kurasa aku telah terjerat dalam cintamu dan tak mungkin 
lepas lagi! 

Aku dan Chocho saling menatap lekat hingga tak sadar 
wajah kami saling mendekat. Kami juga tak sadar masih ada 
penonton kecil yang penasaran melihat adegan kami 
selanjutnya. 

"Abrakadabra!!" Mendadak ada salah satu anak yang 
berteriak keras. 

Omo... omo.. Aku terperanjat begitu melihat ada 
makhluk berbulu putih yang keluar dari topi sulap yang 
dipegang Chocho! 

"Kelinciii! Bunnyyy!!" teriak anak-anak riang. 

Mereka pun semburat mengejar kelinci yang melompat 


dari topi sulap dan berlarian kesana kemari untuk 


476 


menyelamatkan diri. Aku tertawa ngakak memperhatikan 
pemandangan kacau balau didepanku. Bocah-bocah itu 
berlarian mengejar si kelinci nakal hingga saling menubruk 
dan jatuh ke tanah. Chocho ikut meramaikan suasana 
amburadul ini. 


Haishhh, mereka sangat menggemaskan kan? 


XXX 


Dalam perjalanan pulang, Chocho tertidur dengan 
kepalanya di pangkauanku. Suami bocahku pasti kecapekan 
setelah bermain bersama anak-anak panti itu. Gemas sekali 
melihat wajahnya yang imut dan polos saat tertidur. Kuelus 
perlahan rambutnya yang halus dan lebat. Lalu kutelusuri 
wajahnya yang indah dengan ujung jemariku. 

Dia nyaris sempurna. Kekurangannya cuma satu. Tapi 
kini aku memandang kekurangannya dengan sisi pandang 
yang berbeda. Karena mental Chocho yang seperti bocah 
polos justru telah membuatnya menjadi pria hangat yang 
berbudi halus. Dan aku beruntung sekali mendapat pria 
berhati emas ini. 

"Nyonya, kita sudah sampai. Tuan kecil masih tidur. Apa 
perlu kita membangunkannya?" tanya Paman Frans lirih 


dari bangku depan mobil. Dia duduk disebelah sopir. 


477 


"Biarkan saja Paman. Aku tak tega membangunkannya. 
Biar kutungggu dia terbangun. Kalian boleh masuk rumah." 

Akhirnya aku menunggui Chocho tidur didalam mobil 
dengan kaca jendela terbuka. Udara segar yang masuk lewat 
jendela mobil membuatku mengantuk hingga aku tertidur 
sambil memangku kepala Chocho yang masih terlelap. Aku 
terbangun saat merasa ada hembusan napas hangat di 
wajahku. Mataku terbuka dan langsung berhadapan muka 
dengan wajah Mas Aro yang berada persis didepanku. 
Ternyata ia menjulurkan kepalanya melalui jendela mobil 
yang terbuka. 

"Mas Arooo.." panggilku jengah. 

Bagaimana tidak? Wajah kami cuma berjarak dua senti! 

"Rupanya kamu sudah berhasil menemukan anak 
asuhmu," kata Mas Aro sinis. 

Ia melirik tak suka kearah Chocho yang matanya masih 
terpejam. 

"Suami, Mas. Dia suamiku, bukan anak asuhku!" 

Mas Aro mendengus dingin mendengar bantahanku. 

"Dan bisakah Mas Aro memundurkan kepala Mas dari 
wajah istri orang ini?" pintaku menyindirnya. 

"Sombong kamu sekarang!" balas Mas Aro ketus. 


"Bukan begitu Mas, aku cuma mengingatkan." 


478 


"Kamu seperti kacang lupa kulitnya," cerca Mas Aro 
tanpa mendengarkan pembelaanku. 

"Apa maksudmu Mas?" tanyaku sambil berusaha 
mendorong halus wajah Mas Aro supaya menjauh dariku. 
Tapi Mas Aro tak mau mundur. 

"Kamu bertingkah seakan tak pernah ada apa-apa 
diantara kita." 

"Bukan begitu Mas. Semua telah berlalu. Kita sekarang 
telah bahagia dengan pasangan masing-masing kan?" 

Mas Aro menatapku intens. 

"Bagaimana kalau kubilang aku tak merasakan 
kebahagiaan itu dan ingin kembali merebutmu?" desisnya 
tajam. 

Lidahku kelu mendengarnya. 

"Mas tak serius kan?" 

"Aku serius!" 

"Mas gila!" 

"Yah, aku tergila-gila padamu!" bentak Mas Aro. 

Mendadak dia menyambar bibirku dan memaksa 
menciumku. 

“Hmmmfffftt.. lepas, Mas!" 

Aku berusaha memberontak, tapi Mas Aro menahan 


tengkukku sehingga aku tak bisa berkutik. Saat itulah 


479 


Chocho terbangun. Matanya membelalak melihat adegan 
didepan matanya, lalu.. 

Bukkk!! 

Dia menjotos pipi kakaknya dengan keras. Spontan Mas 
Aro mundur dengan pipi lebam. 

"Terkutuk kau! Beraninya kau menyentuh istriku!" 
teriak Chocho marah. 

Mas Aro terperanjat mendengar ucapan Chocho. Aku 
tertegun dibuatnya. Bagaimana bisa Chocho berbicara 
seperti pria dewasa yang normal? 

"Kamu... sudah normal?" tanya Mas Aro bingung. 
Chocho terdiam dan menatap kami galau. 


Chocho, sebenarnya kamu itu sudah sembuh atau belum? 


XXX 


480 


35: Penyelidikan Xander 


XANDER POV 

Apakah adikku yang mengalami degradasi mental sejak 
kecil ini sudah sembuh?! Akal sehatku menolaknya! Tak 
mungkin. Bahkan psikiater yang paling handal saja tak bisa 
menyembuhkannya! 

Aku terus mengamati ekspresi di wajah tampan adikku. 
Perlahan kemarahannya surut, rautnya kembali terlihat 
polos. 

"Kak Ander kaget? Rasain! Abis kak Ander nakal! Gak 
boleh gituin Kak Titi! Kak Titi punya Chocho!" omelnya 
dengan gaya kekanakan seperti biasanya. 

Nah, sekarang dia berubah lagi! Ini aneh sekali. Kurasa 
bukan cuma aku yang merasa begitu, Titikoma yang merasa 
keheranan langsung bertanya tak sabar. 

"Chocho, yang tadi.. bagaimana bisa Chocho bicara 
seperti itu?" 

"Kak Titi, Chocho niru dari film. Bagus kan?" 

Chocho nyengir dengan wajah manjanya yang 
membuatku gerah. Apa raut manja menggemaskan itu yang 


menyebabkan Titikoma mengalihkan hati pada adikku? 


481 


Secara wajahku ini datar dan kaku, jadi tak mungkin aku 
bisa berekspresi seperti itu! 

Titi mencubit hidung bangir Chocho sembari 
mengomelinya dengan penuh kasih sayang. 

"Chocho lain kali pliss jangan nonton film seperti itu, itu 
bukan tontonan buat anak kecil!" 

Hah? Anak kecil?! Yah, Chocho anak kecil yang sudah bisa 
menghamili orang dan mencetak anak kecil! Cemoohku 
dalam hati. 

"Chocho dah besar!" protes Chocho dengan bibir manyun. 

"Yeah, kamu sudah besar Chocho! Pukulanmu sangat 
keras untuk seorang anak kecil!" sindirku dingin. 

Chocho menatapku dengan raut menyesal. 

"Maaf Kak Ander. Sakit ya? Abis kakak tadi nakal." 

Aku menepiskan tangan Chocho yang hendak menyentuh 
lebam di wajahku. 

"Chocho kamu tak perlu minta maaf, Mas Aro yang salah. 
Lagipula, apa Mas gak malu sampai anak kecil yang minta 
maaf mulu padahal Mas yang salah?!" cerca Titikoma padaku. 

Anak kecil?! Aku mendengus kasar mendengarnya. 

"Titikoma, sedari tadi kamu memperlakukan Chocho 
seperti anak kecil. Bukannya awalnya kau yang protes saat 
kukatakan Chocho itu anak asuhmu?! Kau bilang dia 


suamimu! Tapi lihat kelakuanmu, kau sendiri yang 


482 


memperlakukannya seperti anak ketimbang suamimu!" 
sindirku tajam. 

Titikoma terhenyak. Kurasa ia baru menyadari hal ini. 
Aku pun meninggalkan mereka dengan perasaan sedikit 


puas, tapi banyak dongkolnya. 


XXX 


Gladhys memandangku heran saat aku masuk ke kamar 
kami. 

“Astaga Om, kenapa dengan muka lo?" 

Aku mendengus dingin padanya. Apa ada istri yang 
bicara tak sopan seperti ini pada suaminya? 

"Bukan urusanmu!" 

Mulutnya kincep kubentak seperti itu. Aku duduk di 
meja rias Gladhys dan memandang pantulan wajahku di 
cermin. Sialan! Sejak kapan si Chocho bisa memukul 
sekeras ini?! Dan ekspresinya saat memukulku tadi, itu 
ekspresi pria yang cemburu berat karena wanitanya 
diganggu! Bukan ekspresi bocah yang khawatir miliknya 
diambil. Aku bisa merasakan itu. Aku bisa membedakannya! 
Ada apa dengan Chocho? Akujadi curiga berat! 

Kurasa aku harus menyelidiki hal ini. Aku akan 


mengawasi tingkah polah adikku. 


483 


"Auw!" Aku meringis ketika tiba-tiba ada yang 
menempelkan kompresan es batu di pipiku.  Gladhys 
melakukan itu sembari berlutut didepanku. 

"Om, jangan geer. Aku melakukan ini bukan karena cinta, 
tapi hari ini lagi pengin baek aja," celotehnya cuek. 

Aku malas menanggapinya, pikiranku tengah disibukkan 
oleh permasalahan keanehan perilaku Chocho. Gladhys 
mengompres pipiku, lalu mengolesinya dengan salep untuk 
mengurangi lebam. Dia sangat telaten melakukannya, 
hingga tak sadar wajahnya mendekat ke wajahku. Otomatis 
aku melihatnya dan baru menyadari sesuatu. 

Gladhys cantik sekali. Diluar gaya slengean yang sering 
ia tunjukkan hanya padaku, sebenarnya ia amat cantik 
seperti seorang putri bangsawan. Memang ia sangat cocok 
menjadi menantu keluarga Edisson. 

"Mengapa Om ngelihatin terus? Baru sadar gue cantik? 


Awas naksir loh!" cibirnya kurang ajar. 


"Ck! Jangan terlalu percaya diri. Aku hanya mengakui 
kau cantik dan anggun. Cocok menjadi menantu keluarga 
Edisson. Tapi bagiku, kau tak menarik minatku sebagai 
istri!" 

Apakah ucapanku terlalu kasar dan merendahkannya? 


Sekilas kulihat ada sorot terluka di matanya. 


484 


Tapi kemudian dia balas mengataiku, "Tuan muda 
Xander Edisson, lo begitu tampan, gagah, cerdas dan 
berkuasa. Sayang gue gak tertarik sama elo sebagai suami. 
Apa lo tahu? Gue kayak merit ama es batu. Dingin!" 

Hatiku agak tercubit mendengar ejekannya. Mengapa 
aku harus sebal? Peduli amat dengan penilaian istri 
slengeanku ini! 

"Fine! Kita saling tak tertarik. Jadi urusi aja urusan 
masing-masing!" kataku dingin. 

Dia mendecih sebal dan kembali berbaring di ranjang. 
Asik mengotak-ngatik ponselnya lagi. Aku mengalihkan 
tatapanku ke cermin. Ternyata lebamku sudah berkurang. 
Berguna juga istriku ini. Aku jadi ingat perkataannya tadi. 
Jadi, aku beku seperti es batu, hah?! 

Entah mengapa aku teringat kehangatan yang selalu 
terpancar di wajah Chocho. Itukah yang menyebabkan 
Titikoma mengalihkan hatinya pada adikku? Selain karena 
sikapnya yang manja menggemaskan? Mengapa aku tak bisa 
melakukan itu? Kurasa wajahku sudah lempeng sejak lahir! 
Tapi, masa aku tak bisa menirunya sedikit saja? Aku 
mencoba merubah ekspresi wajahku sedikit dengan meniru 
ekpresi manja Chocho. 


Aaarrghhhh! 


485 


Kenapa jadinya terlihat aneh?! Seperti harimau yang 
dipaksa nyengir kuda! Jelek sekali! Aku semakin dongkol 
ketika mendengar suara cekikikan di belakang punggungku. 

"Stop it," pintaku datar. 

Dia terus tertawa, kini malah ngakak. 

"Astagah Om! Om mau stand up komedi?! Lucu banget 
ekspresi Om tadi!!" ledek Gladhys tak berperasaan. 

Tawanya membuat kekesalanku semakin memuncak. 

"Stop it, Glad!" 

"Sorry Om.. gak bisa! Terlalu lucu!!" 

Kurang ajar sekali cewek ini! Dia tak menghargaiku 
sebagai suaminya! 

"Stop it, atau..." 

"Atau apa?" tantang Gladhys di sela-sela tawanya. 

Diluar kesadaranku, aku mendekatinya dengan aura 
mengancam. Tawa Gladhys perlahan menjadi surut. 

"Om mau apa?" tanyanya kelu. 

"Menurut kamu?" 

Entah mengapa aku merasa puas melihat kepanikan yang 
muncul di matanya. Sengaja aku membuka kancing 
kemejaku satu persatu. Dia menatapku sambil menelan 
salivanya. Dia gugup. Dan hatiku bersorak menyadarinya. 


Aku melepas kemejaku dan membuangnya sembarangan. 


486 


"Bukannya Om tak tertarik pada gue sebagai istri?" Dia 
berkata mengingatkan. 

Jangan harap bisa lolos dariku, Gladhys! Bagaimana pun 
kamu itu gadis ingusan yang dulu kuperawani. Kau tak akan 
menang dariku! 

Kataku penuh kemenangan dalam hati. 

"Ya memang. Aku tak berhasrat padamu. Aku hanya 
ingin menghukum istri yang kurang ajar ini!" ancamku 
dengan suara serak. 

Gladhys beringsut mundur hingga membuat gaunnya 
tersingkap keatas memamerkan pahanya yang mulus. 

Shit! 

Mengapa dadaku berdesir melihatnya?! Bagaimanapun 
aku ini seorang pria normal. Meski aku yakin tak 
mencintainya, tapi cewek kurang ajar ini sudah berhasil 
membangkitkan birahiku. 

"Ommmm!" 

Dia menjerit saat aku menindihnya dan menciumnya 
dengan kasar. Tanganku bergerak melucuti pakaian yang 
dikenakannya. Tubuh Gladhys yang indah terpampang jelas 
didepan mataku hingga membuatku semakin gelap mata. 
Aku harus memilikinya lagi malam ini. 

Dengan liar aku mencumbunya hingga Gladhys tak dapat 


menahan lenguhannya. Dia balas menciumku dengan 


487 


menggebu-gebu. Tubuhnya bergerak lincah dibawah 
tubuhku, milikku menegang sempurna karenanya. 
Sepertinya kami hanya cocok diatas ranjang saja, pikirku 
sebelum aku menyatukan diriku kedalam dirinya. Gladys 
menggerang nikmat dengan suara seksinya. 
Gosh! Aku ingin meluluhlantakkannya hingga ia tak bisa 
jalan. Sialan! Istriku yang kurang ajar, mengapa kau begitu 


nikmat?! 


XXX 


TITI POV 

Ucapan Mas Aro tadi menyadarkanku. Apakah aku salah 
karena tak sadar telah memperlakukan Chocho seperti anak 
kecil? Dia suamiku, bukan anakku! Aku tak boleh 
merendahkannya dengan menganggapnya anak kecil yang 
tak tahu apa-apa kan? Seakan aku tak menghargai Chocho 
sebagai suamiku! 

Astaga! Bagaimana bisa aku menuntut orang lain agar 
menghargai Chocho? Sedang aku sebagai istrinya saja sering 
melecehkannya dengan menganggap ia anak kecil yang 
harus selalu dibimbing! 

Aargh, kurasa aku harus merubah pola berpikirku. Aku 


harus percaya Chocho mampu mengurus dirinya sendiri dan 


488 


melakukan hal lain. Aku harus membiasakan diri untuk 
memperlakukannya sebagai orang dewasa. Bukan sebagai 
anak balita yang harus selalu kuurus dan kulindungi. 

Tapi tekadku ini sulit sekali kulakukan. Aku menghela 
napas sambil menatap Chocho yang tiduran di pahaku. Sejak 
kembali dari panti asuhan sikap manja Chocho semakin 
menjadi. Tingkah lakunya bertambah kekanakan. Akibatnya 
aku kesulitan melaksanakan tekadku. Bagaimana enggak?! 
Chocho semakin bergantung padaku dan tak mau lepas 
dariku. Semua hal harus aku yang melakukan untuknya. 

"Aaakkk!" Dia membuka mulutnya, minta disuap buah 
apel. 

Chocho menunjuk mulutku dengan ekspresi manjanya 
yang amat polos. Dia ingin potongan apel yang ada didalam 
mulutku. Bayangkan, untuk menggigit apel saja Chocho 
memintaku melakukan untuknya! Aku baru akan 
mengeluarkan apel di mulutku saat melihat kedatangan Mas 
Aro. Ia langsung menatap kami sinis. Pandangan 
mencemooh, seakan mengatakan.. ‘see? Kamu anggap 
suamimu bocah kecil asuhanmu kan?! 

Aku mengurungkan niatku dan mencoba membujuk 
Chocho menggigit apelnya sendiri. 

"Chocho, gigit apelnya," kusodorkan sebuah apel utuh 


didepan mulutnya. 


489 


Chocho menggeleng manja. 

"Mau punya Kak Titi," rengeknya percis anak kecil. 

Aduh Chocho, kok makin kolokan gini sih?! Kamu 
membuat Kak Titi serba salah! Apa kamu tak melihat Mas 
Aro mengawasi kita seperti pemburu mengawasi hewan 
mangsanya? Keluhku dalam hati. 

Chocho mana mengerti jeritan hatiku. Mendadak ia 
menarik tengkukku kearahnya. Lalu ia mengambil potongan 
apel dalam mulutku dengan bibir dan lidahnya. Jiahhhhh!! 
Ada Mas Aro, dan ia pasti melihat kita seakan tengah 
berciuman panas! 

Mas Aro mendengus dingin lalu meninggalkan kami 
berdua. Lalu si nakal Chocho melepaskan ciumannya di 
bibirku. Ia mengunyah apel yang berhasil dicurinya dari 
mulutku. 

"Enak Kak Titi, apel manis," komentarnya lugu. 

Aku bingung harus mengomelinya atau gemas padanya. 
Oh Chocho, kau membuatku serba salah! Harus bagaimana 
aku padamu? 

"Apel manis, tapi bibir Kak Titi lebih manis," celetuk 
Chocho. 

Aku nyaris tersedak mendengar ucapannya itu. Apa dia 
sedang merayuku? 


"Chocho, kamu?" 


490 


Chocho melet padaku persis seperti anak balita 

“Chocho pintar kan, Kak Titi? Niru di tipi! Hweeek!" 
ujarnya ceria. 

Ish, aku ditipunya lagi! 

"Chocho! Jangan nonton film dewasa lagi! Kamu itu 
masih ke..." 

. cil! 

Aku melanjutkan ucapanku dalam hati saat melihat 
bayangan Mas Aro melintas didepan kami. Idih, kenapa sih 
sedari tadi Mas Aro jadi kurang kerjaan mondar-mandir 
kayak setrikaan?! 


Aku merasa terganggu. 


XXX 


Malamnya di kamar, aku hendak menyalakan lampu 
tidur saat Chocho menuntut dibacakan dongeng menjelang 
tidur. 

"Hah? Dongeng? Bukannya Chocho udah lama gak minta 
didongengin?" tanyaku heran. 

Dia menggeleng dengan wajah merajuk. 

“Pengin dongeng! Ayo, Kak Titi dongeng! Sambil puk- 


puk pantat Chocho," pintanya manja. 


491 


WHAT?! sudah lama Chocho gak minta di puk-puk 
pantatnya macam balita yang dikelonin maminya. Malah 
akhir-akhir ini tititnya yang minta diremes-remes kalau mau 
bobok! 

"Chocho udah besar loh, masa minta dikelonin kayak 
bayi," bujukku lembut. 

Chocho menangkap tanganku dan menaruh di pantatnya. 
Ia menggerakkan tanganku hingga menepuk-nepuk pantat 
bahenolnya. 

"Selamanya Chocho bayi Kak Titi," katanya manis 
sembari tersenyum penuh cinta. 

Haishhhh, hatiku lumer dibuatnya. 

Biar saja Mas Aro mencemoohku. Biar dunia menatap 
kami sinis, yang tahu hati kami adalah kami sendiri. Abaikan 
saja mereka semua. Mataku berkaca-kaca saat mencium 
kening Chocho penuh haru. 

"My baby..." gumamku lirih. 

Blam! 

Aku tersentak saat mendengar ada yang menutup pintu 
kamar kami dengan kasar. Mas Aro kah itu? Mengapa ia 
memata-matai kami? Besok aku harus menanyakan 
padanya! Sekarang aku harus ngelonin Chocho dulu. Puk- 


puk tititnya... lah, kok tanganku bisa pindah tititnya? 


492 


"Remas-remas Titi," pinta Chocho dengan sorot mata 
nakal. 

Nah, kenapa pula dia berubah jadi anak nakal dalam 
sekejab? Aku jadi kebingungan. Chocho menggerakkan 
tanganku untuk meremas miliknya. Lalu ia melakukan hal 
yang sama pada tubuhku. 

"Kangen. Kangen sekali Titi. Aahhh..” desahnya sambil 
menatapku dengan ekspresi seksi di wajahnya. 

Ini Chocho yang sama yang memintaku puk-puk 
pantatnya tadi bukan? Kini ia menggelutiku penuh gairah! 
Meski merasa ada sesuatu yang aneh, tapi hasratku yang 
dibangkitkan olehnya mengaburkan nalarku. Aku larut 
dalam permainan cinta Chocho. 

Kami bercumbu penuh gairah, aku tak sadar Chocho 
telah menggendongku sambil berdiri. Otomatis 
aku melingkarkan kakiku di pinggangnya. Dan ia 
menyatukan miliknya kedalam milikku sambil berdiri. Aku 
terenggah-enggah saatia memompaku dengan agresif. 

"Cho... ahh.. Cho... nanti.. ahh.. kamu.. ahh.. ca.. pek.. 
jangan... begini!" 

Chocho tersenyum smirk. 

"Tidak. Aku kuat, Titi. " 

Chocho betul-betul membuktikan ucapannya. Dia 


bertahan lama dalam permainan cinta kami, hingga akhirnya 


493 


ia menghentikannya setelah melihatku kecapekan. Aku 
segera terlelap karena rasa penat yang menderaku. Tapi 
sedetik sebelum aku terbawa ke alam mimpi, batinku 
bertanya-tanya. 


Ada yang aneh disini, tapi apa? 


XXX 


494 


36 : Evoryhedy love Chocho 


TITI POV 

Chocho kangen teman-teman barunya yang ada di panti 
asuhan. Tapi tak mungkin kan aku membawanya kesana? 
Tempatnya jauh. Apa kubawa dia ke TK yang dekat 
perumahan sini? Tak jauh kok, cuma selisih beberapa 
rumah doang. Chocho butuh bersosialisasi, dan cuma anak- 
anak kecil nan polos yang bisa menerima Chocho dengan 
segala kekurangannya. 

Tapi membawa Chocho kesana diam-diam bisa membuat 
perkara. Aku harus ijin dulu pada Mas Aro. 

"Mas..." 

Aku memanggilnya saat Mas Aro menuju mobilnya. 
Seperti biasa Mas Aro berangkat kerja sangat pagi dan 
istrinya tak pernah mengantarnya sampai ke mobil. 

"Ada apa?" tanya Mas Aro datar. 

"Ehmm, tentang Chocho. Bukannya dia 
tanggungjawabku mulai sekarang?" pancingku. 

Mas Aro menatapku tajam sebelum menjawab, "apa 


kamu yang membiayai hidup Chocho?" 


495 


Aku menggelengkan kepalaku. Bagaimana aku sanggup 
membiayai Chocho? Duit darimana? Dulu aku kerja jadi 
baby sitter Chocho saja tidak kamu bayar full, Mas. Apalagi 
sekarang! Tak mungkin kan aku meminta bayaran karena 
mengurus suamiku sendiri?! 

Aku menggeleng sedih untuk menjawab pertanyaan Mas 
Aro. 

"Nah! Aku yang membiayai Chocho. Juga kamu! Jadi 
kalian itu tanggungjawabku. Ngerti?" 

"Iya Mas. Aku percaya Mas Aro sangat bertanggung- 
jawab. Sampai pakai acara mengawasi kami di tempat tidur 
segala," sindirku kalem. 

"Iya! Apa?! Tidak, bukan begitu!" 

Wajah Mas Aro nampak jengah. Punya kemaluan juga 
kamu, Mas! 

"Jadi aku mau ijin membawa Chocho jalan-jalan, Mas." 

"Kemana?" selidik Mas Aro dengan alisnya yang menukik 
tajam. 

"Cuma sekitar rumah. Keliling sebentar saja. Ntar 
sebelum maksi juga sudah balik. Biar Chocho bisa 
menghirup udara segar di sekitar sini. Boleh ya, Mas?" 
tanyaku semanis mungkin. 

Menghadapi Mas Aro itu memang harus pakai jurus tarik 


ulur. Ribet sebenarnya. Tapi demi Chocho gapapa deh. Tak 


496 


susah kok melunakkan hati Mas Aro, asal tahu selanya! 
Buktinya Mas Aro tersenyum ramah menanggapi 
permintaanku. 

"Ya kau betul, Titikoma. Chocho memang butuh 
menghirup udara segar biar lebih rileks." 

Nah kan.. 

Nah kan! 

"Makasih Mas Aro, memang Mas itu kakak terbaik di 
dunia sepanjang abad!" pujiku menggombal sembari 
mengacungkan jempol. 

"Buat apa?" 

"Buat status kakak terbaik.." 

"Buat apa terima kasih?!" potong Mas Aro tak sabar, "aku 
tak mengijinkan kalian keluar!" tegasnya dingin. 

Haishhhhhh!! Statusmu kini kurubah menjadi kakak 
terburuk sepanjang masa, Mas!! 

Aku pun balik ke rumah dengan wajah merengut 
menahan kesal. Sialnya langsung berhadapan dengan si istri 
orang berstatus kakak terburuk sepanjang masa itu. 

"Ngambek?" tanya Gladhys kalem. 

"Iya! Eh enggak, Kakak ipar.' 


Gladhys tersenyum smirk. 


497 


"Tingkahmu mirip istri yang mengantar suaminya ke 
mobil lalu ngambek gegara rengekan manjanya tidak 
dipenuhi," sindirnya sinis. 

Aku menghela napas panjang, berusaha menenangkan 
diri sendiri. 

Sabar Ti, sabar. Masih pagi, belum sarapan. Jangan 
sampai si istri kakak terburuk ini membuat mood makan 
kamu memburuk. 

Hufffttt, berhasil. Moodku membaik seketika. Aku 
tersenyum manis membalas sindiran Gladhys. 

“Gladhys, jadi sebenarnya kamu tahu kan tugas seorang 
istri itu mengantar suaminya ke mobil dan merengek manja 
padanya. Bagus, mulai besok lakukanlah. Jangan biarkan 
wanita lain melakukan untukmu." 

Anjay! Mengapa mulutku malah ngomong pedas seperti 
ini? Aku segera berlalu, daripada membuat dosa lagi 
dengan mulut laknatku. Tapi Gladhys yang terlanjur panas 
menahanku. 

"Siapa kamu yang berani mencelaku seperti ini?!" 

Aku meneguk ludah kelu. Dari dekat mata besar Gladhys 
terlihat menyeramkan jika ia melotot. 

"Aku? Aku adik iparmu," jawabku spontan. 

“Tampar saja mulut perempuan tak tahu diri ini, 


Gladhys!" cetus seseorang dingin. 


498 


Aku menoleh untuk mencari sumber suara angkuh dan 
ketus itu.  Ampunnn, pagi-pagi begini haruskah aku 
menghadapi dua ular betina yang sok elit ini? Keluhku dalam 
hati. 

Mami mertuaku mendekatiku sambil terus menatapku 
tajam. 

"Kau mau Mom mewakili untukmu?!" 

Belum juga Gladhys menjawab, tangan mami mertuaku 
telah melayang kearah pipiku. Aku bersiap menerima 
tamparannya dengan memejamkan mataku, tapi yang 
kunantikan tak kunjung terjadi. 

"Mommy, jangan," rengek seseorang. 

Chocho? Aku membuka mataku dan melihat Chocho 
menahan tangan Mommy yang hendak menamparku. Mama 
mertuaku tersenyum sinis. Dia menurunkan tangannya. 

"Jadi anak yang hilang sudah kembali?!" sindirnya dingin. 

Chocho mengangguk polos. 

PLAKKK!! 

Aku berjengkit kaget manakala mami mertuaku 
mendadak menampar Chocho dengan keras. 

"Mommy." Chocho memegang pipinya yang memerah 
dengan pandangan memelas. 

Matanya berkaca-kaca seperti mau menangis. Aku tak 


tega menyaksikannya. Sontak aku memeluk suamiku yang 


499 


polos seperti bocah ini. Dia meneteskan airmatanya di 
bahuku. Aku pun menepuk-nepuk pungungnya lembut. 
Mama mertuaku mendengus kasar melihat hal ini, sedang 
Gladhys nampak tertegun. 

"Entah karma apa yang kudapatkan hingga punya anak 
idiot seperti ini!" 

Aku telah terbiasa mendengar hujatan Mami mertuaku 
pada Chocho, seharusnya Chocho juga demikian. Tapi 
mungkin Chocho lagi sensi. Dia pun bertanya pada Mommy- 
nya. 

"Apa Mom gak pernah sayang Chocho?" 

Mami mertuaku tertegun mendengar pertanyaan yang 
tak pernah disangkanya meluncur dari bibir Chocho. Kami 
semua menatapnya karena ingin tahu apa jawabannya. 

"Dulu pernah. Sebelum aku tahu kamu itu anak yang 
cacat!" 

Deg. 

Itu kalimat yang kejam, seperti pisau yang bisa mengiris 
hati kita hingga perih dan berdarah-darah. Aku 
menggenggam tangan Chocho untuk menguatkannya. 
Kupikir ia akan menangis lagi, ternyata tidak. Chocho hanya 
menatap nanar Mommy-nya lalu berjalan menjauh tanpa 


berkata sepatah katapun. 


500 


Anehnya, Mama mertuaku hanya terdiam sambil 
menatap Chocho dengan pandangan yang sulit diartikan. 

"Aku pergi dulu untuk menenangkan Chocho. Mungkin 
kami akan pergi lama." 

Aku tak tahu perkataanku itu kutujukan pada 
siapa. Perlukah aku pamit di situasi seperti ini? 

Tapi surprise juga mendengar Gladhys menyahutiku, 


"pergilah, susul dia." 


XXX 


Chocho menungguku di depan pos satpam. 

"Chocho," aku memanggilnya namun dia hanya diam saja. 

Kurasa hatinya sedang terluka. Saat ini yang ia perlukan 
hanya pelukan hangat. Chocho menaruh kepalanya di 
bahuku saat aku memeluknya. Kubiarkan ia berlama-lama 
melakukannya meski bahuku terasa pegal karenanya. 

"Kak Titi wangi. Chocho suka." 

Aku tersenyum mendengar kalimat pertamanya setelah 
ia mengangkat kepalanya dari bahuku. Kuacak gemas poni 
Chocho. 

"Kak Titi janji ya?" cetus Chocho. 

"Janji apa?" 


"Selalu sayang Chocho..." katanya lirih. 


501 


Aku trenyuh dibuatnya. Chocho takut suatu saat aku tak 
sayang padanya dan meninggalkannya. Seperti yang 
dilakukan kakaknya. 

"Tentu. Kak Titi sayang Chocho. Cinta malahan. 
Everybody love Chocho." 

Mata Chocho membola mendengar ucapanku. 

"Everybody?" cicitnya ragu. 

"Everybody! Masa tak percaya? Yuk, ikut Kak Titi!" 

Aku menarik tangannya dan membawanya ke suatu 
tempat. Ke Taman Kanak-kanak yang ingin kudatangi tadi 
pagi. Kebetulan saat kami datang, anak-anak TK sedang 
bermain di halaman sekolah dan diawasi oleh ibu gurunya. 

"Ikut! Chocho mau ikut main!' 

Chocho melonjak girang melihat anak-anak itu. Tentu 
saja tingkah polah Chocho menarik perhatian mereka semua. 

"Kakak mau ikut main bersama kami?" salah seorang 
anak bertanya penuh harap. 

"Mau! Mau!" Chocho bertepuk tangan penuh semangat. 

Sebentar saja Chocho telah ditarik masuk kedalam 
kerumunan anak-anak kecil yang menggemaskan itu. 
Wajahnya terlihat begitu cerah, penuh kegembiraan. Aku 
ikut tersenyum bahagia melihatnya. 

"Maaf Nak, itu adiknya?" Bu guru yang mengawasi anak- 


anak TK itu bertanya padaku. 


502 


“Ehm, bukan. Dia suami saya, Bu." 

Bu Guru tak bisa menyembunyikan rasa herannya, aku 
maklum itu. 

“Sebenarnya dulu saya pengasuhnya Bu. Chocho.. ehm, 
dia punya kekurangan. Tapi di lain pihak dia istimewa. Dia 
memiliki hati emas. Meski keluarganya cenderung 
mengabaikannya tapi kami para bawahan yang di 
sekelilingnya menyayanginya. Karena dia sangat dekat 
dengan saya dan keluarganya merasa tak ada yang bisa 
mengurusnya lebih baik dari saya, maka kami dinikahkan." 

Entah mengapa aku menceritakan semua ini pada ibu 
guru. Tapi kurasa dia bisa memahami hal ini dengan baik. 

“Saya mengerti, Nak.  Suamimu itu, dia memang 
istimewa," Bu guru menatap Chocho yang sedang bermain 
boneka bersama anak-anak. 

“Dia bersinar seperti malaikat. Semua yang melihatnya 
jadi ingin menyayanginya," sambung Bu Guru. 

Aku mengangguk membenarkan. 

"Iya Bu, itu yang saya rasakan. Tapi ada yang tak bisa 
melihat kelebihan Chocho...” 

Aku jadi miris mengingat kelakuan keluarga Chocho yang 
sering menyakiti hati Chocho, terutama Mommy-nya! 


Terbuat dari batukah hatinya? 


503 


XXX 


Malamnya, seperti biasa Chocho bermanja ria padaku di 
ranjang kami. Ia merebahkan kepalanya di pangkuanku 
sambil menatapku dengan mata berbinar-binar. 

"Today-I am - so hepi toss," ucapnya dengan senyum 
dikulum. 

Chocho memang suka sekali menggabungkan kosa kata 
bahasa Inggris sekenanya. 

"Happy toss itu nama makanan, Chocho. Today I am so 
happy too," ralatku geli. 

“Tunderstooth." 

"I understand, Chocho,” ralatku lagi sembari mencubit 
gemas pipinya. 

Chocho nyengir lucu. Suamiku sangat imut dan emesh. 
Bagaimana aku gak tambah sayang, coba? Aku menunduk 
untuk mengecup kedua belah pipinya. 

Cup. 

Cup. 

“Everybody love Chocho, benar kan? Kak Titi love, 
Paman love, Pak Bas love, bahkan anak-anak TK tadi," 
kataku lembut. 


“Everybody love, kecuali Dad, Kak Ander dan... Mommy." 


504 


Wajah Chocho mulai diselimuti mendung. Sepertinya 
aku salah mengangkat topik ini. 

"Chocho, hwaiting!" 

Aku mengangkat kedua tanganku yang terkepal untuk 
menyemangatinya. 

"Chocho berjuang ya, suatu saat mereka akan bisa 
menerima dan menyayangi Chocho dengan tulus." 

Chocho mengangguk sambil tersenyum sendu. 

"Asal ada Kak Titi, Chocho gak masalah." 

"Tentu, Kak Titi akan selalu di sampingmu," janjiku 
padanya. 

Chocho tersenyum sumringah lalu menarik tengkukku 
hingga wajahku mendekati wajahnya. Dia sudah nyaris 
mencium bibirku saat pintu kamar kami terbuka dengan 
kasar. 

BRAKK! 

Mas Aro masuk tanpa permisi dengan memajang wajah 
dinginnya. 

"Astaga Mas Aro, gak salah masuk kamar nih?" sindirku 
halus. 

Dia mendengus kasar lalu menyodorkan ponselnya 
padaku. Aku melihat satu video singkat yang membuatku 
ternganga. 


"Astaga!" seruku tak sadar. 


505 


"Nah! Kamu sudah tahu salah ka.." 

"Ya ampun, imutnya Chocho! Share video ini ke ponselku, 
Mas!" pekikku tak sabar. 

Mas Aro mendelik ganas padaku, "Titikoma!" 

"Ya Mas, masa gak boleh? Pelit ih!" 

Mas Aro menggeram sambil menyurai rambutnya kasar. 

"Kamu masih tak sadar kesalahanmu?!” bentaknya gusar. 

Sadar Mas. Apapun yang kulakukan selalu salah di mata 
kalian kan? 

"Itu kejadian tadi pagi kan? Bukannya sudah kubilang 
aku tak mengijinkan kalian keluar?!" 

"Tapi Mas tadi ada Mom datang lalu...." 

"Chocho yang salah, Kak Ander! Jangan marah Kak Titi," 
potong Chocho cepat. 

Mas Aro mendengus kasar dan memilih mengabaikan 
ucapan adiknya. 

"Ada seseorang yang memvideo Chocho dan 
menyebarkannya secara online dengan tag 'Misterious cute 
boy". Video ini menjadi viral dalam sekejab. Kini Chocho 
jadi sorotan dunia luar! Kau tahu apa akibatnya?!" 

Aku dan Chocho menggeleng bersamaan. 

"Mereka semua akan mencari jejak Chocho!" 

Lalu? Bukannya kami ini seakan dipenjara disini?! Siapa 


yang bisa menemukan kami? 


506 


"Dad menganggap aku tak becus menjaga kalian. Jadi.." 

Mas Aro menatapku sendu. 

"Kalian akan diungsikan ke tempat yang lebih terpencil 
dan Mom yang akan mengawasi kalian!" 

Deg. 

Kenapa perasaanku jadi memburuk seketika? Mama 
mertuaku bukan tipe orang yang suka keterasingan. 
Mengapa ia mau menjaga kami di tempat terpencil? Ini aneh, 
aneh sekali! 

"Mas, kok aku jadi takut.." gumamku lirih. 

Tumben Chocho terdiam, ia seperti sedang memikirkan 
sesuatu. Mas Aro menghela napas berat. 

"Kali ini aku tak bisa melindungi kalian. Jagalah tingkah 
lakumu, Titikoma. Ingat Mom tak setoleran diriku. Bahkan 
mungkin bisa jadi ia akan selalu mencari masalah dengan 
kalian. Jangan mudah terpancing dan terprovokasi. 
Mengerti?!" 

Aku mengangguk dengan perasaan terharu. Mas Aro ini 
meski jutek dan dingin, tapi ia masih jauh lebih baik 
daripada mama mertuaku. Dan ternyata ia masih 
mengkhawatirkan kami. Mendadak Chocho bangkit, lalu 
memeluk kakaknya. Awalnya Mas Aro terkejut diperlakukan 
seperti itu, namun kemudian ia pasrah dalam pelukan 


adiknya. 


507 


"Kak Ander, Chocho sayang. Kak Ander baik, Chocho 
bahagia punya kakak baik." 

Tangan Mas Aro terkepal mendengar ucapan Chocho. 
Mungkin dalam hatinya terjadi pergulatan batin. Ada rasa 
cemburu dan haru yang berperang dalam hatinya. Namun 
sesaat kemudian kepalan tangan Mas Aro terurai. Ia balas 
memeluk adiknya dengan kaku sambil memejamkan 
matanya. 

"Chocho, jangan seperti ini. Kakak tak sebaik yang kau 
kira," ucapnya lirih sekali. 

Setetes airmata mengalir membasahi pipinya. 

"No. No. Kakak the best! Chocho love. Everybody love 
Kak Ander. Kak Ander baik." 

Chocho memeluk kakaknya lebih erat. Ya ampun, aku 
terharu melihat dua pria yang sama-sama tampan ini saling 
berpelukan. Mereka indah. Akhirnya hati Mas Aro lumer 
karena kehangatan hati Chocho. 

“Everybody, hah?" tanya Mas Aro sambil melirikku 
penuh arti. 

"Ya, everybody. Terutama Kak Glad. Tapi Kak Titi gak 
boleh. Kak Titi milik Chocho," sahut Chocho polos. 

Astaga! Mengapa dikaitkan padaku lagi? 

Mas Aro sontak melepaskan pelukannya dan matanya 


kembali bersorot dingin. 


508 


"Sudah malam. Aku kembali ke kamar. Kalian siap-siap 
saja. Besok Pak Bas akan mengantar kalian pergi ke villa di 
kaki gunung." 

Setelah mengatakan itu, Mas Aro pergi meninggalkan 
kami. Aku dan Chocho saling bertatapan dengan perasaan 
galau. 

“Chocho..." 

"Kak Titi.." 

Kami bersamaan memanggil satu sama lain. Aku terdiam 
dan memberi kesempatan Chocho menyuarakan maksudnya. 

"Kak Titi, jangan takut. Ada Chocho. Chocho dah besar. 
Chocho akan lindungi Kak Titi." 

Ah Chocho. Aku baru saja akan mengatakan hal yang 
sama padamu. 

Chochoku sudah beranjak dewasa, kuharap dia semakin 
tabah. Karena entah mengapa aku merasa bakal banyak 


penderitaan yang menanti kami di kemudian hari. 


XXX 


509 


37: Hantù di Lila Tua 


TITI POV 

Akhirnya aku dan Chocho dipindahkan ke villa keluarga 
Edisson yang berada di kaki bukit. Dih, letak villa ini betul- 
betul terpencil. 

Di belakang villa ada perkebunan anggur yang amat luas. 
Yang dibatasi pagar yang besar dan amat tertutup. 
Pokoknya villa ini sangatlah terkucil. Mau masuk ke villa 
saja kita harus melewati taman yang memerlukan waktu 
sepuluh menit untuk melaluinya. Itu pun dengan 
menggunakan mobil. 

Mengapa bulu kudukku jadi bergidik? Villa ini seram! 
Mirip villa-villa yang pernah muncul di film horror. 

"Pak Bas, apa villa ini pernah dipinjam untuk keperluan 
syuting film hantu?" tanyaku kepo. 

Pak Bastian tersenyum geli sebelum menjawab 
pertanyaanku, "tidak, Nyonya kecil. Keluarga Edisson tak 
butuh uang hingga harus menyewakan villa kepada pihak 
lain. Lagipula, Nyonya kan tahu, keluarga ini amatlah 


tertutup." 


510 


Iya juga, sih. Kenapa aku bisa melupakan hal sepenting 
itu? Kami diungsikan kemari juga gegara masalah privasi 
berlebihan ini! 

"Kak Titi seram ya? Takut, apa disini ada momoknya?" 
tanya Chocho polos. 

Dia menyebut hantu dengan kata 'momok', seperti anak 
kecil lainnya. Aku tersenyum menenangkannya. 

"Kalau ada Chocho, Kak Titi gak takut." 

Chocho menggenggam tanganku dan meremasnya 
lembut. 

"Jangan takut, Kak Titi. Ada Chocho. Chocho akan 
melindungi Kak Titi" katanya bangga sambil 
membusungkan dada. 

Suamiku ini terlihat begitu menggemaskan hingga aku 
lupa akan ketakutanku sendiri. Tapi begitu memasuki villa, 
suasana seram yang melingkupinya membuatku merasa 
was-was lagi. Seperti ada yang mengawasi kami. 

Aku bertanya pada Bik Tinah, si penjaga villa ini. 

"Bik, nggak merasa seram tinggal disini?" 

"Biasa saja," jawab Bik Tinah dengan ekspresi datar. 

Mungkin dia sudah terbiasa bergaul dengan setan-setan 
gentayangan disini, pikirku usil. 

"Kak Titi, dia lebih menakutkan dari momok," bisik 


Chocho sambil menunjuk Bik Tinah. 


511 


Aku tertawa ngikik mendengar ucapan Chocho. Kupikir 
Chocho bergurau, tapi ternyata tidak.  Chocho terlihat 
enggan berdekatan dengan Bik Tinah. Apalagi saat Bik 
Tinah melirikku tajam, Chocho bergidik ketakutan. 

"Nyonya kecil, tolong jaga ketenangan. Rumah ini tak 
suka bila ada suara berlebihan." 

Aku tersenyum masam. Rumah ini memang sepertinya 
kurang suka dengan kehadiran kami! 

"Nyonya besar akan menemui kalian saat makan malam. 
Sekarang lebih baik kalian beristirahat di kamar. Ohya, satu 
hal lagi. Bila malam telah tiba, sebaiknya kalian berada 
didalam kamar saja. Jangan berkeliaran di luar, kalian tak 
akan tahu siapa yang bisa kalian temui!" 

Ini ancaman, atau sekedar menakut-nakuti? Tapi aku 
jadi penasaran. 

"Memang siapa yang bisa kami temui? Di rumah ini 
selain Bibik dan Mama mertua, ada siapa lagi?" 

Bik Tinah tersenyum misterius. 

"Vila tua ini adalah peninggalan jaman Belanda. Konon 
dulu disini ada pembantaian besar-besaran 
keluarga bangsawan Belanda oleh warga pribumi. Saya 
sendiri tak pernah dihantui siapapun, karena saya taat 


perintah leluhur untuk terus berada didalam kamar. Tapi 


512 


ada beberapa orang yang melihat sesuatu yang tak 
semestinya." 
Deg, deg, deg. Jantungku berdebar lebih kencang dari 


semestinya. Ish, Bibik ini berhasil membuatku baper duluan! 


XXX 


Buat Chocho mungkin hantu itu bukan sosok yang 
menakutkan. Tapi manusia jauh lebih mengerikan. Hal itu 
nampak dari sikapnya yang bersembunyi di balik tubuhku 
bila Bik Tinah berada di dekatnya. 

"Tak apa, Chocho," aku menenangkan Chocho dengan 
menepuk pelan tangannya yang melingkar di pinggangku. 

Mama mertuaku mendengus kasar melihat kelakuan 
kami berdua. Ia terus memandang kami sinis, hingga 
membuatku tak nyaman makan bersamanya.  Chocho 
bahkan belum makan sesuap pun, matanya terus melirik 
ketakutan kearah Bik Tinah yang sedari tadi mondar-mandir 
di ruang makan kayak setrikaan. 

"Chocho... aaak," aku menyodorkan sesuap nasi plus 
lauknya kedepan mulut Chocho. 

Chocho baru akan menelannya ketika Bik Tinah 
mendekatinya, ia buru-buru bersembunyi di balik 


punggungku dan mengurungkan niatnya makan. 


513 


"Chocho, ayo makan dulu. Nanti sakit perut lho. Tadi 
siang kan Chocho belum makan karena ketiduran. Sekarang 
makan yuk, Kak Titi suapi okey?" kataku membujuknya. 

Chocho menggeleng dengan wajah ketakutan. Melihat 
itu, Mami mertua semakin kesal. Mulut pedasnya kembali 
beraksi. 

"Heh, apa benar caramu memperlakukan suamimu 
seperti itu?! Dia itu suamimu atau bayimu?!" 

Dua-duanya, Mom. 

Aku hanya berani menjawab seperti itu dalam hatiku. 

"Suami Titi, Mom. Tapi dia juga anak Mommy." 

Mami mertua mendelik mendengar jawabanku. 

"Mengapa kamu selalu mengingatkan aibku ini?! Aku 
hanya mengakui Xander sebagai putraku. Si cacat ini...” Dia 
menunjuk Chocho dengan wajah arogannya. 

"Hanya produk buangan!" imbuhnya kejam. 

Hatiku sakit mendengarnya, tapi aku sudah terbiasa 
dengan cemoohan wanita ini. 

"Meskipun produk buangan kalau didaur ulang bisa 
menghasilkan barang bernilai jual tinggi. Apa Mommy tahu 
itu?" Aku balas menyindirnya. 

Kami saling menatap dengan perasaan tak suka yang tak 


disembunyikan. 


514 


"Cih, sombong! Kau pikir dengan caramu 
memperlakukan bocah ini, dia bisa menjadi manusia 
berguna?! Yang terjadi adalah.. dia semakin parah!!" 

Kurasakan cengkraman tangan Chocho yang mengetat di 
pinggangku. Aku tahu dia terusik dengan ucapan Mommy- 
nya. 

"Mommy jahat!" celetuknya pelan. 

Tapi Mami mertua bagai punya radar hingga bisa 
mendengar ucapan Chocho. 

Brak! Mendadak dia membanting sendok dan garpunya 
ke meja. Mami mertua berdiri dan memberi perintah tegas 
pada Bik Tinah. 

“Sepertinya semua orang disini sedang kehilangan selera 
makan. Bereskan semuanya, Tinah!" 

"Iya, Nyonya Besar." 

Mami mertua segera meninggalkan ruang 
makan. Sedang Bik Tinah? Dengan semangat, ia 
membereskan semua lauk, nasi, dan piring-piring yang ada 
di meja. Astaga, aku baru makan lima suap. Laparrr... Aku 
berusaha mempertahankan piringku saat Bik Tinah 
menariknya dari hadapanku. 

"Tolong lepas, Nyonya kecil," ujarnya datar. 

"Tapi aku belum selesai makan, Bik. Ngomong-ngomong 


masakan Bibik enak," cengirku kayak monyet kelaparan. 


515 


Dia berdeham dan berkata dingin, "di rumah ini, saya 
hanya mendengarkan perintah Nyonya Besar." 

Dengan satu sentakan yang kuat, ia berhasil menarik 
piring yang mati-matian kupertahankan. Haishhhh, apa 
tatapan memelasku tak bisa menyentuh hatinya? Dia justru 
kembali menakuti kami. 

"Sudah malam. Sebaiknya kalian kembali ke kamar. 
Ingat, jangan berkeliaran di luar kalau ingin semuanya baik- 
baik saja!" 

Huh, sekarang saja kami sudah tidak dalam keadaan baik! 


Perutku lapar luar binasa! 


XXX 


"Chocho enggak lapar?" tanyaku prihatin. 

Chocho menggeleng dengan wajah riang. Yeah, berada 
didalam kamar kami membuat Chocho kembali 'hidup'. Asal 
tak nampak kehadiran si Bibik aja! 

"Kak Titi masih lapar?" Chocho balik bertanya. 

Aku menggeleng malu. Chocho yang enggak makan sama 
sekali saja terlihat biasa. Masa aku harus senelangsa ini? 
Hmmm, apa aku ini termasuk rakus? 


"Bentar!" 


516 


Chocho berlari menuju ke keranjang baju kotor. Dia 
mencari celana yang tadi dipakainya. 

"Yee dapat!" serunya riang begitu menemukan celananya. 

Chocho merogoh kantong celananya, dan.. Uh, dia 
memberikanku sepotong kecil coklat miliknya yang sudah 
lumer karena tersimpan lama di kantong celananya. 

"Untuk Kak Titi. Ambil, Kak. Chocho sayang Kak Titi." 

"Buat Chocho saja, Chocho kan belum makan," tolakku 
lembut. 

Aku mendorong coklat itu kearahnya. Namun Chocho 
bersikeras memberikannya padaku. 

Mendadak dia berteriak sambil menunjuk kearah pintu, 
"Kak Titi, itu momok!" 

"Apa?!" 

Saat aku membuka mulutku lebar-lebar, Chocho 
memasukkan potongan coklat lumer itu kedalam mulutku. 
Oh, suami bocahku ini ternyata udah ngerjain aku! Aku 
terpaksa mengunyah coklat itu. Manis, karena itu 
pemberian Chocho. Dia terkekeh melihatku yang menelan 
coklatnya dengan ekspresi nano-nano. 

"Chocho mulai nakal ya," aku pura-pura marah padanya. 

"No, no. Chocho cinta Kak Titi," bantahnya lucu. 

Ish, gemas jadinya. Aku pun menggelitiki pinggang 
Chocho habis-habisan hingga Chocho tertawa terbahak- 


517 


bahak menahan rasa gelinya. Kami bercanda seperti anak 
kecil dengan teriakan-teriakan heboh yang kami keluarkan. 

Dok! Dok! Dok! 

Gedoran keras di pintu kamar sontak menghentikan 
keriburan kami. 

"Nyonya kecil, sudah malam. Jangan membuat keributan 
yang tak berarti. Mereka bisa marah karena terusik!" 

Deg! 

Jantungku berdebar kencang mendengar peringatan Bik 
Tinah dari luar pintu kamar. Mereka-itu-siapa? Seram 
banget sih disini. Aku mulai ketakutan, apalagi Chocho. 
Mendengar suara Bik Tinah, wajahnya berubah pias. 

"It's okey, Chocho. Kita tidur yuk," ajakku lembut. 

Chocho tidur meringkuk seperti bayi dalam pelukanku. 
Aku mengelus rambut dan punggungnya supaya ia cepat 
terlelap. Tapi mungkin dia terlalu meresapi perannya 
sebagai bayi. Tangannya bergerak membuka kancing 
piyama baby dollku. 

"Mau nenen.." 

Bayi besarku minta nenen, masa gak kukasih? Lagian, 
hampir seharian ini ia belum makan! Fix. Pikiranku jadi 
korslet! Mana bisa Chocho kenyang dengan ngempeng ke 
dadaku? Tapi kubiarkan saja ia melakukannya, hingga ia 


tertidur dengan mulutnya yang masih mengemut puncak 


518 


payudaraku. Tak lama kemudian aku ikut tertidur, entah 
sampai beberapa lama. 

Aku terbangun saat mendengar rintihan pilu Chocho. 

"Astaga! Chocho kenapa?" tanyaku khawatir. 

Wajah Chocho terlihat pucat, ia meringkuk sambil 
memegangi perutnya. 

“Cakitttt, Kak Titi," sahutnya memelas dengan mata 
berkaca-kaca. 

Apa ia terkena maag? Aku harus segera 
mengambilkannya obat! 

"Chocho, tunggu disini. Kak Titi ambil obat dulu!" 

"Kak Titi, jangan pergi. Chocho takut...” Chocho 
menahan tanganku dengan raut wajah memelas. 

"Kak Titi hanya sebentar. Chocho harus minum obat 
supaya sembuh. Chocho tunggu disini, oke. Sambil 
menghitung domba. Sebelum domba ke seratus, Kak Titi 
pasti sudah datang!" janjiku padanya. 

Chocho mengangguk patuh. Cup. Kukecup bibirnya 
sebelum aku berbalik meninggalkannya. Aku sempat 
mendengar suara Chocho mulai berhitung. 

"Domba satu, domba dua, domba tiga, domba empat, 
domba..." 

Begitu menutup pintu kamar, suasana seram kembali 


menyambutku. Dih, kenapa lorong ini terasa panjang, sunyi 


519 


dan gelap? Bulu kudukku meremang dibuatnya. Aku mulai 
ketakutan, tapi bayangan wajah Chocho yang sedang 
kesakitan menguatkan tekadku. 

Ayo, Titi. Kamu pasti bisa! 

Tapi, aku bingung mau kemana?! Lorong-lorong ini 
menuju kemana? Lalu persediaan obat-obatan ada dimana? 
Ck, sepertinya aku harus menemukan Bik Tinah atau Mami 
mertua untuk meminta obat pada mereka. Tapi dimana 
kamar mereka? Kamar pembantu biasanya terletak di 
belakang kan? Mungkin aku bisa menemukan Bik Tinah 
disana. 

Aku berjalan menuju kearah belakang villa. Di sepanjang 
lorong yang terasa dingin, jantungku terus berdebar 
kencang diiringi suara nyanyian jangkrik. Ish, kok 
suasananya persis seperti di film horror, sih? Biasanya 
setelah ini hantunya muncul dan mengagetkan... 

"Huu.. huuu.. huuuu.. huuu.. huu.. huuu.." 

OMG! Aku nyaris mati berdiri mendengar suara tangisan 
lirih seorang wanita. 

Han... han... hantuuuuu!! Aku berlari kencang ingin 
kembali ke kamarku, tapi di depan pintu kamar aku tersadar. 
Chocho membutuhkan obat. Masa gegara ketakutanku akan 
hantu membuatku gagal menolong Chocho?! 


Please, God. Help me.. 


520 


Dengan membulatkan tekad, aku kembali berjalan 
kearah belakang villa. Sambil merapal doa untuk mengusir 
setan. 

"Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namaMu. 
Datanglah kerajaanMu.." 

Mataku terus menunduk karena takut akan menemukan 
pemandangan horor didepan mukaku. Tapi yang kujumpai 
sepasang kaki telanjang yang belepotan tanah. Jari-jarinya 
berdarah karena tergores duri atau kerikil tajam. Keringat 
dingin mulai membasahi peluhku. Hantu tak punya kaki kan? 
Atau hantu kekinian pada punya kaki? 

"To... longgggg, tolongggg a.. a... a.. ku." 

Aku tak salah dengar? Si hantu minta tolong padaku? Oh, 
apa dia memintaku untuk mendoakannya supaya bisa 
kembali ke alamnya? Aku semakin ketakutan, kupejamkan 
mataku erat-erat. 

"Maaf, saya tak bisa mendoakanmu supaya kembali ke 
alammu. Maaf, saya bukan Pastur.... eh, Suster! Maaf, jangan 
hantui saya, Mbak," ucapku dengan suara bergetar. 

"Tidak, bu.. bukan begi.." 

Mendadak suaranya menghilang. Aku masih 
memejamkan mataku erat-erat sambil menunduk. Apa 
hantunya sudah pergi? Mungkin dia mencari orang lain yang 


bisa mendoakannya. 


521 


"Nyonya kecil.." 

Aku berjengkit kaget saat mendengar suara dingin Bik 
Tinah. Spontan aku membuka mataku dengan wajah pucat 
pasi. 

"Bik, hantunya sudah pergi?" 

Bik Tinah mendengus dingin sebelum menjawab 
pertanyaanku. 

"Sudah saya usir. Bukannya saya sudah memperingatkan 
Anda untuk tetap berdiam di dalam kamar sampai pagi?" 

"Chocho sakit. Sepertinya kena maag. Saya mencari 
Bibik untuk meminta obat maag," kataku menjelaskan. 

Bik Tinah memandangku dalam-dalam seakan ingin 
memeriksa kebenaran ucapanku. Sesaat kemudian ia 
menghela napas panjang dan menyuruhku kembali ke kamar. 

"Obat untuk Tuan Kecil akan saya antar ke kamar. 
Nyonya kecil silahkan kembali dulu," perintahnya tegas. 

Hellow... yang jadi nyonya disini siapa ya? Seenaknya saja 
merintah orang! Batinku sebal. Tapi aku cuma bisa 
tersenyum kikuk dan mengangguk kecil. 

"Oke," ucapku singkat. 

Aku kembali ke kamarku sambil berlari sekencang 
mungkin. Elah, aku takut kalau ketemu hantu lagi. 


XXX 


522 


38: -Siapa hantù sebenarnya? 


TITI POV 

Suara kukuruyuk ayam tak berhasil membangunkan 
diriku. Tapi tangan Chocho yang mengguncang bahuku 
berhasil membuatku terbangun. 

"Kak Titi, Kak Titi! Chocho takut!" 

Aku membuka mata malas. Jam berapa sekarang? Aku 
baru tidur jam tiga subuh, setelah selesai memberi obat 
maag pada Chocho sekaligus menyuapinya bubur. Lalu 
nidurin dia. Elah, nidurin dalam arti sebenarnya loh. Jangan 
berpikir yang tidak-tidak. 

Ternyata sekarang pukul delapan. Berarti aku telah 
tertidur selama lima jam. Lumayan lah. 

"Takut apaan, Sayang. Udah terang juga. Gak ada hantu 
di siang bolong!" 

Chocho tak menjawab, tapi dengan wajah ketakutan ia 
menunjuk ke suatu arah. Anjrit, kupikir ada hantu betulan! 
Ternyata yang ditunjuk Chocho adalah Bik Tinah! Dih, 
seenaknya saja dia main nyelonong ke kamar orang. Gak 


sopan banget! 


523 


"Bibik, mau apa masuk kemari? Nanti biar Titi yang 
membereskan kamar ini." 

Bik Tinah berdeham dan memandangku angkuh. 

"Nyonya Besar memanggil kalian berdua. Sekarang!" 

"Iya sejam lagi, Bik. Kami belum mandi, belum sikat gigi, 
belum.." 

"Sekarang! Tak usah mandi. Nyonya besar tak suka 
menunggu!" 

Dih, lagi-lagi aku merasa terzolimi. Status kami itu 
tahanan apa keluarga sih? 

Akhirnya kami hanya sempat sikat gigi dan cuci muka, 
lalu digiring ke kamar Mami mertua. Tuh kan, kami ini mirip 
tahanan saja. Seperti biasa, Mami mertua menerima kami 
dengan wajah dinginnya. 

"Duduk!" perintahnya tegas. 

Aku menoleh ke sekelilingku. Tak ada tempat duduk 
kecuali kursi di meja rias yang cukup jauh. Kami harus 
duduk dimana? Tengah aku berpikir, Chocho telah 
mendudukkan dirinya di lantai. Mau tak mau aku ikutan 
duduk di sebelah suami bocahku. Chocho meletakkan 
kepalanya diatas bahuku dengan manja. Mami mertua 
tersenyum sinis melihatnya. 

"Semalam kalian tertangkap basah berkeliaran di tengah 


malam kan?" tuduh Mami mertua semena-mena. 


524 


"Bukan Mom. Chocho tak keluar kamar. Titi yang keluar, 
tapi bukan karena ingin berkeliaran. Titi mencari obat maag 
buat Chocho," kataku menjelaskan. 

"Sama saja! Pokoknya kalian dilarang keluar kamar di 
malam hari!" 

"Tapi Mom, bagaimana kalau ada kejadian mendesak? 
Kalau misal Titi perlu o.." 

"Bik Tinah yang akan mengantar ke kamar kalian. Kamu 
sudah tahu nomor kontak dia kan?" 

Aku mengangguk, kemarin Bik Tinah sudah 
memberikannya. Tapi asli, ini benar-benar mencurigakan. 
Mengapa jadinya seakan kami yang dipenjara didalam 


kamar?! 


XXX 


Seharian aku terpikirkan akan hal ini. Aku jadi 
penasaran. Kuputuskan aku ingin menyelidikinya. Tapi, 
masalah hantu itu merisaukan hatiku. Aku ingin mengetahui 
siapa sebenarnya si hantu, namun merasa was-was bila 
bertemu dengannya lagi. 

"Kak Titi mikir apa?" tanya Chocho sambil mengetuk 
pelan dahiku. 

"Mikirin hantu, Chocho." 


525 


"Bik Tinah?" tanya Chocho mulai ketakutan, tangannya 
menggenggam erat tanganku. 

Saat ini kami sedang bersantai di dalam kamar. Kami 
rebahan diatas karpet sambil menonton film kartun 
kesukaan Chocho. Hei Tayo. 

"Bik Tinah itu manusia, Chocho. Bukan hantu," kataku 
meralat. 

Chocho menggeleng dengan wajah gugup. 

"Dia lebih hantu dari hantu, Kak Titi!" 

Ada lagi istilah Chocho. Kenapa pula bocah ini merasa 
takut berlebihan terhadap Bik Tinah? 

"Chocho," panggilku sambil mengelus pipinya. 

Aku berhasil mengalihkan perhatian Chocho dari si bus 
Tayo favoritnya. 

“Iya, Kak Titi.” Dia balas mengelus pipiku. 

"Nanti malam kita main detektif-detektifan yuk. Chocho 
berani?" 

Seperti bocah lainnya, mendengar kata main membuat 
Chocho sangat antusias. 

"Mau! Mau! Chocho berani, Kak Titi!" 

"Benar? Meski nanti malam bisa saja kita bertemu 


dengan Bik Tinah?" 


526 


Chocho sempat meragu. Tapi sepertinya dia sudah 
bertekad ikut dalam rencanaku. Sambil menelan ludah kelu, 
ia membulatkan tekadnya. 

"Chocho ikut, Chocho berani kok. Janji!" 

Dia mengangsurkan jari kelingkingnya, aku balas 
mengkaitkan jari kelingking kami. Dengan manja, Chocho 
merebahkan kepalanya ke dadaku. Dia memejamkan 
matanya dengan bibir membentuk garis lengkung yang 
indah. Siapa yang tak gemas melihatnya?  Chochoku 
memang indah. Jariku bermain di rambutnya, mengelus 
rambut wangi itu, terkadang memilinnya. 

"Tidurlah Chocho, nanti malam kita akan bermain 
detektif. Jadi siang ini kita tidur dulu sepuasnya," ajakku. 

Chocho menggeleng manja. 

"Gak bisa bobok, kecuali...” Dia menggantung ucapannya 
dengan melirik penuh arti. 

Spontan aku puk-puk pantatnya. 

"Mau diginiin kan?" 

"Enggak, Kak Titi. Malam kita main detektif-detektifan, 
siang main kuda-kudaan yuk." 

Astaga, bocah ini. Dia minta jatah rupanya, dengan cara 
kekanakannya! 


"Kak Titi.. boleh ya?" rengeknya manja. 


527 


Begitu aku mengangguk, Chocho langsung menaiki 
tubuhku. 

"Asik, kita main kuda-kudaan!" 

Dengan cekatan dia melepaskan pakaianku. Aku baru 
saja akan melepaskan kausnya saat ponselku berdering. 
Mas Aro yang meneleponku. Tumben. Chocho sontak 
menghentikan gerakannya. Ia beralih ke sampingku, lalu 
menyodorkan hapeku. Aku menyambut panggilan telepon 
Mas Aro. 

"Titi, bagaimana kabarmu? Apa Mom menyiksamu?" 
tanya Mas Aro to the point. Khas dirinya, langsung dan 
tanpa basa-basi. 

"Baik, Mas. Ehmm, enggak kok. Mom biasa aja." 

Aku gak mau mengadu tentang sikap Mom yang kasar 
dan dia pernah tak memberi kami makan. Kayak anak kecil 
saja. 

"Apa betul? Pasti ada sesuatu yang sedang menyita 
pikirannya. Kamu.... sehat? Apa ada sesuatu yang aneh 
disana?" 

Ah, tentang hantu itu. Barangkali Mas Aro tahu rumor 
berkaitan dengan tempat ini. 

"Mas, apa Mas percaya disini ada hantu? Pernah dengar 
rumor hantu disini?" tanyaku penasaran. 


"Apa? Hantu? Siapa yang bilang disana ada hantu?" 


528 


“Ehm... Bik Tinah," sahutku ragu. 

Terdengar Mas Aro mendengus kasar. 

"Itu hanya takhayul. Dari kecil Bik Tinah selalu menakut- 
nakuti kami dengan cerita hantu. Dia membuat Chocho amat 
ketakutan hingga sempat histeris." 

Ah, jadi ini sebabnya Chocho takut pada Bik Tinah. 
Ternyata pembantu tua ini sering menakutinya sejak dia 
kecil! 

Tak terasa aku telah berbincang dengan Mas Aro melalui 
ponsel selama setengah jam lebih. Saat aku menutup 
pembicaraan kami, kulihat Chocho sudah tertidur diatas 
karpet. Wajahnya nampak cemberut. Jangan-jangan dia 
ngambek. 

Maaf ya Chocho, Kak Titi keasikan bicara sama Kak Ander. 


Kak Titi penasaran dengan masalah hantu di vila ini. 


XXX 


Chocho masih tertidur lelap, walaupun setelah makan 
malam tadi, tanpa disuruh Chocho langsung naik ke ranjang 
dan tidur. Padahal aku harus segera memulai 
penyelidikanku. Bagaimana sekarang? Aku tak tega 
membangunkan Chocho. Apa kubiarkan saja ia tidur sampai 


pagi? Mungkin lebih baik begitu. 


529 


Aku mengatur guling disebelah Chocho, seakan itu 
adalah diriku yang sedang terlelap. Setelah itu, diam-diam 
aku pergi meninggalkan kamar. Kemana aku harus pergi? 
Ke belakang rumah saja. Bukannya kemarin aku bertemu si 
hantu disana? 

Seperti malam sebelumnya, suasana di lorong menuju ke 
belakang runah terasa mencekam. Suara jangkrik mengerik 
mengiringi langkahku hingga membuat bulu kudukku 
berdiri. Lagian, mengapa aku merasa ada yang mengikuti 
diriku? Aku menoleh ke belakang untuk memastikannya. 
Tak ada siapapun. Apa tadi itu hanya perasanku saja? Aku 
mengangkat bahu dan kembali melangkah kedepan. 

Aku terus berjalan hingga ke kebun belakang. Tak ada 
apapun disana, kecuali dari kejauhan nampak satu titik 
cahaya. Sepertinya cahaya itu berasal dari penerangan di 
suatu pondokan mungil yang letaknya agak terpencil. Apa 
itu pondokan khusus pembantu? Entah mengapa aku 
tertarik, lalu menuju kesana. Sesampainya didepan pondok, 
aku berusaha melongok kedalam melalui kisi-kisi jendela. 

Deg. 

Mataku terbelalak melihat sosok yang ada didalam sana. 
Bukannya dia si hantu? Wanita itu masih memakai baju 


putih dekil yang sama. Rambutnya yang panjang berantakan 


530 


terurai hingga ke pinggangnya. Dan ia sedang menimang- 
nimang.. boneka! 

"Nina bobokkk... oh, nina bobokkk. Kalau tidak bobok, 
digigit nyamukkkk," ia bersenandung dengan suara aneh. 

Matanya terlihat tak fokus menatap boneka rusak itu. 
Dia bukan hantu. Dia wanita gila! Siapa dia sebenarnya? 
Mengapa dia disembunyikan disini? Ini misterius sekali! 

Aku semakin penasaran, hingga memutuskan masuk 
kedalam pondok itu. Dengan mengendap-endap, aku 
mendekati wanita gila itu. Namun beberapa langkah 
sebelum sampai ke tempat wanita itu berada, terdengar 
pintu pondok terbuka. 

Ceklek. 

Buru-buru aku bersembunyi dibalik lemari besar. 
Kulihat Mama mertuaku masuk bersama Bik Tinah. 

"Apa kau sudah mengunci kamar anak sialan itu?!" 

"Sudah Nyonya, saya telah memastikan. Mereka berdua 
sudah tertidur," lapor Bik Tinah. 

Aku terhenyak mendengarnya.  Kamarku bersama 
Chocho kah yang dimaksud Bik Tinah? Aduh, aku jadi 
khawatir. Bagaimana kalau Chocho terbangun dan 
mencariku? Pasti dia akan panik bila sadar telah terkurung 


sendirian didalam kamar. 


531 


"Pstttt!" Tiba-tiba wanita gila itu memberi kode agar Bik 
Tina dan mama mertuaku diam. 

"Rupanya perempuan gila ini sedang menidurkan 
anaknya!" sindir Mami mertua sinis. 

Bik Tinah cuma mendengus dingin menanggapinya. 
Mami mertua mendekati wanita gila itu, lalu mengelus 
kepala boneka bayi itu. 

"Hei, Martha. Kuberitahu suatu rahasia, anakmu sudah 
mati! Dia sudah menjadi hantu gentayangan!" 

Mendadak Mami mertua menarik boneka bayi itu dan 
melemparnya dengan keras. Tak sadar aku menjerit lirih 
saat boneka itu mengenai kakiku. Wajahku berubah pias, 
menyadari tatapan Bik Tinah tertuju kesini. 

"Ada suara orang menjerit lirih, Nyonya." 

Ya Tuhan, apa keberadaanku disini akan segera diketahui? 
Jantungku berdebar keras. Kulihat Bik Tinah berjalan 
mendekatiku. Mendadak ada yang membekap mulutku dan 
menarik tubuhku hingga aku terpaksa masuk ke dalam satu 
lemari besar. Didalam lemari gelap gulita, tapi wangi tubuh 
orang itu membuatku sadar siapa dia. 

"Chocho?" aku memanggil sangat lirih. 

Chocho tak menjawab, tapi lumatan bibirnya pada 


bibirku membuatku tenang. Ya, dia Chocho. Meski aku 


532 


heran bagaimana dia bisa ada disini, tapi kehadiran Chocho 
berhasil menentramkan diriku. 

"Bik Tinah, kemarilah. Yang menjerit lirih tadi 
perempuan gila ini!" seru Mami mertua memanggil 
pembantunya. 

Dengan patuh Bik Tinah kembali ke majikannya. Uh, kini 
aku bisa bernapas lega. Chocho memelukku dari belakang, 
lalu aku menyandarkan tubuhku ke dadanya. Untuk sesaat 
aku melupakan bahwa Chocho adalah anak yang memiliki 
keterbelakangan mental. Disini, didalam lemari 
persembunyian kami, sikap Chocho amatlah gentle, penuh 
perlindungan dan dewasa. 

Dia mencium tengkukku, mencium keningku dan 
rambutku untuk menenangkanku. Semua dilakukan tanpa 
kata, namun bisa membuatku nyaman. 

"Bik Tinah, perempuan ini masih segila biasanya kan?" 

"Iya, Nyonya. Bisa jadi dia gila permanen. Keguguran 
dan obat yang kita cekokan padanya telah membuatnya 
seperti ini." 

“Bagus! Aku ingin dia selamanya seperti ini. Supaya tak 
bisa mengingat suamiku lagi, selamanya! Ini hukuman bagi 
pelakor. Dengan mengurungnya disini, aku juga sekaligus 
menghukum suamiku yang berselingkuh!" 


OMG! 


533 


Aku syok mendengar perkataan yang keluar dari mulut 
Mami mertua. Jadi wanita ini... selingkuhan Tuan Edisson, 
papi mertuaku? Astaga! Kejam sekali mereka 
memperlakukan wanita ini. Seperti apapun kesalahannya, 
sungguh tak berperikemanusiaan memperlakukannya 
seperti ini! 

"Bik Tinah, jaga dia. Aku pergi dulu. Jangan lupa 
memberinya makan. Dia cuma makan sehari sekali di 
malam hari kan?" 

"Baik, Nyonya." 

Sepeninggal Mami mertua, Bik Tinah mendekati wanita 
itu dengan pandangan sadis. 

"Perempuan kotor!" 

Cuh! Dia meludahi muka wanita itu dengan penuh 
kebencian. 

"Nyonya tak tahu, kau adalah sansak hidupku! Menyiksa 
orang adalah kepuasanku. Siapapun yang dibenci nyonya 
adalah targetku. Dulu sekali dia membenci anak idiotnya. 
Diam-diam aku menyiksa anak itu bila dia dibawa kemari. 
Sekarang, bocah itu kembali kemari. Tapi sudah ada kamu, 
sasaranku yang lain." 

Bik Tinah tertawa terbahak-bahak seperti iblis wanita. 


Chocho kah yang pernah disiksanya itu? Mendadak aku 


534 


merasakan, tubuh Chocho bergetar. Dia ketakutan, tapi 
berusaha menahannya. 

Ya Tuhan, kini aku mengerti mengapa Chocho amat 
ketakutan setiap melihat Bik Tinah! Dia trauma! Entah 
siksaan seperti apa yang pernah diterima Chocho kecil saat 
itu! Perempuan gila yang sebenarnya adalah Bik Tinah! 
Hantu sebenarnya adalah Bik Tinah! Pantas Chocho pernah 
bilang, Bik Tinah lebih hantu dari hantu sebenarnya! Aku 
berbalik dan memeluk Chocho erat. Kutaruh kepalanya 
diatas bahuku. Chocho balas memelukku dengan kedua 
tangannya yang melingkar di pinggangku. Dapat kurasakan 
keringat dingin yang mengucur dari tubuhnya. 

"Its okey, Chocho. Ada Kak Titi," bisikku lirih sekali. 

Dalam hati aku berjanji tak akan membiarkan wanita 
iblis ini menyiksa Chochoku lagi. 

Aku bisa mendengar teriakan kesakitan wanita yang 
disiksa Bik Tinah itu dari dalam lemari. Entah apa yang 
dilakukan Bik Tinah terhadap wanita itu. Aku tak bisa 
berbuat apapun, Chocho memelukku erat dengan tubuh 
bergetar menahan emosi. Dapat kurasakan bahuku yang 
lembap terkena airmatanya. Chocho sedang menahan 
traumanya, aku ingin membantunya melalui semua itu. 


Berulang-kali aku mencium pipi dan rambutnya untuk 


535 


menenangkan Chocho. Di sela-sela melakukan itu, 
airmataku bergulir membasahi pipiku. 

Blak! 

Suara pintu dibanting mengagetkan diriku. Mungkin Bik 
Tinah sudah pergi meninggalkan pondok ini. Inilah saatnya 
kami pergi dari sini sebelum ketahuan. 

"Chocho, kita harus pergi sekarang sebelum ketahuan. 
Chocho sanggup kan?" bisikku lembut. 

Chocho mengangguk patuh. Kugandeng Chocho keluar 
dari lemari tempat kami bersembunyi. Namun sebelum 
pergi, aku ingin melihat keadaan wanita itu. Aku 
menghampirinya. 

Astaga, kini wajahnya terlihat lebam dan ada lecet di 
sudut bibirnya. Rambutnya amat berantakan seperti habis 
dijambak habis-habisan. 

Mata wanita itu menatap kami nanar, lalu ia berkata 
lemah, "tolonglah aku..." 

Dia tidak gila! Dia hanya pura-pura gila! 

"Kau... tidak gila, kan?" cetusku spontan. 

Wanita itu menggeleng lemah. 

“Aku tidak gila. Aku sempat depresi karena keguguran. 
Tapi aku bukan perempuan gila. Mereka memberiku obat 


untuk merusak  syarafku, tapi diam-diam aku 


536 


memuntahkannya keluar setelah mereka pergi. Aku pura- 
pura gila untuk melindungi diriku." 

Jadi itulah yang terjadi. Kini aku bisa memahaminya. 

"Siapa kau? Mengapa Mommy.. ehm, Nyonya Edisson 
membencimu?" tanyaku penasaran. 

Wanita itu tersenyum getir. 

"Aku adalah simpanan suaminya. Tuan Edisson tak 
pernah mencintai istrinya. Mereka dijodohkan. Dia 
menemukan cintanya bersamaku, dan aku juga 
mencintainya." 

Kisah cinta tragis lainnya di keluarga konglomerat. Aku 
jadi trenyuh melihat nasib wanita ini. 

"Martha, itu namamu kan? Apa yang bisa kami lakukan 
untuk menolongmu? Apa kau ingin melarikan diri?" 

Martha menggeleng. 

“Percuma, penjagaan disini super ketat. Aku takut, bila 
tertangkap perempuan iblis itu akan menyiksaku lebih 
kejam! Dia punya kelainan, dia merasakan kepuasan bila 
bisa membuat orang ketakutan dan kesakitan. Diam-diam 
tanpa sepengetahuan Nyonya Edisson, hampir setiap malam 
Bik Tinah menyiksaku!" 

Aku bergidik ngeri membayangkan penyiksaan yang 
dilakukan wanita psikopat itu pada korbannya. Tangan 


Chocho menggenggam erat tanganku saking takutnya. 


537 


"Jadi apa yang bisa kami lakukan, Martha?" 

"Hubungi Tuan Edisson, katakan aku disini. Hanya dia 
yang bisa menolongku!" 

Aku jadi bimbang. Bila aku melakukannya, berarti aku 
mendukung perselingkuhan papi mertuaku. Tapi aku juga 
tak tega melihat penderitaan wanita ini. 

"Baiklah.." 

"Terima kasih. Sekarang kalian harus segera pergi. Bik 
Tinah akan segera kembali. Dia sedang mengambilkan jatah 
makanku hari ini," ucap Martha dengan pandangan khawatir. 

Wanita ini baik dan tegar. Aku jadi kagum padanya. 


Baiklah Martha, aku akan berusaha menolongmu.. 


XXX 


538 


39: Dikadalin 


XANDER POV 

Rumah terasa berbeda setelah adikku, Chocho, dan Titi 
dibawa pergi. Seakan ada sesuatu yang kurang lengkap 
disini. Ada yang kosong di relung hatiku. Aku merindukan 
mereka. 

Mereka? Ya, bukan cuma pada Titi, tapi aku juga merasa 
kehilangan Chocho. Seakan tak pernah ada perseteruan 
diantara kami sebelum ini. Kepergian mereka membuatku 
sadar bahwa aku masih mencintai mereka. 

Kemarin aku menelpon Titi, dengan hangat Titi 
menerima panggilanku. Kami berbincang selama setengah 
jam lebih seakan tak pernah ada masalah diantara kami 
sebelumnya. Titi menanyakan tentang hantu di vila kuno 
kami. Ah, ada-ada saja dia! Tapi pembicaraan lewat telepon 
itu membuat kami kembali dekat. Ganjalan didalam hatiku 
mulai berkurang. 

Justru bersama Gladhys yang sering menyebabkan 
dadaku sesak. Entah mengapa setiap melihatnya 
membuatku kesal. Seperti sekarang ini, melihatku pulang 


kerja bukannya menyambutku dan melayaniku sebagai istri 


539 


yang baik, dia malah asik dengan teman-teman kampusnya 
yang berkunjung ke rumah kami. 

"Hai, Om," sapanya acuh tak acuh. 

Dia melirikku sekilas, lalu kembali memusatkan 
perhatian pada teman-temannya. 

"Uni, serius lo? Si dosen kampret itu kirim salam ke gue? 
Astagah!" 

Dosen kampret siapa? Mengapa mendadak aku tak suka 
dengan dosen yang suka modusin mahasiswinya sendiri?! 
Apa begitu kelakuan dosen jaman now?! Aku mendengus 
dingin, hingga Gladhys menoleh heran padaku. 

“Kenapa, Om? Kepanasan ya?" 

"Gerah," sahutku singkat sembari melonggarkan dasiku. 

Aku masuk kedalam kamar, dan memutuskan segera 
mandi untuk mendinginkan perasaanku. Berdekatan 
dengan Gladhys dan teman-temannya membuatku tak 
nyaman. Selesai mandi, aku keluar kamar dengan tujuan 
untuk mengisi perut. Kubuka tudung saji, hanya ada sisa 
menu lauk tadi siang. Huh, sangat tak menggugah selera. 

Aku mencari Gladhys, ingin menegurnya karena telah 
melalaikan suaminya demi melayani teman-temannya yang 
seperti benalu itu. Kulihat istriku sudah rapi, ia telah 


berdandan cantik seperti akan keluar rumah. 


540 


"Hei, Glad. Lo gak mau ngajak Om elo yang ketjeh badai 
itu? Mayan kan, buat seger-segeran. Lagipula kali aja ntar 
dia mau ngebayarin kita di club!" cetus seorang teman 
ceweknya yang berdandan menor seperti tante girang. 

"Emang lo kira laki gue manisan apa? Buat seger- 
segeran! Eh, dia suka masam sih, ada cocok dikit lah jadi 
manisan!" timpal Gladhys. 

Kurang ajar. Dia menyamakan diriku dengan manisan. 
Kesannya murahan sekali. Aku berdeham untuk menandai 
kehadiranku. Mereka sontak menatapku rikuh. 

"Om, udah lama disitu?" tanya Gladhys. 

"Baru saja. Kamu mau pergi?" 

Aku menatap tajam Gladhys hingga dia jadi gugup. 

“Eh, oh, iya. Ada tugas kelompok, iya kan teman-teman?" 

Mata Gladhys menatap penuh permohonan pada teman- 
temannya. Mereka semua menunduk ketakutan karena 
pelototan mataku. Hanya si banci yang sikapnya biasa saja. 

Dengan santai ia memeluk istriku sambil berceloteh, 
"tentu saja. Kami semua belajar dan bermain, khas aktivitas 
orang muda. Iya kan, Om ganteng?" 

Matanya mengedip kenes padaku. Uh, menjijikkan! 

"Om ganteng mau ikut? Eyke sih senang aja, Om ikutan 
kami," ajak si banci centil. 


"Tidak!" tolakku cepat. 


541 


Berdekatan dengan si banci yang tak jelas minatnya 
kemana ini, membuatku bergidik ngeri. Kupandang terus 
tangannya yang memeluk istriku, tapi si banci tak sadar juga. 
Gladhys juga, seperti nyaman dalam pelukan banci itu. 
Hatiku dongkol melihatnya. 

"Uni, ntar kalau gue kedinginan pinjem jaket lo ya," ucap 
Gladhys manja. 

Ck, kekanakan! 

"Buat apa pinjam punya orang?! Bawa jaketmu sendiri 
saja!" tegurku dingin. 

"Malas, Om. Ribet bawa jaket!" 

"Pakai langsung! Baju kamu itu kekurangan bahan, jadi 
lebih baik kamu memakai jaket untuk menutupinya!" 

Gladhys mendelik sebal, tapi aku tak suka dibantah. 

"Ambil jaketmu dan pakai! Kalau kamu tak mau, jangan 
harap aku mengijinkanmu keluar!" ancamku telak. 

Sekali lagi Gladhys menatapku gusar, namun tak lama 
kemudian dia masuk untuk mengambil jaketnya. Dengan 


menghentakkan kaki! 


XXX 


Aku tahu aku sudah dikadalin istriku! Mana ada orang 


mengerjakan tugas kelompok sampai selarut ini?! Sekarang 


542 


sudah pukul satu malam, dan Gladhys belum menunjukkan 
batang hidungnya. Aku berusaha menghubungi ponselnya, 
tapi tak ada nada sambung. Sepertinya ponselnya dimatikan. 
Dasar istri durhaka! 

Hatiku kesal dibuatnya. Tak dapat menghubungi Gladhys, 
jariku bergerak sendiri menekan tombol dial kontak Titi. 
Dia menyambut teleponku dengan cepat. 

"Mas Aroh, ah hah ah hah.. untung Mas Aro ngebelnya 
bukan semenit lalu," ucapnya pelan dengan napas memburu. 

"Memangnya ada apa dengan semenit lalu?" tanyaku 
heran. 

Apa dia habis begituan dengan Chocho? Haisshh! 

"Aku habis lari-lari, Mas!" 

"Olahraga lari itu di pagi hari, siapa yang mau berlari di 
malam hari? Kecuali yang dikejar setan!" celotehku 
lumayan panjang. 

Semalaman di rumah sendirian, sepertinya membuatku 
bawel seperti nenek-nenek! 

"Ish, Mas Aro tahu darimana? Titi dan Chocho habis 
bertemu hantu!" 

Ah, yang benar! Mengapa Titi melantur soal hantu lagi? 

"Tak ada hantu di villa, Titi!" kataku membantahnya. 


"Ada, Mas Aro! Ini bukan hantu sembarang hantu! Dia..." 


543 


Aku tercengang mendengar cerita Titi selanjutnya. Aku 
tahu Dad memang punya affair dengan seorang wanita. Tapi 
aku tak mengira hubungan mereka sudah sejauh ini. 
Demikian pula dengan Mom, aku tak menyangka Mom bisa 
bertindak sebrutal itu saat menyiksa wanita selingkuhan 
Dad! 

"Kamu yakin, Titi? Ceritamu ini sungguh tak masuk akal!" 
kataku bimbang. 

"Mas Aro, aku mengatakan yang sebenarnya! Bahkan 
wanita itu, dia titip pesan pada Papi mertu.. eh, Dad. Dia 
ingin Dad tahu keberadaannya disini." 

Aku merenung setelah menutup pembicaraanku dengan 
Titi via telepon. Apa aku harus melakukan permintaan Titi 
tadi? Tapi dia itu wanita simpanan Dad, dan aku tak sudi 
mendukung hubungan terkutuk itu! Namun, kurasa aku 
harus mencegah Mom bertindak lebih tak manusiawi. Ini 
semua harus dihentikan! Akhirnya aku menghubungi Dad. 

"Dad, ada yang perlu kau ketahui. Tentang wanitamu 


yang lain.." 


XXX 


TITI POV 


544 


Pagi harinya kami bangun terlambat. Petualangan 
semalam ternyata cukup menyita energi kami. Heran juga, 
Bik Tinah gak membangunkan kami seperti biasanya. Aku 
bangun sendiri, lalu membangunkan Chocho. 

"Chocho, bangun Sayang. Sudah siang lho." 

Kuguncang lembut tubuh Chocho, dia terbangun dengan 
wajah kuyu. Matanya mengerjap malas. 

"Kak Titi, Chocho capek. Boleh tidur lagi?" pintanya 
memelas. 

"Tapi Chocho butuh makan. Kita mandi dan sarapan 
dulu. Setelah itu Chocho boleh tidur lagi," kataku 
membujuknya. 

“Tapi Kak Titi yang bobokin ya." 

Aku mengangguk. Setelah itu barulah Chocho bangun 
dengan tubuh lesu. Saat kumandikan ia juga tampak tak 
bersemangat. Ia seperti anak kecil yang sedang sakit gigi. 
Ah, kurasa pagi ini aku betul-betul berperan sebagai baby 
sitter, bukan istrinya. Bahkan aku memakaikan baju 
untuknya dan menyisir rambutnya. 

"Nah, sekarang Chocho udah ganteng!" pujiku sambil 
mengecup pipinya gemas. 

Pipi Chocho yang sedikit pucat tampak merona karena 
senang. 


Cup. Ia balas mengecup bibirku. 


545 


"Chocho sayang Kak Titi, Chocho mau Kak Titi janji." 

"Janji apa?" tanyaku heran. 

"Pokoknya janji dulu!" tuntut Chocho manja. 

"Oke," ucapku mengiyakan. Paling juga janji seperti yang 
dibuat anak kecil. 

"Kak Titi gak boleh pergi kemanapun tanpa Chocho. 
Kemanapun Chocho harus diajak. Janji?" 

Chocho menyodorkan kelingkingnya ke depanku. Aku 
menyambutnya dengan tersenyum dikulum. Kukaitkan jari 
kelingkingku ke jari kelingking Chocho. 

"Janji!" 

Benar kan. Chocho seperti anak kecil yang khawatir gak 
diajak maminya jalan-jalan ke taman bermain. Wajahnya 
cerah seketika mendengar janjiku. Dia memang 
menggemaskan sekali. 

Selesai mandi, aku mengajak suami bocahku ke ruang 
makan. Seseorang yang kutemukan di meja makan 
membuatku terperanjat. Tuan Edisson, papa mertuaku. Dia 
menatapku dingin, lebih dingin dari biasanya. Apa Mas Aro 
sudah memberitahunya tentang masalah wanita lainnya 
yang ditawan disini? 

"Daddy! Daddy!" Chocho berteriak kegirangan melihat 
ayahnya. 


546 


Tuan Edisson tersenyum samar melihat Chocho, dia 
menepuk lembut rambut Chocho. 

"Dad datang lihat Chocho?" tanya Chocho senang. 

Tuan Edisson tak menjawab, dia justru menatapku tajam. 

"Titi, ada yang ingin kau sampaikan padaku?" 

Aku menelan ludah kelu. Apa aku harus menyampaikan 
hal itu sekarang? 

"Ini, tentang wanita Anda. Dia..." 

"Wanita yang mana?!" potong seseorang dengan 
ketus. 

Mataku membulat melihat Mami mertua masuk ke ruang 
makan. Mampus. Mengapa aku merasa seperti tikus yang 
masuk perangkap? 

“Lanjutkan, Titi," perintah Tuan Edisson dingin. 

"Ehm, nanti saja Tuan. Sekarang biarkan Chocho makan, 
dia sudah lapar." 

Saking gugupnya, tak sadar aku memanggil papi 
mertuaku sendiri 'tuan'. 

"Tidak! Katakan saja sekarang! Jangan Cuma bisa jadi 
pecundang yang memfitnah orang dibelakang!” ketus Mami 
mertua. 

Fitnah? Aku tak memfitnah siapapun! Tuan Edisson 
memandangku tajam seakan menuntut penjelasan. 


Sepertinya aku telah dikonfrontasi oleh mereka berdua! 


547 


Keadaanku terjepit diantara pasangan suami istri yang 
sedang perang dingin ini. 

"Katakan!" ucap mereka berdua bersamaan. 

Aku tersentak kaget mendapat tekanan dari kedua belah 
itu hingga hanya terdiam. Justru Chocho yang menjawabnya 
untukku. 

"Wanita mana? Yang semalam Kak Titi temui? Kak 
Martha?" 

Deg! 

Mereka semua menatap Chocho syok. Lalu menatapku 
dengan pandangan menuntut. 

"Aku.. aku.." 

"Titi, Xander sudah menceritakan semuanya padaku. 
Martha siapa yang kau maksudkan itu?" desak Tuan Edisson. 

Hah? Mengapa seakan papa mertuaku tak mengenal 
Martha? Aneh. 

"Kamu mengada-ngada kan?! Pasti kamu ingin merusak 
hubungan kami berdua!" tuduh Mami mertua semena-mena. 

Aku menggelengkan kepala panik. 

"Bukan! Martha benar-benar ada! Aku melihatnya 
semalam," bantahku spontan. 

"Tunjukkan dimana kau melihatnya," perintah Tuan 


Edisson. 


548 


Aku terpaksa mengantar mereka ke pondok kecil di 
halaman belakang vila yang tersembunyi. 

Deg. Deg. Deg. 

Jantungku berdebar kencang sepanjang perjalanan 
kearah sana. Mengapa aku merasa ada sesuatu yang tak 
beres? Didepan pintu pondok kami bertemu dengan Bik 
Tinah yang baru keluar dari pondok sambil membawa 
nampan berisi piring dan gelas kosong. Dia mengangguk 
penuh hormat pada Tuan dan Nyonya Edisson tanpa 
menganggap kehadiranku sama sekali. 

"Bik, apa wanita itu sudah makan?" tanya Mami mertua 
datar. 

"Iya, Nyonya. Hari ini sikapnya lebih terkendali 
dibanding sebelumnya," lapor Bik Tinah. 

Berarti Martha ada didalam. Aku tak dapat 
membayangkan keributan apa yang bakal terjadi bila Tuan 
Edisson melihat simpanannya di tahan disini! Begitu kami 
membuka pintu, aku melihat Martha yang duduk 
membelakangi kami sambil menggendong boneka lusuhnya. 
Tuan Edisson menghampirinya dan berdiri tepat di 
depannya. Dia tak bisa melihat wajah Martha yang tertutup 
rambutnya yang amat berantakan. Tanpa mengatakan 


apapun, Tuan Edisson menyibak rambut wanita itu. 


549 


Wajah Tuan Edisson masih terlihat datar, dengan dingin 
ia bertanya pada istrinya, "siapa dia?" 

"Dia wanita gelandangan setengah gila yang kami 
temukan di dekat vila. Karena kasihan, aku menyuruh Bik 
Tinah merawatnya," jawab mama mertuaku tenang. 

Aku ternganga mendengar percakapan ini. Astaga! Ini 
diluar perkiraanku. Mengapa mereka berdua bisa 
bersandiwara setenang ini? Dan Martha, mengapa dia diam 
saja saat melihat Tuan Edisson?! Apa dia tak mengenali 
kekasih gelapnya ini? Ini aneh! 

Mendadak Chocho mendekati Martha dan menyibak 
rambut Martha. 

"Kakak, rambutnya kotor. Jangan ditaruh di pipi," cetus 
Chocho polos. 

Ya Tuhan, dia bukan Martha!! Mereka telah 
menggantinya dengan wanita lain! Aku merasa dikadalin. 

"Dia bukan Martha! Mereka telah menggantinya dengan 
wanita lain dan menyembunyikan Martha yang 
sesungguhnya!" pekikku gusar. 

PLAKKK!! 

Mami mertua menamparku dengan keras hingga aku 
terpelanting ke samping. Nyaris saja aku terhantuk meja 


bila Chocho tak menangkap tubuhku. 


550 


"Kau sengaja! Kau ingin menghancurkan keluarga kami 
dengan meluncurkan fitnah-fitnah keji! Dasar perempuan 
laknat, kau pasti dendam pada keluarga kami," sembur Mami 
mertua geram. 

"Tidak! Bukan begitu. Tuan, aku tak seperti itu," 
sanggahku putus asa. 

Tampaknya Tuan Edisson tak mempercayai ucapanku. 
Dia menatapku dingin dan tajam. 

"Titi, mungkin sikap kami kurang baik padamu. Tapi 
seharusnya kamu tak menjadikan alasan untuk melakukan 
semua ini.” 

Deg! 

Betul kan, dia lebih mempercayai ucapan istrinya yang 
telah berbohong padanya. 

"Tuan, itu tidak..." 

“Apakah tinggal bersama kami merupakan siksaan 
bagimu?" dengus Tuan Edisson dingin. 

Mami mertua tersenyum sinis melihatku tak berkutik 
didepan suaminya. 

"Usir saja dia, Edisson! Daripada dia selalu membuat 
masalah dalam keluarga kita!" 

Aku terhenyak mendengar ucapan Mami mertua. Apalagi 
Chocho! Dengan tangan gemetar ia memelukku erat seakan 


takut akan dipisahkan denganku. 


551 


"Tidak, Kak Titi gak boleh pergi! Tidak boleh," ucap 
Chocho bersikeras. 

Mami mertua menarikku dari pelukan Chocho lalu 
mendorongku keras. 

"Pergiii!! Pergi dari keluargaku, wanita jahat!!" bentak 
Mami mertua keji. 

Chocho bergegas menghampiriku dengan airmata 
berlinang. 

"Tidak! Kak Titi enggak jahat! Kak Titi baik, Mommy 
yang jahat! Mommy aja yang pergi!" 

Mami mertua terkejut mendengar ucapan Chocho. Dia 
tak menyangka Chocho mulai berani membangkang dan 
menyalahkannya. 

"Kau lihat sendiri, kan? Perempuan ini memberikan 
pengaruh tak baik pada anak kita. Yang lalu Xander, kini 
Chocho!" adu Mami mertua pada suaminya. 

Tuan Edisson jelas terpengaruh dengan ucapan istrinya 
yang berat sebelah itu. Sambil menghela napas panjang, ia 
berkata padaku, "Titi, mungkin ada baiknya untuk 
sementara kau meninggalkan keluarga kami. Tunggu 
suasana kondusif dulu, setelah itu kami akan 
menghubungimu." 

Bah, dengan kata lain aku telah diusir dari keluarga 


Edisson yang terhormat! 


552 


XXX 


Aku menatap pintu gerbang villa dengan pandangan 
nanar. Perasaanku gundah gulana, aku merasa seperti 
pengemis yang diusir dari rumah keluarga kaya. Siapa 
bilang jadi menantu keluarga kaya itu enak? Lihat saja 
nasibku, miris kan.  Lagipula aku ini menantu yang 
disembunyikan. Menantu yang tak diakui. 

Dan kemana kini aku harus melangkah? 

"Kak Titi, tunggu!" seru Chocho yang berlari sambil 
menyeret kopernya. 

"Mengapa Chocho ikut kemari? Apa Dad dan Mom tahu 
Chocho kemari?" tanyaku khawatir. 

Chocho menggeleng acuh. 

"Biarin, Chocho gak peduli mereka! Mereka jahat! 
Chocho mau ikut Kak Titi!" ucapnya bersikeras. 

“Tapi Chocho.." 

Chocho membungkam bibirku dengan tangannya. 

"Kak Titi istri Chocho. Chocho ikut kemana istri pergi. 
Lagipula Kak Titi dah janji, kemanapun pergi Kak Titi akan 
bawa Chocho!” 

Iya, aku pernah menjanjikannya. Tapi saat itu aku tak 


menyangka keadaan bakal serunyam ini. Haruskah aku 


553 


membawa Chocho? Hidup di luaran itu tak mudah, untuk 
menghidupiku saja aku masih kesulitan. Aku khawatir 
Chocho akan menderita bila bersamaku. 

"Chocho, bukan Kak Tititak mau membawamu. Tapi 
hidup diluar itu tak mudah. Biarkan kak Titi berusaha dulu, 
bila kondisinya sudah memungkinkan, barulah Kak Titi 
menjemputmu. Chocho sabar dulu ya," bujukku sembari 
mengelus pipi Chocho. 

Bibir Chocho berubah manyun, ia tetap tak mau 
kutinggalkan. 

"Tidak mau, Chocho mau ikut. Chocho janji gak nyusahin. 
Chocho juga bisa bantu Kak Titi. Pokoknya Chocho ikut. Kak 
Titi gak boleh ingkar janji," rengek Chocho dengan airmata 
yang membasahi pipinya. 

Aku merasa terharu dan tak tega melihatnya. Apalagi 
mendengar ucapan Chocho selanjutnya. 

"Chocho gak bisa hidup tanpa Kak Titi. Bawalah Chocho 
pergi, Kak. Pungut Chocho. Chocho tak takut hidup susah 
asal sama Kak Titi.. percaya Chocho, Kak. Percaya. Percaya, 
percaya, percaya, percaya Chocho, percaya, percaya, 
percaya.." 

la terus mengatakan kata 'percaya' hingga suaranya 


serak dengan bercucuran airmata. Aku sungguh tak tega 


554 


melihatnya. Kupeluk dia erat, Chocho menangis semakin 
keras hingga hidungnya merah dan berair. 

"Percaya Chocho, percayalah, Kak, percaya.." 

Aku menutup mulut Chocho dan bergumam lirih 
didepannya, "Kak Titi percaya Chocho." 

Chocho mendesah lega lalu mencium bibirku lembut. 
Aku balas menciumnya sambil membatin dalam hati. 

Apapun yang terjadi, terjadilah. Tapi Tuhan, tolong 
jangan membuat Chochoku terlalu menderita. Biarlah 


penderitaan kami ku tanggung semua.. 


XXX 


555 


40: Nodunta lunta 


TITI POV 

Kami terlunta-lunta di jalanan. 

Matahari dengan angkuhnya bertahta diatas membuat 
cuaca semakin panas. Kami berkeringat, capek dan 
kelaparan. Aku aja kepayahan, apalagi Chocho. Pasti dia 
merasa tak nyaman, tapi suami bocahku ini sama sekali 
tidak mengeluh. Mungkin dia takut kuanggap merepotkan 
kalau merengek seperti anak kecil. Hanya saja, aku yang tak 
tega melihatnya kecapaian dengan wajahnya yang pucat. 

"Chocho, kita istirahat di sana yuk.” Aku menunjuk teras 
satu toko yang masih tertutup. 

Chocho menggeleng lemah. 

“Tidak, Kak Titi. Chocho masih kuat. Ayo kita jalan!" 

Dasar, dia sudah kepayahan tapi sok kuat. Biar bocah, 
Chocho ini tetap lelaki yang gengsinya besar. 

“Mbak, adiknya diajak istirahat dulu saja. Terus kasih 
makan. Masa berani mengajak anak orang jalan-jalan, nggak 
dirawat dengan baik!" tegur seorang ibu yang berjualan 


krupuk di samping kami. 


556 


Kami memang sedang berada di pasar. Dimana-mana 
ada pedagang yang berjualan berbagai macam barang dan 
makanan. Makanan melimpah, tapi kami hanya punya uang 
sedikit untuk membelinya. Aku merasa tersindir oleh 
ucapan ibu tadi. Haishh, dia mana tahu kami disini karena 
diusir, bukan untuk jalan-jalan! 

"Chocho, Kak Titi capek. Kesana yuk," aku mengajak 
Chocho beristirahat dengan memakai alasan seperti itu 
supaya dia tak menolaknya. 

"Kak Titi, kalau capek bilang dong dari tadi. Yuk kita 
istirahat." 

Kini Chocho yang menggandengku menuju ke teras toko 
yang tadi kutunjuk. Diam-diam aku tersenyum geli melihat 
tingkah sok heroik Chocho. Kami duduk di lantai teras toko 
dengan beralaskan koran. 

"Chocho lapar? Kita beli makanan yuk. Chocho ingin 
makan apa?" 

Chocho menunjuk pada ibu yang berjualan nasi pecel, 
“ibu itu jual apa?" 

"Nasi pecel, sepertinya enak. Chocho mau?" 

Chocho memandang ragu. Anak kaya sepertinya 
mungkin tak pernah merasakan makanan rakyat jelata 
seperti itu. 


“Banyak sayurnya ya," cetus Chocho lirih. 


557 


"Hanya anak kecil yang nggak suka sayur. Orang dewasa 
makan banyak sayur karena mereka paham manfaat sayur 
bagi kesehatan," sindirku halus. 

"Chocho gak bilang gak mau makan sayur!" cebiknya 
manja. 

Ish, menggemaskan sekali Chochoku ini. Aku mengacak 
poninya sebelum beranjak bangun. 

"Kak Titi mau kemana?" tanya Chocho heran. 

"Beli nasi pecel. Chocho suka makan sayur kan?” 

"Biar Chocho yang beli, Kak Titi capek." 

“Gapapa, Kak Titi juga mau lihat si Ibu jualan apa saja." 

Aku membelikan sebungkus nasi pecel plus lauknya 
tempe dan ayam goreng. 

“Nasinya banyakin ya, Bu. Suami saya lagi laper berat," 
pintaku pada ibu penjual. 

Ibu itu mengangguk lalu melirik kasihan pada Chocho 
yang duduk dengan wajah lesu di lantai teras toko. 

"Mbak, adiknya tak sekalian dibelikan? Tampaknya dia 
lapar juga. Jangan cuma suami saja yang diperhatikan," 
protes si ibu. 

Astaga, dia berpikir Chocho itu adikku. Ck, ini susahnya 
punya suami berwajah imut seperti Chocho. Tak ada yang 
menyangka dia itu suamiku. Eh, secara dia lebih muda 


dariku. 


558 


"Dia itu suami saya, Bu," sahutku hingga membuat ibu 
melongo. 

Aku kembali dengan menahan keinginan untuk 
melirik kaca etalase pertokoan. Aish, masa wajahku boros 
sih? Enggaklah, Chocho saja yang imut parah. Lihat, baru 
ditinggal sebentar sudah ada yang mendekati Chocho. 
Setelah agak dekat aku baru bisa mendengar percakapan 
mereka. 

"Chocho gak tahu.. " 

"Bisa tanyain kakaknya? Kami sudah lama mencari Adek. 
Kami sangat berminat menarik Adek ke agency kami." 

Aku berdeham cukup keras untuk menandai 
kehadiranku. Pria yang berjongkok didepan Chocho berdiri 
dan berbalik menghadapku. 

“Anda kakak cowok ini? Perkenalkan saya Aryo, dari 
Goldstar Agency." 

Aku menyambut uluran tangan pria itu. 

"Titi. Apa maksud Anda mendekatinya?" Aku bertanya 
tanpa meralat status hubunganku dengan Chocho. 

Aku sudah jenuh dianggap kakak Chocho. Serah deh 
mereka menganggap begitu. 

“Begini Nona. Adik Anda ini adalah cowok misterius 
yang kami cari selama ini. Apa Anda tahu sosoknya pernah 


viral di medsos? Banyak yang penasaran dengannya, 


559 


termasuk kami! Kami berminat menarik Chocho masuk 
kedalam agency kami." 

Tentu saja aku ingat, Chocho pernah viral dua kali di 
medsos. Pertama saat aku menyebarkan foto Chocho karena 
mencari keberadaannya. Kedua saat ada seseorang yang tak 
sengaja menvideonya dan menggugahnya melalui internet, 
youtube. 

"Mas Aryo, bukan kami sok jual mahal. Tapi Chocho, 
kami tak yakin apa dia bisa masuk dalam kriteria sebagai 
talent di agency Anda," sahutku diplomatis. 

Pria itu tersenyum ramah, dan dengan optimis dia 
berkata, "mengapa tidak? Chocho sangat tampan, keren, 
muda dan imut. Pasti banyak yang bakal tergila-gila 
melihatnya!" 

"Tapi dia tidak punya basic apapun di dunia 
entertainmen!" dalihku tegas. 

Mengapa aku keberatan? Karena aku khawatir Chochoku 
yang polos ini ditipu kesana-kemari dalam dunia 
entertainmen yang kejam. 

"Nona tak usah berkecil hati. Agency kami akan 
memback-up semua keperluan Chocho. Kami akan 
memberikan training atau pelatihan khusus, juga mengatur 


style terbaik untuk adik Anda." 


560 


Dih, pria ini ngotot sekali ingin menjadikan Chocho talent 
di agencynya. Aku melirik Chocho yang menatap kami 
dengan pandangan bingung. 

"Chocho mau jadi model?" tanyaku pada suami bocahku. 

"Terserah Kak Titi," jawabnya polos. 

Mungkin dia belum mengerti apa itu model! Dia cuma 
ingin jadi anak yang baik bagiku. Anak? Iyuh, dia suamiku! 
Mendadak aku teringat latar belakang Chocho. Keluarga 
Edisson bisa kebakaran jenggot jika Chocho ku ekspos ke 
permukaan umum seperti itu! Anak yang mereka 
sembunyikan mati-matian kini justru kupamerkan ke 
seluruh dunia! 

"Maaf, Mas Arto. Sepertinya kami tak bisa bergabung di 
agency Mas," putusku akhirnya. 

"Mengapa tidak?!" protes pria itu kecewa. 

"Ada alasan khusus yang tak bisa saya ungkapkan." 

"Apa masalah kompensasi? Kita bisa bicarakan bersama. 
Apa ada agency lain yang menawari?" 

"Bukan, bukan itu, Mas Arko!" bantahku cepat, "ini alasan 
pribadi!" 

Pria itu menghela napas panjang, lalu ia memberikan 


kartu namanya padaku. 


561 


"Nona, tolong pikirkan lagi. Hubungi saya bila Anda 
sudah memutuskan.  Ohya satu hal lagi, saya Aryo 
Dwipangga. Bukan Arto, atau Arko." 

What ever lah. Aku yakin pasti tak mungkin bertemu lagi 
dengan Ardo Panggangan itu lagi! Kubuang kartu namanya 
ke tempat sampah begitu ia pergi. Biar gak nyesek. 

"Chocho makan yuk. Panggangan itu membuat Kak Titi 
gak selera makan. Chocho makan sendiri ya." 

Aku membukakan nasi pecel yang kubeli tadi dan 
kuberikan padanya. Chocho menggeleng manja. 

"Enggak. Mau makan sama Kak Titi." 

"Tapi.. " 

Sebenarnya aku lumayan lapar, tapi demi berhemat aku 
memutuskan tak makan kali ini. Sekalian diet. 

"Lagian, disini enggak ada ikan panggang. Kak Titi 
gimana enek, hayo?" timpal Chocho lucu. 

Ah, ia mengira panggangan yang kumaksud adalah lauk 
dalam nasi bungkus. Padahal itu kan sebutan buat pria 
agency tadi. 

“Pokoknya Kak Titi gak makan, Chocho juga gak makan!" 
tekad Chocho. 

Dia mengerucutkan bibirnya dengan gaya 


menggemaskan. Bagaimana aku gak melting, coba! 


562 


Akhirnya kucubit pipinya emesh dan ku iyakan 
permintaannya. 

"Iya deh, Kak Titi makan. Gapapa kita sebungkus 
berdua?" 

Chocho mengangguk dengan mata berbinar-binar. 

“Romantis, Kak Titi! Chocho suka. Kayak di film!" 

Film yang mana? 

Ratapan anak jalanan? 

Duit cekak, Sepiring berdua? 

Ah, kenapa aku jadi satir begini? Sengaja aku makan 
dikiittt, sebagai syarat supaya Chocho mau makan. Tapi 
bocahku itu justru menyisihkan banyak sayur untukku. 

“Buat Kak Titi, supaya sehat," cengirnya lugu. 

"Ish, Chocho. Kak Titi marah nih. Chocho mulai bandel, 
gak mau makan sayur!" omelku pura-pura sebal. 

"Bukan gitu, Kak Titi. Chocho cuma..” Ia menggaruk 
rambutnya yang tak gatal dengan ekspresi bingung. 

Aku tahu, dia tak mau aku kelaparan. Dia cuma mencari 
cara Supaya aku makan banyak. 

"Chocho, Kak Titi sama Chocho badannya besar siapa?" 

"Chocho dong!” ucap Chocho bangga dengan 
membusungkan dadanya. 

"Nah kini Chocho tahu kan mengapa Kak Titi makannya 
lebih dikit dibanding Chocho." 


563 


Chocho mengangguk dengan senyum cerah. 

"Aye, toples besar isinya lebih banyak dibanding 
toples kecil kan?" 

"Pintar!" 

Aku mengacak poni Chocho gemas. 

"Sekarang, makan yuk." 

Kami pun menghabiskan nasi pecel itu dengan hati riang. 
Kebersamaan yang indah, meskipun di tengah kekurangan. 
Tapi aku sadar kami tak bisa begini terus-menerus. Kami 
juga butuh tempat tinggal. Apa uang yang kubawa cukup 
untuk menyewa kos-kosan? Masa kami harus terlunta-lunta 
di jalan seperti ini? 

Aku menatap miris pada Chocho yang tertidur dengan 
wajah disandarkan ke bahuku. Ia masih terlalu polos untuk 
hidup di jalanan yang keras. Aku tak akan membiarkan itu. 
Tapi apa yang harus kulakukan? 

Tengah aku berpikir keras seperti itu, pintu rolling door 
di belakang kami terbuka. 

"Maaf," kataku ketika menyadari kami sudah menjadi 
penghalang pintu mereka. 

Aku membangunkan Chocho, dan segera menepi di teras 
toko. Ternyata toko itu dipakai sebagai tempat usaha 
pergadaian. Tiba-tiba aku terpikir ide untuk mendapatkan 


uang secara instan. 


564 


Aku menggandeng tangan Chocho memasuki kantor 
pegadaian itu. 

"Pak, pagi. Saya ingin menggadaikan ini.” Kuserahkan 
ponselku padanya. Bapak itu mengamati ponselku tanpa 
minat. 

"Ini dapatnya tak seberapa, Dek. Paling cuma dua ratus 
ribu doang." 

Aku menghela napas berat. Apa boleh buat, ponselku 
memang sudah ketinggalan jaman. Lumayanlah dapat segitu 
buat bayar DP kos-kosan. 

"Daripada hape jadul punya Mbak, mending arloji 
adiknya yang digadaikan. Itu mahal loh," cetus si bapak 
sembari melirik jam tangan Chocho antusias. 

"Eh, gak bisa Pak. Itu peninggalan keluarganya. Tak 
boleh dijual!" 

Aku tak mau memanfaatkan barang-barang Chocho 
untuk menghidupi kami. 

"Sementara saya hanya bisa menggadaikan ponsel ini, 
Pak. Walau hanya mendapat nilai segitu. Atau kalau Bapak 
mau." Aku mencoba mengingat barang kepunyaanku 
apalagi yang bisa digadaikan. 

Ah, sepertinya tak ada. Aku tak memiliki harta apapun. 


"Ehm, saya rasa cuma ponsel a..” 


565 


Mataku membulat melihat Chocho melepas jam 
tangannya dan menyerahkannya pada si bapak petugas 
pegadaian. 

“Ini dapat berapa?" tanya Chocho kaku. 

"Chocho, jangan!" 

“Gak, Kak Titi. Chocho mau jual." 

Chocho belum tahu arti kata digadaikan, dia mengira itu 
berarti dijual. 

"Tapi itu pemberian daddy. Bukannya Chocho 
seharusnya menghargai pemberian mereka?" bujukku 
lembut. 

Tapi kali ini Chocho bersikukuh tak mau menuruti 
ucapanku. 

“Tidak Kak Titi. Ini cuma benda. Bagi mereka. Dan bagi 
Chocho, Kak Titi lebih berarti dari benda ini!" 

Aku ternganga mendengar perkataan Chocho. 
Terkadang aku takjub akan pemikiran Chocho, apa anak 
degradasi mental sepertinya mampu berpikir sedalam ini? 


Entahlah.. 


XXX 


566 


41: Kak Tli Gak Yahu 


CHOCHO POV 

Aku dah jual jam itu. Jam pemberian daddy, saat aku 
ultah. Dari uang hasil jual jam, aku dan Kak Titi bisa ngekos. 
Sekamar aja. Uangnya harus dihemat, jangan sewa dua 
kamar! Lagian, aku suka sekamar sama Kak Titi. Dia istriku. 
Suami istri harus bobok seranjang kan. 

Jadi menghemat itu bagus. Dan enak! Karena bisa 
sekamar ama Kak Titi, seranjang ama Kak Titi, sepiring ama 
Kak Titi. Semua-mua serba berdua, aku suka. Romantis. Eh, 
betul romantis seperti itu artinya? Tidak tahu. Susah 
mengartikan, aku cuma bisa merasakan. 

Pagi ini juga romantis. Kak Titi masak nasi goreng, lalu 
kami makan berdua. Kak Titi menyuapi aku. 

"Chocho pinter!" Kak Titi menepuk kepalaku pelan. 

Apanya yang pinter? Cuma masukin makanan ke mulut, 
bayi juga bisa begituan. Tapi seperti biasa aku gak mau 
protes. Aku mau jadi suami patuh didepan Kak Titi. Supaya 
dia gak merasa repot membawa aku. 


"Kak Titi, aaaakkkk," pintaku manja. 


567 


Dengan tersenyum manis Kak Titi menyodorkan 
sesuap nasi padaku. Aku tersenyum dalam hati. Tak susah 
menyenangkan Kak Titi dengan kemanjaanku. Dia akan 
merasa kubutuhkan bila aku bersikap seperti bayi. 

Hei, Kak Titi. Aku sudah besar loh.. ingin aku teriak 
seperti itu, tapi kutahan. Biar saja Kak Titi anggap aku bayi. 

"Kak Titi, makan. Sekarang Chocho yang suapin." 

"Chocho, Kak Titi masih kenyang. Abis minum kopi, 
perut terasa penuh," elak Kak Titi. 

Minum kopi bisa bikin kenyang? Mana mungkin. Lagian, 
kopi gak baik buat perut. Iya tah? 

"Ehm hemph! Gak boleh. Kak Titi harus makan, sarapan 
bagus buat tubuh." 

Eh, aku bisa nasehati orang juga. Kuambil piring dan 
sendok di tangan Kak Titi, lalu kusuapi dia makan. Kak Titi 
heran melihatku. 

"Chocho tampak sudah.. besar," ucapnya bingung. 

"Besar? Dari dulu Chocho besar, Kak. Lihat badan 
Chocho malah lebih besar dari Kak Titi!" Kubandingkan 
lenganku dengan lengan kecil Kak Titi. 

"Bukan begitu. Yang Kak Titi maksud, Chocho kini 
bersikap lebih dewasa," puji Kak Titi. 

"Harus, Kak Titi. Chocho dah besar kan? Dah nikah 


juga!" 


568 


Kubusungkan dadaku bangga. Hidungku mengembang 
seperti hidung badut. Hehehe.. Aku suka sekali dipuji Kak 
Titi. Tunggu aja, Kak Titi. Suatu saat aku akan bikin Kak Titi 
bangga sama aku! 

Idih, jadi gemas. Jadi pengin dimanjah. Pengin berduaan, 
dengan dirimu, Sayang. 

Eh, jadi latah nyanyi. Hehehe. Kebiasaan nih, aku suka 
sekali meniru apa yang pernah kutonton dan kusuka. 
Mungkin hanya Kak Titi yang tahu, aku bisa dengan cepat 
meniru orang dengan sekali melihat. Atau mendengar. 

Kak Titi menyambutku begitu aku menghambur ke 
pelukannya. Dia mengacak poniku gemas. 

"Manjanya, Chochoku ini," godanya sambil tertawa. 

“Biarin, sama istri sendiri," gumamku pelan. 

"Ya, jangan sampai manja sama istri orang keles,” goda 
Kak Titi. 

"Kak Titi cemburu kalau Chocho begitu?" 

Mata Kak Titi membulat heran, "emang Chocho tahu arti 
kata cemburu?" 

Eh? Apa ya? Aku tadi asal nyebut kata itu. Kugaruk 
tengkukku yang gak gatal. 

"Apa ya, Kak Titi? Kayak marah gitu tah? Karena takut 


orang yang kita cintai suka orang lain?" sahutku ragu. 


569 


"Astagah! Chocho sekarang makin pintar! Kak Titi jadi 
bangga," puji Kak Titi. 

Dia tersenyum manis, bikin aku pengin gigit. Dan aku 
betul menggigit bibir Kak Titi, tapi lembut kok. Orang 
dewasa bilang itu memagut. Bibir Kak Titi kuhisap kayak 
lagi makan permen. Manisnya, lebih manis dari permen 
coklat kesukaanku. 

Kak Titi mendesah seperti kepedasan. 

"Chocho.. aaahhhisss, jangan sekarangssssssh." 

Apanya yang gak boleh sekarang? Olala, gak sadar aku 
udah membuka kancing Kak Titi dan mainin nenennya 
dengan tanganku. Abis gemas sih. Jadi pengin main kuda- 
kudaan, kukuk.. eh tititku dah kaku. Gimana nih? Kak Titi 
gak mau sekarang. 

"Napa, Kak Titi? Ini Chocho dah gini loh," keluhku manja 
sambil kupegangkan tangan Kak Titi ke tititku yang nyut- 
nyutan. 

"Maaf Chocho, Kak Titi harus cari kerja. Kalau enggak, 
ntar kita beli makan pakai apa?" 

"Chocho yang kerja, Kak Titi. Chocho kan laki." 

Aku sering lihat di film, suami yang kerja. Wanita di 
rumah, ngurus suami dan anak. Eh, disini aku itu suami 
sekaligus anak ya? 


Kak Titi tersenyum geli. Tangannya menepuk pipiku. 


570 


"Sekarang beda, istri juga boleh kerja. Chocho kalau mau 
kerja tunggu saatnya tepat. Kak Titi yakin Chocho pasti bisa 
mencari uang yang banyak buat Kak Titi. Sekarang Chocho 
belajar sendiri di kos supaya pinter dan nanti kepinterannya 
bisa dipakai cari duit. Fighting!" 

Fighting!! Aku jadi tersemangati. Aku juga harus bisa 
cari duit buat Kak Titi. 

Setelah Kak Titi pergi, aku mengambil kertas lecek yang 
kusembunyikan darinya. Ini kertas yang dibuang Kak Titi ke 
tempat sampah, berisi nama dan nomor telepon orang yang 
mau kasih aku kerjaan. Untung nomor teleponnya masih 
bisa dibaca. Aku menghubungi orang itu. 

"Hallo.. pagi, Goldstar Agency, dengan Aryo disini. Ada 
yang bisa saya bantu?" 

Yah, itu suaranya. Aku masih mengingatnya! 

"Kak.. ini Chocho. Yang ketemu di pasar. Jangan bilang 
Kak Titi, kita bisa ketemu?" bisikku gugup. 

Padahal gak ada orang di kamar kos. Tapi kok aku takut 
sendiri? Mungkin karena gak nurut Kak Titi. 

"Ahhh tentu. Saya ingat! Chocho ada dimana? Saya 
kesana sekarang.." 

Aku memberitahu alamat sini yang sudah kuhafal 


sebelumnya. Dia berjanji akan datang. 


571 


XXX 


Sorenya Kak Titi pulang dengan wajah kuyu. Kasihan, 
pasti Kak Titi capek. Tapi biar capek, Kak Titi masih 
tersenyum untukku. 

"Chocho udah makan siang?" tanyanya memastikan 
setelah cium pipiku. 

Aku mengangguk. 

"Chocho dah abisin nasi ayam yang disiapkan Kak Titi. 
Piring juga dah dicuci. Chocho pinter kan?” kataku 
menyombong. Abis aku suka dipuji Kak Titi. 

"Wih, jempol dah!" Kak Titi mengacungkan kedua 
jempolnya. Yah, jempol tangan lah. Masa jempol kaki? 

"Kak Titi dapat kerja?" tanyaku ingin tahu. 

Wajah ceria Kak Titi berubah sedih. 

"Belum, Chocho. Gak gampang cari kerja di jaman 
sekarang. Saingan banyak. Apalagi Kak Titi belum lulus 
kuliah," keluh Kak Titi. 

Kasihan Kak Titi. 

"Kak Titi.. fighting!" Aku menyemangati Kak Titi kayak 
tadi pagi. 

Kak Titi tertawa lebar. 

"Thanks Chocho, kamu sungguh penyemangatku! Besok 


Kak Titi akan lebih giat mencari kerja!" 


572 


"Besok Kak Titi pergi lebih lama?" 

Kak Titi melihatku lebih lama mendengar aku tanya 
kayak gitu. 

"Maaf, Chocho gapapa kan main sendiri di kos? Kak Titi 
terpaksa meninggalkan Chocho sedikit lebih lama dari hari 
ini," ucap Kak Titi pelan. 

Matanya terlihat sedih menatapku. Aku buru-buru 
menggeleng. 

"Chocho gapapa! Chocho dah besar, Kak Titi. Chocho gak 
cengeng lagi kok. Kak Titi boleh pergi, tenang-tenang aja." 

Untung besok aku ada sesuatu yang kukerjakan. Sesuatu 
yang bisa mendatangkan uang. Jadi gak kesepian walau Kak 


Titi pergi. 


XXX 


Mas Gino datang sebelum aku bertemu orang itu. Dia 
ngomel kayak kemarin pas kusuruh datang. 

"Bocah, kamu ini memang merepotkan! Lah, kenapa 
sekarang aku seakan jadi makelarmu toh?!" 

"Mas Gino kan mesti tanggung jawab. Jangan cuma mau 
jadiin aku bahan percobaan, harus tuntas menjagaku. 
Sebelum aku betul-betul dewasa," kataku memberi alasan. 


"Jago ngeyel sekarang kamu!" 


573 


"Berkat siapa?" 

Mas Gino menghela napas. Gayanya pasrah, tapi kok 
bangga? 

"Wes, embuh. Ayo pergi sekarang!" 

Aku mengikuti Mas Gino ke depan, lalu bingung saat 
disodori helm. 

"Kita naik ini?" Kutunjuk motor merah Mas Gino. 

"Iya, kenapa toh? Malu? Bocah kaya sepertimu ndak 
pernah naik motor toh?" 

Aku mengangguk. Memang gak pernah. 

"Sombong! Ayo, ta ajak naik kendaraan orang 
missqueen!" kata Mas Gino. 

"Aku Chocho, bukan miss queen." 

Gimana sih Mas Gino, Inggrisnya kacau. Miss queen itu 
kan nona ratu, aku laki. 

"Miskin, Bocah! Kamu ini ndak ngerti sindiran ya!" 

Miskin? Miskin itu artinya kesulitan memenuhi 
kebutuhan hidup. Berarti emang sekarang aku dan Kak Titi 
miskin. Ya, boleh naik motor yang kata Mas Gino kendaraan 
orang miskin. 

Aku membonceng di belakang Mas Gino, kupeluk 


pinggangnya erat, terus kusandarkan badanku dan pipiku ke 


punggungnya. 


574 


"Geli, Bocah! Edan, jangan gonceng kayak begini!" omel 
Mas Gino. 

"Tapi Chocho lihat di film kayak gini." 

"Itu film orang pacaran! Nanti kita dipikir orang homo!" 

"Homo itu apa?" tanyaku bingung. 

“Itu orang laki yang suka orang laki!" 

"Kalau begitu Chocho homo, Chocho suka Mas Gino." 

Jawabanku bikin Mas Gino menjerit histeris. 

"Edan! Dasar bocah geblek! Suka itu cinta! Kayak kamu 
cinta Titi!" 

Kok jadi merinding? Aku gak mungkin cinta sama Mas 
Gino kayak aku cinta Kak Titi. 

“Kalau gitu, Chocho bukan homo. Chocho cuma cinta Kak 
Titi. Titik! Mas Gino kalau mau homo, cari lakik lain aja." 

Pletak. 

Mas Gino menjitak kepalaku gemas. 

“Meledekku lagi, aku tinggal pulang kapok kamu!" 

Masa aku meledek Mas Gino? Tapi daripada ntar Mas 
Gino ngambek, aku diam aja. 

"Mas Gino, trus Chocho duduknya mesti gimana?" 

Aku gak tahu cara bonceng motor kecuali seperti yang 
ada di film. Mas Gino gak mau kugituin karena takut dikira 


orang homo. 


575 


"Ck! Nyusahin banget bocah iki. Ya wes, pegangan sadel 
sepeda toh!" 

"Kayak bagaimana?" tanyaku bingung. 

Sadel sepeda kan lebar dan panjang, aku pegang yang 
mana? 

“Tepinya! Tepinya!" 

"Tepi yang mana?" tanyaku lagi. 

Mas Gino gak jawab. Tau-tau motornya bergerak, aku 
kaget sekali. 

Brummmm... Brummm.. Spontan kupegang tepi sadel 
sepeda sebisa tanganku megang. Ternyata Mas Gino 
jawabnya pakai praktek langsung. Dih, ternyata naik motor 
itu menegangkan. Tapi abis itu enak. Aku suka. Aku pengin 
belajar nyetir motor biar bisa bawa Kak Titi jalan-jalan. Tapi 
pertama-tama.. cari duit yang banyak! Biar bisa beli motor. 


Hehehe.. 


XXX 


576 


42: Hey Senehila 


TITI POV 

Memang susah mencari kerjaan di jaman now. 
Apalagi buat aku yang belum lulus kuliah. Yang punya ijazah 
S2 aja banyak yang menganggur kan? Ih, kok aku jadi 
pesimis? Semangat, Titi! 

Meski aku berusaha menyemangati diri sendiri, 
namun ditolak melulu membuat mentalku down. Bagaimana 
kehidupan kami kalau aku tak sesegera mungkin mendapat 
kerja? Chocho sangat bergantung padaku, kasihan kalau dia 
menderita bersamaku. Mana uang belanja kami makin 
menip.. eh! Aku baru sadar, perasaan uang belanja kami 
masih ada terus. Atau lebih banyak? Masa bisa uang 
beranak-pinak?! 

Ck, kayaknya otakku jadi error gegara suntuknya diriku. 
Siang ini aku baru saja menerima penolakan kesekian 
kalinya dari kantor perusahaan hrd yang kudatangi. Sambil 
melepas penat, aku membeli es lilin di tepi jalan. 

“Pak, mendoannya sekalian empat deh," kataku pada si 


bapak penjual es. 


577 


Jadi ini adalah menu makan siangku.. es lilin dan 
mendoan goreng. Ngirit. Aku minum es lilin sambil melihat 
iklan lowongan kerja di koran. 

Tin! Tin! 

Suara bel mobil yang begitu kerasnya membuatku 
terkejut hingga plastik mendoan yang kupegang terjatuh ke 
tanah. Aku menatap nanar mendoanku yang tergeletak 
diatas tanah dengan butiran pasir yang mengelilinginya. 
Apa aku harus puasa siang ini? Ck, ini gegara mobil sialan 
yang berhenti didekatku! 

Dengan geram kudekati dan kuketuk kaca jendela mobil 
itu. Perlahan kaca jendela rayban itu mulai turun. 

“Pak, ada perlu apa sih ngebel orang seperti itu?! Tahu 
enggak gegara bel sialan itu mendoanku jatuh. Itu jatah 
makan siangku! Sekarang ganti.." 

Aku terdiam ketika melihat siapa orang di balik kemudi 
mobil itu. 

"Mas Aro!" cetusku kaget. 

“Titikoma, masuklah. Makan siang bersamaku. Aku 
harus mengganti jatah makan siangmu kan?" sindir Mas Aro. 

Pipiku merona malu karenanya. 

"Ah, Mas Aro. Tak usah. Aku tak punya banyak waktu. 
Setelah ini aku harus.. ehm, ada janji meeting. Eh, interview 


dengan beberapa kantor." 


578 


Tentu saja itu bohong. Belum ada panggilan interview 
lagi untukku. Menggenaskan. Aku hanya beralasan untuk 
menghindari keluarga Edison yang menakutkan. 

"Ayolah, sebentar saja. Bagaimana kalau kita makan di 
restoran yang tak jauh dari sini?" 

Dan.. disinilah aku berada, di resto Meksiko 'Senor Taco'. 
Makan berdua bersama Mas Aro. Dia menatapku yang 
dengan lahap menghabiskan buritoku yang keempat! Bah! 
Padahal tadi aku sempat sok jual mahal mengaku sudah 
kenyang. 

"Titi, senang melihatmu penuh semangat seperti ini," 
cetus Mas Aro dengan senyum dikulum. 

"Mas Aro memuji atau nyindir?" 

"I'm serious. I mean.. aku senang kamu terlihat baik, tak 
tertekan atau menderita dalam pelarian kalian. Bagaimana 
dengan Chocho?" 

"Dia baik saja. Pagi tadi dia baru pergi berlibur bersama 
Mas Gino." 

"Gino.. siapa dia?" tanya Mas Aro penasaran. 

"Dia kakak sahabatku. Chocho akrab dengannya. Aku 
bersyukur Mas Gino sering datang menjaga Chocho saat aku 
sibuk mencari pekerjaan." 

Mas Aro mengangguk dengan wajah datar. 


"Titi, apa kamu bersedia bekerja bersamaku.." 


579 


"Tidak, Mas Aro," aku memotong ucapan Mas Aro dengan 
cepat, "aku mau bekerja tanpa ada embel-embel keluarga 
Edison." 

Mas Aro menghela napas sambil menatapku lekat. 

"Aku tak heran kau benci dengan keluargaku. Apa kau 
juga membenciku?" 

Aku terdiam. 

"Titi, aku selama ini berusaha mencarimu karena 
mengkhawatirkan kalian. Kenapa hapemu tak bisa 
dihubungi?" 

"Nomorku hangus, Mas Aro. Lupa ngisi. Hehehe.. 
sekarang pakai nomor baru. Mas Aro, aku tak benci dengan 
Mas Aro. Hanya saja, kami begini karena ingin membuktikan 
bahwa kami bisa mandiri tanpa campur tangan keluarga 
Edison. Biarlah Chocho terlepas dari kungkungan keluarga 
kalian supaya dia bisa lebih percaya diri karena tak 
diremehkan dalam keluarga kalian lagi. Maaf, bukan 
bermaksud menyinggung. Apa Mas Aro bisa memahami 
perasaan kami?" 

Mas Aro mengangguk dengan wajah suram. 

"Titi, berjanjilah kau akan menghubungiku bila jalan 


kalian sudah mentok." 


580 


Aku mengangguk. Walau dalam hati aku menambahi 
semoga saja itu tak terjadi. Aku akan berjuang mati-matian 
untuk menghidupi Chocho. 

Mas Aro tak bisa lama-lama menemaniku makan. Dia ada 
jadwal rapat yang tak bisa ditinggalkan. Aku menikmati 
hidanganku yang tentunya sudah dibayar mantanku yang 
kaya itu. Quesadillas milik Mas Aro yang tak tersentuh 
kubungkus untuk jatah makan malamku. Sekali lagi, ngirit! 

"Ini Mbak bungkusannya," seorang gadis berwajah kuyu 
memberikan bungkusan makanan padaku. 

Dia nyaris terhuyung jatuh kalau aku tidak menahannya. 

"Makasih, Mbak." 

"Sepertinya Adik kurang sehat. Mengapa tidak 
beristirahat di rumah saja?” kataku iba. 

“Maunya begitu, Mbak. Tapi kasihan sama Senor Manuel. 
Dia kekurangan pegawai," sahut cewek itu. 

Cling! 

Ada ide mampir di kepalaku. Mungkin ini jalanku. 

"Dik, apa Senor Manuel sedang mencari pegawai baru?" 


tanyaku antusias. 


XXX 


581 


"Senorita! Bisa minta daftar menunya?" teriak seorang 
tamu padaku. 

"Aye, Senor. Meluncur kesana!" Aku berlari ke meja 
nomor sembilan yang baru saja terisi. 

Hampir seminggu aku bekerja di resto Meksico 'Senor 
Taco'. Suasana kerja disini sangat nyaman bagiku. Nuansa 
kekeluargaan amat kental terasa. Bahkan para pelanggan 
yang datang kemari disambut bagaikan keluarga. 

"Apa kabar Uncle Alfredo? Burito seperti biasanya atau 
mau coba yang lain?" sapaku hangat. 

Uncle Alfredo teman baik Senor Manuel, bossku disini. 
Hampir tiap hari dia berkunjung kemari. 

"Burito tentu saja. Aku ini tipe pria setia, Senorita. Meski 
kau gadis kesayanganku disini, tetap istriku di rumah nomor 
satu di hati!" Uncle Alfredo mengedipkan sebelah matanya 
kocak. 

"Wow, aku iri dengan Nyonya Alfredo. Dia wanita yang 
sangat beruntung mendapat pria baik seperti Anda, Uncle 
Alfredo," pujiku sambil terkekeh riang. 

"Tentu saja, kau juga bisa kalau mau. Anakku sedang 
mencari istri, kalau kau bersedia kalian bisa kukenalkan.." 


"Maaf, Uncle. Aku sudah punya suami," potongku sopan. 


582 


"Ohya?" Uncle Alfredo mengangkat sebelah alisnya heran, 
"apa pekerjaan suamimu? Mengapa senorita sepertimu 
masih harus bekerja?" 

Aku menelan ludah kelu. Bagaimana harus menjelaskan 
tentang pernikahan unik kami dengan kondisi Chocho yang 
istimewa? 

"Ehm, Suamiku tidak bekerja. Dia lebih muda dariku." 

Mata Uncle Alfredo membelalak lebar. 

"Jadi kau yang harus membanting tulang untuk 
mengasapi dapur kalian! Kasihan sekali gadis kesayanganku 
ini. Mengapa kau mau menikah dengan bocah yang masih 
bersekolah?" 

"Dia juga tidak bersekolah, aku tak mampu membiayai 
sekolahnya." 

Tak mungkin aku menceritakan bahwa Chocho tak 
pernah mengenyam bangku sekolah seumur hidupnya 
karena disembunyikan oleh keluarganya. Chocho hanya 
menerima pendidikan home schooling. Itu juga tak 
maksimal. 

Uncle Alfredo menghela napas prihatin. 

"Miris sekali kehidupan kalian. Tapi bila dia tidak 
sekolah, mengapa dia tidak bekerja saja? Mengapa dia lebih 


suka menjadi pengangguran dan membiarkan istrinya 


583 


membanting tulang untuk menghidupinya?!" ketus Uncle 
Alfredo. 

Nah itu, bagaimana aku mesti menjelaskan kondisi ini 
pada Uncle Alfredo? Aku tahu dia sangat mengkhawatirkan 
diriku, itu sebabnya dia sewot pada suamiku yang dinilainya 
sangat tak bertanggungjawab. Tak sadar mataku berkaca- 
kaca ketika mengakuinya. 

"Uncle, suamiku.. bukan dia tak mau bekerja. Dia sangat 
baik dan sangat mencintaiku. Hanya saja dia tak mampu 
bekerja. Suamiku, dia istimewa. Dia mengalami retardasi 
mental." 

Sepasang bola mata Uncle Alfredo nyaris melompat 
mendengar penjelasanku. Kini tatapan matanya berbalut iba 
padaku. Namun belum sempat ia mengatakan apapun, Senor 
Manuel telah memanggilku. 

"Titiy! Pesanan meja nomor 15 siap!" 

"Aye, Senor!" 

Aku pamit untuk mengantar pesanan ke meja 15. Baru 
saja aku melangkah dari meja 15, terdengar panggilan dari 
meja lain. 

"Hey, Senorita.." 

Orang yang memanggilku mengangkat tangannya tinggi, 
ia duduk memunggungiku hingga aku tak bisa melihat 


wajahnya. Tapi dari belakang, sosoknya terlihat sangat 


584 


familiar bagiku. Ah, aku jadi penasaran. Kukelilingi orang 
itu untuk memastikan identitas orang itu. Mataku membola 
begitu tahu siapa dia. 

"Chocho?" 


XXX 


CHOCHO POV 
"Hey, Senorita...” kuulang sapaanku pada Kak Titi 
yang ternganga menatapku tak percaya. 

"Chocho, bukannya masih berlibur sama Mas Gino?" 

Aku mengangguk. Padahal bohong. Kami gak berlibur. 
Tapi sudah saatnya aku disuntik untuk pengobatan yang 
lebih efektif. Kak Titi gak tau, aku dah beda lagi. Mas Gino 
bilang sekarang aku kayak anak remaja berusia 14 tahun. 
Tapi aku dah merasa besar. Aku bisa melindungi Kak Titi. 
Itu sebabnya aku kemari, mau kasih kejutan pada Kak Titi. 

Kak Titi harus tahu Chocho yang baru. 

"Chocho baru saja pulang, Kak Titi." 

"Mana Mas Gino?" 

"Dah pulang." 

“Loh? Mas Gino kok meninggalkanmu sendiri begitu saja 


sih?!" dumel Kak Titi. 


585 


“Gapapa. Chocho dah besar. Chocho bisa jaga diri dan 
melindungi Kak Titi," kataku serius. 

Mungkin Kak Titi bisa melihat kesungguhan dalam sorot 
mataku. Dia terpaku menatapku. 

"Ah, ini aneh. Sesaat aku tak mengenalimu Chocho. Kau.. 
terlihat berbeda," gumam Kak Titi bingung, "sepertinya aku 
salah melihatnya." 

"Tidak. Kak Titi tidak salah lihat. Aku memang sudah 
berbeda. Inilah Chocho yang baru." 

Aku menarik tangan Kak Titi dan menggenggamnya erat. 

"Terima kasih, selama ini Kak Titi sudah menjagaku. 
Sekarang biarkan aku yang melindungi Kak Titi." 

Kak Titi terperangah menatapku. Mulutnya ternganga 
lebar, matanya berkaca-kaca. 

"Chocho..." desisnya sembari memelukku erat. 

"Kak Titi terharu. Kak Titi sungguh tak menyangka. Apa 
yang terjadi selama liburan ini? Mengapa pulang dari 
liburan Chocho jadi berbeda?" cerocos Kak Titi heran. 

Plus terharu. Dan bahagia. 

"Ceritanya panjang. Lebih baik kita simpan di waktu 
senggang. Sekarang aku ingin menuntaskan kerinduanku 


dengan melihat Kak Titi sepuasnya." 


586 


Kukecup kedua belah pipi Kak Titi. Kalau tak tahu malu 
aku ingin berbuat lebih jauh dari ini. Tapi ini tempat kerja 
Kak Titi. Aku harus menjaga image istriku tercinta. 

"Titiy, bill meja 11!" seru Boss Kak Titi. 

"Aye, Senor!" sahut Kak Titi cepat. 

"Chocho, Kak Titi harus kerja. Chocho masih mau disini? 
Kita pulang bareng ya, sebentar lagi resto tutup." 

Aku mengiyakan permintaan Kak Titi. Aku duduk di 
tempatku sambil asik mengamati istriku mondar-mandir 
melakukan pekerjaannya. Tak kupedulikan cewek-cewek 
yang menatapku berlama-lama. Mereka menunjukku sambil 
berbisik-bisik. Akhirnya ada yang memberanikan diri untuk 
mendekatiku. 

"Xion kan?" 

Wah, gawat! Xion itu nama modelku. Sepertinya mereka 
penggemarku. Aku gak menyangka bisa mendapat 
penggemar secepat itu. Masalahnya disini ada Kak Titi. Dia 
gak tahu kalau aku diam-diam menjadi model untuk 
menghidupi kami. 

"Iya, gue yakin dia Xion!" cetus salah satu dari mereka. 

"Xion, bisa minta tanda tangan?” Gadis didepanku 
menyodorkan majalah yang memuat fotoku didalamnya. 

Terpaksa aku harus melayani mereka. Semoga setelah 


itu mereka cepat pergi sebelum Kak Titi mendatangiku. Tapi 


587 


sial, Kak Titi justru muncul saat aku menorehkan tanda 
tangan di majalah milik fansku. 

"Chocho, siapa mereka?" Kak Titi menatap curiga pada 
kedua gadis di depanku. 

"Te.. teman, Kak Titi," sahutku gugup. 

Buru-buru kusembunyikan majalah yang ada di tanganku 
ke balik punggungku. Kak Titi mendekatiku dan berdiri di 
sampingku. 

"Oh, kalian teman Chocho. Aku Titi. Kalian kenal dengan 
Chocho dimana?" tanya Kak Titi menyelidik. 

Tentu saja kedua fansku melongo heran. 

"Kak Titi, kami baru kenalan," ucapku mewakili mereka. 

Kak Titi mengangguk. Ia memeluk pinggangku mesra, 
mungkin mau pamer. Menunjukkan kalau aku miliknya. Ih, 
aku jadi baper. Ternyata setelah itu Kak Titi merebut 
majalah yang dari tadi kusembunyikan. Matanya melebar 
melihat wajahku terpampang di halaman majalah. 

"Chocho, apa ini? Bagaimana mereka bisa..?" 

"Kak Titi, Chocho akan jelaskan semuanya di rumah. Kak 
Titi, jangan marah dulu ya," pintaku padanya. 

Sepertinya aku harus menjelaskan banyak hal pada Kak 
Tit. Semoga Kak Titi gak marah. Kalau marah jangan 
sampai lama. 


Kak Titi.. 


588 


Kak Titi.. 


XXX 


589 


43: ‘The Hew Chocho 


TITI POV 

Aku sungguh tak mengerti, ada apa dengan Chocho? Apa 
yang terjadi padanya hingga ia terlihat begitu berbeda? Ia 
bukan Chochoku yang imut lagi, ia nampak dewasa. 

"Berapa umurmu sekarang, Chocho?" tanyaku penasaran. 

"Hampir sembilanbelas, Kak Titi" jawab Chocho 
otomatis. 

"Bukan itu, kau tahu maksud Kak Titi." 

Yang kumaksud umur mentalnya, bukan umur fisiknya. 
Chocho pasti tahu itu. Dia tersenyum misterius. 

"Chocho dah besar. Soal umur Chocho gak paham. Ayo, 
Kak Titi pakai ini," dia menyodorkan helm merah padaku. 

"Ini helm bukan?" 

"Iya Kak Titi, itu bukan batok kelapa," goda Chocho geli. 

"Chocho, siapa yang mau naik motor? Kak Titi masih 
takut nyetir motor." 

Aku udah lama banget gak naik motor, jadi gak pede 


mengendarai motor sendiri. 


590 


"Tenang saja, Kak Titi. Percaya pada Chocho. Duduklah 
disini," Chocho menepuk sadel belakang motor di 
hadapannya. 

Bukannya duduk disana, aku justru celingukan mencari 
si pemilik motor. 

"Chocho, mengapa kau memesankan ojek online buat 
Kak Titi? Lalu Chocho pulang naik apa?" tanyaku bingung. 

"Chocho pulang sama Kak Titi. Ini motor Chocho. Kak 
Titi, Chocho bisa nyetir motor. Mas Gino yang ngajarin." 

What? Kejutan lain lagi dari Chocho. 

Awal perjalanan kami naik motor berdua, aku memeluk 
pinggang Chocho erat-erat sambil memejamkan mata. Aku 
telah bersiap menerima guncangan di sepanjang perjalanan, 
atau motor kami bakal berjalan tersendat-sendat. Tapi 
merasakan perjalanan yang tenang, nyaman dan mulus, 
membuatku memberanikan diri membuka mataku. 
Ternyata Chocho sudah piawai membawa motor, padahal 
kurasa dia baru belajar mengendarainya kan? 

Aku lupa satu hal. Chocho punya bakat alami belajar 
dengan cepat. Kini aku merasa bangga dan takjub pada 
suami bocahku. 

"Apa ini betul Chochoku?" godaku sembari mengelus 


perutnya. 


591 


"Kak Titi, ih! Ini di jalan, jangan menggoda Chocho. 
Tunggu nanti sampai di kos!" 

Olala, bahkan sekarang dia mampu menegur 
kenakalanku. Aku jadi malu dan sekaligus senang. 


Chochoku betul-betul telah dewasa. 


XXX 


Sesampainya di kos, Chocho tergerak membuktikan 
kedewasaannya. Ia mengurung diriku dengan pelukannya 
hingga punggungku menyentuh dinding. 

“Chocho..” gamamku takjub. 

Di mataku Chocho terlihat lebih jantan dan macho. 

"Kak Titi harus tanggung jawab, Kak Titi sudah elus-elus 
perut Chocho tadi saat dibonceng. Kak Titi dah menggoda 
Chocho. Sekarang..." 

Mata Chocho menatapku penuh hasrat. Pandangan 
matanya sudah bukan tatapan polos seorang bocah. Dia 
lelaki banget. Aku jadi terpana saat Chocho mendekatkan 
wajahnya ke wajahku. Lalu, bibirnya menyentuh bibirku. 
Dari hanya sekedar menempelkan, mengecup pelan, 
menggesek halus, terakhir memagut dan melumatnya penuh 
gairah. Jantungku berdebar tak karuan, hatiku berdesir 


halus. 


592 


Kubalas ciuman Chocho penuh perasaan. Sementara 
terus mencumbu bibirku, lidah Chocho menyeruak masuk 
kedalam mulutku. Kehangatan lidahnya telah menginvasi 
rongga mulutku hingga menambah kenikmatan yang 
dibombardirnya padaku. Tak sadar aku melenguh nikmat. 

"Ouchhh, Chocho.." 

Pandangan mata Chocho jadi berkabut, dia tak dapat 
menahan hasratnya lagi. Dengan sekali sentak diangkatnya 
tubuhku lalu digendongnya sambil berjalan mendekati 
ranjang. Dia merebahkanku diatas ranjang, lalu menatapku 
intens. 

"I love you, Titi." 

Kubalas ungkapan cintanya dengan senyum semanis 
madu. 

“Love you too, Cho... ouch!" 

Aku tersentak kaget ketika mendadak Chocho melepas 
blusku hingga kancingku terburai. 

“Maaf, sudah tak tahan,” cengirnya tanpa terlihat 
menyesal. 

Siapa yang tak tergiur melihat pria tampan sensual yang 
tersenyum tengil padamu? Aku hanya bisa menahan gemas 
padanya. Eh, apa aku baru saja menyebut Chocho 'pria'? 


Bukan 'bocah'? Sepertinya iya. Pria itu suamiku yang 


593 


menggemaskan, yang sekarang sedang menelanjangi bagian 
bawah tubuhku. 

"Miss V yang selalu kurindukan," gumamnya lirih. 

Bahkan kini, dia bisa mengatakan sesuatu yang 
mengandung konten dewasa, yang hanya bisa dilakukan pria 
matang. Aku benar-benar takjub melihat Chocho yang baru. 

"Chocho, bagaimana bisa kamu berubah seperti ini?" 
cetusku bertanya saking penasaran diriku. 

"Psstttt, Titi. Jangan tanyakan itu, nanti saja. Sekarang 
kita nikmati kemesraan kita," sahutnya dengan suara husky- 
nya yang menggoda. 

Jarinya bergerak aktif menggoda titik-titik sensitif di 
seluruh bagian tubuhku. Dia begitu mahir memancing 
hasratku, Chocho memang sangat cepat belajar dalam segala 
hal.. termasuk urusan seni bercinta. 

"Chocho.. aaahhhhsss," desisku ketika miliknya terus 
menggoda di permukaan miss v-ku. 

Ish, gemas. Sedari tadi milik Chocho hanya menggesek 
atau mengintip atau mengulik di ujung mulut bagian 
bawahku. Ck, nanggung banget. Blesss! Kutarik tubuhnya 
hingga miliknya memasuki tubuhku. Dia tersenyum 
menggodaku. 

"Titiku sudah tak sabar ya?" 


"Chocho..." rengekku manja. 


594 


Untung dia tak lagi mempermainkanku lagi. Dia mulai 


bergerak memompa diriku. 


XXX 


Seusai kami melakukannya, dua jam kemudian, kami 
bersantai diatas ranjang seraya berpelukan mesra. 
Pertanyaan yang sedari tadi terpendam dalam hatiku segera 
kulontarkan. 

"Chocho, apa yang terjadi padamu sehingga kamu bisa 
berubah seperti ini?" 

"Kak Titi, diam-diam aku terapi dan melakukan 
pengobatan," sahut Chocho menjelaskan. 

Eh, jadi dia hanya memanggilku Titi saat kami bercinta. 
Diluar itu, Chocho kembali bersikap manja dan memanggilku 
Kak Titi. 

"Kapan kau melakukannya? Bagaimana bisa aku tak 
tahu?" cerocosku penasaran. 

"Saat-saat tertentu, kami mengatur waktu melakukannya. 
Mas Gino membantu Chocho memuluskan pengobatan ini." 

"Mas Gino? Kakaknya Ginuk?!" 

Chocho mengangguk. 

"Dia yang menawari Chocho menjadi kelinci percobaan 


dalam penelitiannya akan khasiat tuak pengantin." 


595 


Astaga! Astaga! Ternyata mereka menyembunyikan 
banyak rahasia dariku. Kurang ajar! Aku hampir menjewer 
telinga Chocho, ketika ia menoleh dan menatapku sendu. 

"Chocho sengaja gak bilang dulu sama Kak Titi, Chocho 
gak mau Kak Titi kecewa kalau percobaan ini gagal. Kan 
sakit kalau berharap, sampai melambung tinggi trus kandas 
begitu saja." 

Aku terpana. Chocho mengucapkannya sepenuh 
perasaan. Terlihat tulus dan sarat nada cinta. Siapa yang 
tega menyalahkannya, coba? 

"Chocho... lain kali, Chocho harus cerita apa saja pada 
Kak Titi. Jangan terlalu mengkhawatirkan Kak Titi," pintaku 
lembut. 

"Apa saja?" ulangnya meyakinkan. 

"Apa saja!" tegasku. 

Chocho terlihat ragu mengatakan sesuatu. 

"Nah sekarang Chocho pasti ingin mengatakan sesuatu 
tapi gak enak hati kan?" tebakku. 

Chocho mengangguk malu. 

“Gak enak sama Kak Titi. Emang Kak Titi mau?" 

"Tentu saja mau, katakan saja. Chocho jangan selalu 
merasa sungkan sama Kak Titi," ucapku tanpa berpikir 


panjang. 


596 


"Baiklah," senyum Chocho berubah nakal, "sebenarnya 
tak enak memintanya, tapi karena Kak Titi yang memaksa 
Chocho mengabulkan." 

Chocho menarik tanganku dan menaruhnya diatas 
pisang ambonnya. 

"Dia minta dikekepin supaya hangat, Kak Titi." 

What?! Bukannya kami baru saja selesai melakukannya, 
kok dia minta lagi? Aku lupa kalau merit sama brondong 
panasonik macam gini. Uhhh, memang perlu tenaga ekstra 


untuk memuaskannya. 


XXX 


Setelah jam makan siang, sore hari adalah waktu lowong 
di tempat kerjaku. Aku sedang terkantuk-kantuk sambil 
mengelap gelas-gelas kosong ketika terdengar bunyi bel 
tanda ada seseorang masuk ke resto kami. Pandanganku 
tertuju pada cowok muda yang memanggul ranselnya. Dia 
berjalan begitu saja kearah dalam. 

Seharusnya tamu tak boleh masuk ke kantor sana. Aku 
buru-buru menghampirinya untuk mencegahnya. 

"Dik, Dik, tunggu.." 


Cowok itu menoleh padaku sambil tersenyum ramah. 


597 


"Iya, Kakak. Ada apa?" tanyanya sembari 
menyunggingkan senyum manisnya. 

Amboi, imutnya. Ternyata dia masih muda sekali. Dan 
sepertinya anak blasteran. 

"Kakak?" Pertanyaan cowok kecil ini menyadarkan 
diriku dari keterpanaanku. 

Aku berdeham malu. Ish, sama anak kecil gak boleh 
kalah taji dong! 

"Maaf, Dik. Adik gak boleh masuk sana," ucapku tegas. 

"Kenapa?" tanyanya bingung. 

"Hanya boss dan karyawan yang boleh kesana. Apa Adik 
karyawan?” 

Cowok imut itu menggeleng polos. 

"Jadi Adik tak boleh kesana. Silahkan duduk disini saja." 

Aku menggandeng cowok kecil itu ke salah satu meja di 
resto kami, lalu melayaninya sebagai pengunjung resto. Dia 
melongo ketika kusodorkan buku menu di hadapannya. 

"Ini apa?” Dia menunjuk buku menu itu dengan raut 
wajah bingung. 

"Daftar menu, Dik. Kamu mau pesan apa? Mau makan 
dan minum apa?" 

Cowok kecil itu menggeleng, "gak mau pesan apapun." 

Ish, trus ngapain datang ke restoran kalau gak mau pesan 


apapun? Mau potong rambut disini? Atau pamer senyum 


598 


doang? Secara dari tadi cowok kecil ini pamer senyum terus 
padaku. 

"Dik, burito disini enak lho. Juga ada quesadillas. Hm, 
yummy rasanya. Atau Adik sedang diet keto? Mau pesan 
chicken salad?" 

Ngawur aja, bocah ini sudah terlalu ramping untuk 
didietkan. Dia tinggi sekali, mestinya anak ini perlu 
menambah berat badannya beberapa kilo lagi. 

"Saya tahu, Kak. Menu disini enak-enak semua. Tapi 
makasih, saya gak pesan dulu," ucapnya dengan senyum 
dikulum. 

Ck, sombong. Atau tukang PHP. Percuma bilang enak 
lalu menolak membelinya. Atau, jangan-jangan.. 

"Dik, gak bawa duit buat pesan makanan disini ya?" 

Kasihan juga. 

"Kakak beliin deh, tapi yang paling murah ya. Lagi bokek. 
Ehm, trus cuma sekali ini saja. Lain kali bawa duit sendiri," 
kataku menasehati. 

Cowok itu menggeleng terus, aku jadi bingung. 

"Lalu kamu kesini mau apa, Dik?!" sentakku rada gusar. 

"Mau cari papa," sahut cowok kecil itu pelan. 


Hah? 


599 


"Dik, disini restoran. Bukan tempat mencari atau 
melaporkan orang hilang. Saran Kakak, Adik datang aja ke 
kantor polisi. Minta mereka mencari papa kamu.." 

"Rey, kamu sudah lama datang?” Suara Senor Manuel di 
belakang punggungku membuatku terheran. 

"Rey?" 

"Ohya, Titiy, Kamu sudah khenal? Dia Rey, anak saya." 

OMG. Dia anak boss. Dan aku yang tidak mengenalinya 
udah lancang nyaris mengusir cowok kecil di depanku ini, 
secara halus! Untung Rey, si cowok kecil ini, gak membahas 
ketololanku didepan papahnya. Sambil tersenyum geli, dia 
mengikuti papanya masuk ke kantor papahnya. 

Aku malu sekali. Meski Rey tak mengungkit hal itu, 
namun tiap kali melihatku dia selalu tersenyum hingga 
membuatku merasa diledek olehnya. Seperti kali ini, Rey 
tersenyum ketika aku lewat didepannya. Aku jadi sensi. 

"Rey, apa aku mirip badut?" sindirku menahan kesal. 

Rey menggeleng, sambil memamerkan senyum manisnya. 
Mentang-mentang imut, gitu terus saja. 

“Lalu, kenapa tiap Kakak lewat. kau selalu 
menertawakan Kakak?" dengusku sebal. 

Kali ini senyum Rey menghilang separuh. 

"Bukan begitu, Kak. Rey suka tersenyum melihat kakak. 


Entah mengapa, Kakak cantik dan menyenangkan," dia 


600 


berkata dengan sopan dan lugu, "maaf kalau senyum Rey 
membuat Kakak terganggu." 

Astaga, lagi-lagi aku berprasangka buruk pada bocah ini. 
Hei, dia cuma bocah polos yang tak punya pikiran aneh-aneh. 
Umurnya saja baru 15 tahun. Aku saja yang mikir kemana- 
mana. 

"Baiklah, Rey. Maaf kalau Kakak mengiramu yang tidak- 
tidak. Kita berteman ya?" 

Aku mengangsurkan tanganku. Rey menyambutnya 
sambil memelukku hangat. Uh, aku rada jengah sebelum 
memahaminya. Ia anak Senor Manuel, pria keturunan 
Meksiko. Mungkin anak ini dibesarkan dalam budaya barat 
yang hangat seperti ini. Ini bukan apa-apa. Aku balas 
memeluknya. Anggap saja dia adik lelakiku. 


Dan memang kami pun semakin dekat dari hari ke hari. 


XXX 


601 


44: - Sama sama Bocah 


TITI POV 

"Chocho, Kak Titi berangkat dulu ya," pamitku pada 
suami bocahku. 

"Sebentar, Kak Titi! Chocho antar," teriak Chocho dari 
dalam kamar. 

"Chocho di rumah saja ya, Kak Titi kan berangkat kerja. 
Bukan main-main!" 

Sesaat aku lupa kalau Chochoku telah semakin besar. 
Ehm, maksudku umur mentalnya. Kini dia seperti abg 
berusia 15 tahun, namun bersikap sok dewasa! 

Chocho mengintip dari balik pintu kamar dengan raut 
wajah kesal. 

“Ih, kenapa sih Chocho gak boleh antar Kak Titi?! Pasti 
ada sesuatu di tempat kerja Kak Titi!" katanya curiga. 

Olala, suami bocahku mulai parno. Penyakit lelaki 
dewasa yang cemburuan. 

"Bukan begitu Chocho, Kak Titi kerja. Maksud Kakak, 
disana nanti Kakak tak bisa menjaga Chocho. Terus Chocho 
nanti pulang sama siapa?" ujarku beralasan. 


Chocho mendecih kesal. 


602 


"Duh, ngapain Chocho dijaga? Chocho dah besar, Kak Titi! 
Chocho bisa pulang sendiri. Kan, Chocho yang antar Kak Titi 
pakai motor. Kak Titi lupa?!" 

Benar. Aku lupa. Chocho sudah mandiri. Mungkin 
sebaiknya aku belajar mempercayainya. 

"Baik, Chocho. Kamu boleh mengantar Kak Titi. Ayo kita 
berangkat sekarang!" 

"Tung-tunggu! Chocho belum siap!" 

Dia kembali masuk ke kamar, aku mengikutinya. Astaga, 
ternyata sedari tadi dia asik berdandan! Dengan memakai 
kemeja, celana panjang bahan kain. Dan rambut lepek 
gegara terlalu banyak memakai minyak rambut. Oh no, dia 
berdandan ala om-om pekerja kantor yang jadul! 

"Keren, Kak Titi?" 

Chocho berputar bak peragawan. Bagaimana 
mengatakannya? Sebenarnya dandanan ini tak cocok untuk 
wajah imut Chocho. Tapi dasar udah ganteng.. meski aneh, 
Chocho tetap terlihat cakep. 

"Lumayan," komentarku singkat, "ayo, kita berangkat!" 

Aku memintanya buruan gegara merasa tak enak pada 
Senor Manuel bila datang terlambat. 

"Belum, tunggu bentar." 

Ish, apalagi sih? Chocho ada-ada aja deh. Kini dia sibuk 


memakai dasi yang disimpulkan di kerah kemejanya. Dia 


603 


masih belum fasih mengenakannya, kebetulan aku bisa 
melakukannya karena dulu Mas Aro pernah mengajariku. 
Jadi aku berinisiatif membantu Chocho memakaikan dasinya. 
Tapi Chocho menolaknya. 

"Enggak Kak Titi. Cowok dewasa harus bisa pakai dasi 
sendiri," tegasnya. 

"Tapi Chocho, Kakak diburu waktu.." 

"Bentar Kak Titi, Chocho harus buktikan kalau Chocho 
bisa. Chocho dah besar!" 

Aduhai, gaya Chocho sangat menggemaskan saat 
mengatakan itu. Bibirnya sedikit manyun, dengan wajah 
merona merah. Tapi waktuku sangat terbatas, jadi aku 
harus memakai siasat untuk mengakali suamiku yang sok 
dewasa ini. 

"Chocho, jangan salah sangka. Kak Titi hanya ingin 
menjadi istri yang baik. Chocho pernah melihat di film kan? 
Istri yang baik selalu memakaikan dasi bila suami berangkat 
kerja." 

Chocho mengerutkan dahinya seakan sedang berpikir 
keras. Setelah mempertimbangkannya, dia mengangguk. 

"Ini Kak Titi," Dia menyerahkan seutas dasi yang sejak 
tadi dijamahnya. 

Dalam waktu tak sampai semenit aku sudah selesai 


memasangkan dasi di lehernya. 


604 


"Wow, Kak Titi hebat!" puji Chocho kagum. 

"Baru tahu istrimu ini hebat?" godaku narsis. 

Dia menggeleng dengan ekspresi lucu. Sambil 
menggembungkan pipinya. 

"Nope. Chocho dah tahu lama. Kak Titi hebat, terutama 
kalau di ranjang!" 

Haishhhh! Kali ini Chocho berhasil membuatku terdiam. 


Oh suami bocahku mulai nakal rupanya. 


XXX 


CHOCHO POV 

Kami datang agak terlambat. Apa ini salahku? Wajah 
Kak Titi mencebik kesal, mungkin dia merasa gak enak sama 
bossnya karena datang terlambat. 

Apa ini salahku? Maaf Kak Titi. 

Aku memandangnya memelas untuk menyuarakan isi 
hatiku. Tapi perhatian Kak Titi tak tertuju padaku. Dia 
buru-buru mendekati satu cowok yang duduk di bangku 
kayu di teras resto. Eh, siapa dia? 

"Rey, Papa sudah datang?" tanya Kak Titi was-was. 

"Belum, Kak. Hari ini Papa datang terlambat, Rey yang 
jaga dulu disini," ucap bocah itu sembari mengedipkan mata. 


Eh?!! Beraninya dia main mata pada Kak Titi-ku! 


605 


"Tenang aja, Rey gak akan lapor kalau Kak Titi telat." 

Kak Titi menghembuskan napas lega, lalu 
menghempaskan tubuhnya duduk disamping bocah itu. 

“Thanks, Rey,” ucap Kak Titi lembut, tangannya terulur 
menepuk bahu cowok itu. 

Apa-apaan ini?! Mengapa mereka terlihat begitu akrab? 

"Kak.. eh, Titi!" Aku gak mau manggil pakai kata "Kakak. 
Biar bocah itu tahu bahwa aku lebih dewasa darinya, dan 
akulah pemilik Kak Titi sebenarnya! 

Aku berdiri didepan bocah itu dan memandangnya tajam. 
Lihat, inilah tatapan orang dewasa, Bocah! 

"Om siapa?!" 

Dhuerrrr!! Dia memanggilku apa?! Bocah ini 
memanggilku Om'?! Padahal dia memanggil istriku 'Kakak'! 
Mana bisa suami-istri itu Om-Kakak? Gak boleh!! Hmmmm, 
aku jadi curiga. Bocah ini pasti sengaja memanggilku begitu 
supaya aku gak selevel ama Kak Titi! 

"Hei, Bocah. Aku Chocho. Aku ini..." 

Ddrrrttttt.. drtttttt.. ada bunyi panggilan masuk di ponsel 
bocah itu. 

“Permisi, Om. Ada telepon." 

Dia pamit sebelum aku sempat menyelesaikan ucapanku. 


Ish, sebal! Aku belum selesai mengenalkan diriku dengan 


606 


sempurna. Kak Titi tersenyum geli melihat wajahku yang 
manyun. 

"Chochoku kenapa manyun sendiri? Duduk sini," ucap 
Kak Titi sambil menarikku duduk. 

"Siapa dia, Kak Titi?" tanyaku gusar. Tanganku 
menunjuk kearah si bocah yang sedang bertelepon ria. 

“Anak Senor Manuel, namanya Rey." 

Meski sahutan Kak Titi biasa aja, aku tetap curiga. 
Karena aku melihat keakraban mereka tadi! 

"Sepertinya kalian dekat," sindirku menahan kesal. 

"Lumayan," sahut Kak Titi singkat. 

Lumayan? Lumayan lebih ke amat dekat kan? 

“Kenapa? Masa Chocho cemburu sama anak kecil?" goda 
Kak Titi. 

Dia mencubit pipiku gemas. Aku tahu dia merayuku biar 
aku gak ngambek. Idih, aku gak ngambek. Aku cemburu! 
Yang ngambek itu anak kecil, kalau cemburu itu bisa 
melanda orang dewasa. 

“Dia masih bocah. Tapi dulu Chocho juga bocah. Lalu 
Kak Titi mau kan sama Chocho yang bocah?!" rajukku. 

Mata Kak Titi membola dan menatapku gusar. 

“Astaga, Chocho! Apa kamu pikir Kak Titi pedofil? 


Sukanya sama bocah?" 


607 


"Tapi Kak Titi suka Chocho kan? Cinta Chocho kan? Saat 

Chocho masih bocah!" 
"Hanya Chocho, bukan bocah lain. Chocho percaya 

Kak Titi kan? Karena bagi Kak Titi, Chocho itu istimewa.." 

Kak Titi menatapku lembut, aku jadi terpana. Aku 
melihat.. apa itu namanya? Ketulusan? Mungkin aku tak 
seharusnya mencurigai Kak Titi. Aku harus percaya padanya. 

"Chocho percaya." 

"Nah, ini baru Chochoku yang pintar!" puji Kak Titi. 

Dia tersenyum manis. Melihatnya, kekesalanku meleleh 
kayak es krim. 

Aku memeluknya erat, lalu berbisik, "pokoknya Kak Titi 
gak boleh perhatikan brondong lain selain Chocho." 

“Iya, Sayang. Hanya kamu, hanya Chocho," tegas Kak Titi. 

Aku suka mendengarnya. Kurasa aku bisa mempercayai 
Kak Titi, tapi tidak dengan bocah itu! Gelagatnya amat 
sangat mencurigakan, aku curiga dia mau mencuri Kak Titi 


dariku! 


XXX 


TITI POV 
"Kak Titi, bisa minta tolong?" pinta Rey agak ragu. 


608 


Bocah ini datang setelah pulang sekolah, sekarang dia 
sedang mengerjakan tugas sekolahnya. 

"Tentu saja, Rey. Mumpung Kak Titi ada waktu." 

Resto di siang menjelang sore begini memang agak sepi. 
Gak ada salahnya aku beralih membantu anak bos? Hehehe.. 

"Kak Titi, ehm.. Rey terpilih ikut drama." 

"Ohya? Great! Bagus dong," pujiku pada bocah SMP ini. 

Wajah Rey nampak sumringah namun malu-malu. 

"Ah, Kakak. Apanya yang hebat?! Sepertinya Bu Guru 
salah memilih, Rey gak bisa main drama," keluhnya. 

"Jangan patah semangat dong, belum mencoba mana bisa 
tahu bisa atau enggak?! Ayo, latihan dulu. Mau minta tolong 
Kak Titi melatih kan?" 

Rey mengangguk malu. Ternyata lakon drama yang ia 
mainkan itu adalah Putri Tidur. Dan ia berperan menjadi 
pangeran. 

"Paling susah pas adegan terakhir," cetusnya galau. 

"Kenapa?" 

Wajah Rey merona merah. 

"Rey gak bisa adegan.. ehm, ya kayak begituan." 

"Kayak begituan gimana?" tanyaku heran, tapi melihat 
sikap rikuhnya aku bisa meraba apa yang dimaksudnya. 

"Adegan mesra? Saat pangeran membangunkan putri 


tidur?" 


609 


Dia mengangguk malu. 

"Rey gak disuruh mencium betulan pemeran putri tidur 
kan?" godaku. 

"Ih, Kakak. Tentu saja enggak!" 

"Nah, sudah gak ada masalah kan?" 

"Tetap masalah. Kan harus mesra, Kak. Rey gak bisa. 
Malu," sahutnya dengan wajah menunduk. 

Dia nampak salah tingkah. Tingkahnya polos dan sangat 
menggemaskan. Hingga membuatku tak sadar mengacak 
rambutnya lalu mengangkat dagunya. 

"Rey, lihat Kakak. Tatap mata Kakak. Kalau kamu 
berakting, kamu harus bisa menatap pelakon yang lain. 
Supaya orang bisa melihat interaksi diantara kalian." 

Seakan terbius, Rey menatapku intens. Kami saling 
berpandangan dengan mendalam. Aku ingin mengajarinya 
berakting mesra lewat sorot mata saja. 

"Begitu Rey, terus tatap Kakak. Dengan pandangan 
lembut. Anggap Kakak ini teman yang kamu sukai. Bisa?" 

Rey tak menjawabku, namun ia terus menatapku lekat. 
Hingga suara teriakan melengking memutuskan kontak mata 
diantara kami. 

"Jiahhhhhh, apa yang kalian lakukan?" 

Tanpa menoleh ke belakang aku tahu pasti siapa si 


pemilik suara. 


610 


"Chocho, kenapa kamu datang?" sapaku tenang. 

Bibirnya mencebik mendengar kalimat pembukaanku 
untuknya. 

"Kenapa? Kak Ti. eh, Titi gak suka aku disini? 
Mengganggu?" 

Olala, Chocho mulai merajuk. Bagaimana sih, katanya 
mau berubah dewasa. Tapi semakin kesini Chocho kembali 
bersikap kekanakan. 

“Apasih Chocho? Kak Titi gak bilang Chocho menganggu 
loh," kataku meralatnya. 

Dih, suami bocahku lagi sensi. Aku mendekatinya dan 
memeluknya hangat. 

"Masa cowok seganteng ini disamain ama hama?" godaku 
padanya. 

"Bukan Kak.. eh, Titi, tapi dia yang hama!" balas Chocho 
sembari menunjuk Rey. 

"Chocho jangan mikir yang macam-macam. Kami hanya 
berlatih drama." Ucapanku membuat Chocho semakin sewot. 
Tanpa berpikir panjang, dia menawarkan dirinya. 

"Hei, Bocah. Kalau kamu mau latihan drama sama aku 
aja, jangan Titiku!" 

Mata Rey membola mendengar tawaran 'mesra' Chocho. 


"Eh, kamu pikir aku gak bisa berakting?" sewot Chocho. 


611 


Ia mendekati Rey dan duduk sambil melipat kaki di 
samping Rey. 

"Mana naskahnya?" Chocho bertanya sembari 
menengadahkan kepalanya. 

"Naskah?" ulang Rey bingung. 

"Naskah drama, Bocah!" sembur Chocho gemas. 

"Gak ada. Tadi cuma latihan tatap mata sama Kak Titi," 
sahut Rey lugu. 

"Ya udah, sekarang aku yang gantiin. Sini tatapan sama 
aku!" 

Chocho menarik kerah kaus Rey hingga kini mereka 
saling bertatapan dalam jarak dekat. Tentu saja bukan 
tatapan mesra, karena Chocho memandang gahar cowok 
didepannya. 

Ah, sudahlah. Sesukanya mereka lah. Aku harus kembali 
bekerja. Kutinggalkan saja dua cowok yang sama-sama 
bocah itu. Kupikir mereka akan bosan bertatapan sengit lalu 
diam-diaman. Namun setengah jam kemudian, kudengar 
suara riuh mereka. Apaan sih? Kuhampiri mereka dan 
ternganga melihat keakraban mereka. Kini mereka asik 
main game berdua melalui android masing-masing. Saling 
melirik dan menunjuk sesuatu di layar ponselnya. Lalu 
meninju bahu dengan akrab. Aku tersenyum geli melihat 


ulah mereka. Dasar, mereka memang sama-sama bocah! 


612 


"Nah begini dong. Senang melihat kedua cowok 
kesayanganku akrab." 

Mendengar ucapanku, Chocho kembali sewot. Sontak ia 
menjauh dari Rey sembari mencibir, "akrab dari Hongkong? 
Malas ah sama dia. Iya kan, Rey?" 

Dengan polosnya Rey mengangguk. 

Nah, itu ambigu banget kan? Ckck, mereka itu gaje sekali. 


Tepok jidat deh! 


XXX 


Malamnya saat aku masih sibuk melipat baju dari 
jemuran, Chocho mendekatiku dengan muka bantalnya. 

"Kak Titi, bobok yuk," ajaknya. 

Ia menguap lebar dengan gaya menggemaskan. 

"Chocho tidur dulu ya, ntar Kak Titi menyusul setelah 
selesai membereskan ini," aku menunjuk tumpukan pakaian 
kering yang belum selesai kulipat. 

“Ih, selesaiin besok aja. Sekarang Kak Titi kelonin 
Chocho," rengek suami bocahku. 

"Orang dewasa gak merengek loh," sindirku gemas. 

Chocho menghela napas panjang. 

"Chocho capek bersikap sok dewasa, Kak Titi. Biarkan 


Chocho dewasa dengan sendirinya. Dan itu tak akan lama." 


613 


Aku terpana mendengar ucapannya. Apa yang ia katakan 
itu sungguh dewasa, apa Chocho tak menyadarinya? 

"Sekarang, Kak Titi nikmati saja kemanjaan Chocho. 
Jangan cari bocah lain lagi," ujar Chocho sembari 
menyurukkan kepalanya di dadaku. 

Lah, ini bocahnya balik lagi! Manja banget Chocho 
malam ini. Tapi sekarang, insting dewasanya yang bekerja. 
Aaahhhhhisssss.. 

"Chochooooo, geli.." desisku menahan gelenyar di dadaku. 

"Chocho pengin nenen," cengirnya lebar. 

Gosh! Ini Chocho yang mana lagi? Yang model bayi atau 
pria dewasa mesum?! Uh, entahlah. Pusing aku mikirinnya! 
Chocho semakin kompleks dari hari ke hari. Dan itu 
membuatku takjub menghadapinya. 


Chocho, aahhhhhhssss.. 


XXX 


614 


45 : Pindah 


TITI POV 

Kehidupan kami mulai membaik. Berkat pendapatan 
yang diperoleh Chocho sebagai model, kami bisa menyewa 
rumah dengan kondisi yang lebih baik. Hari ini kami 
pindahan, Mas Gino dan Ginuk khusus datang membantu 
proses pindahan kami. Tapi barang-barang kami gak banyak, 
jadinya Ginuk malah bantuin makan doang. Hehehe.. 

"Haishhhh, iki toh jajanan yang ta lihat di tivi. Ternyata 
begini rasanya, enakan jemblem!" komentar Ginuk sambil 
mengunyah telo kekinian yang diolah secara modern. 

"Bilangnya ndak enak, tapi ya kamu abisno, Dek," timpal 
Mas Gino, meledek adiknya yang gembul. 

“Eman toh, daripada mubazir! Yang kurus-kurus macam 
Chocho sama Titi pasti ndak sanggup makan banyak," kilah 
Ginuk. 

"Halah, alasan! Bilang aja doyan,” aku ikut menggoda 
Ginuk. 

Kucubit pipi tembemnya, hingga dia greget. Ginuk 


mengejarku yang berlari menghindari cubitan balasannya. 


615 


Jiahhhh, aku menabrak seseorang yang segera menangkap 
tubuhku yang nyaris oleng. 

"Kak Titi, hati-hati," ucap Rey memperingatkan. 

Ginuk ternganga kagum melihat seseorang yang 
kutabrak dan kini sedang memelukku. 

"Titi, kok kamu bisa dapat brondong ganteng lagi?! Aku 
ndak terima! Bagiin satu toh buat sobatmu ini," protes 
Ginuk ceplas-ceplos. 

Rey yang merasa diomongin, jadi merona malu. Dia 
salting ditatap dengan raut wajah mupeng ala Ginuk. 

"Rey, ini Ginuk.. teman Kak Titi. Ginuk, ini Rey. Anak 
bosku." 

Aku pun memperkenalkan mereka. 

"Rey itu apa kamu, Ti?" 

Aku mendelik mendengar pertanyaan Ginuk. Apasih, 
Ginuk? Apa dia gak tahu sedari tadi Chocho mengamati kami 
dengan wajah manyun?! 

"Rey, sudah kuanggap adik sendiri," sahutku sejujurnya. 

Aku berusaha mengabaikan Ginuk yang masih kepo akan 
sosok imut didepannya ini. 

"Tumben Rey datang ke tempat Kakak." 

“Ada titipan dari Papi, buat Kak Titi yang pindahan.” Rey 


menyerahkan satu bingkisan kado dari Senor Manuel. 


616 


"Thanks Rey, tolong sampaikan pada papi. Ayo masuk," 
ajakku ramah. 

Baru aja aku hendak menggamit lengan bocah itu, 
Chocho dengan cepat menyabotasenya. 

"Bocah, kamu kesini mau lihat rumah kami kan? Ayo, 
kutunjukkan semuanya!" 

Dia setengah menyeret Rey memasuki rumah kami, 
Ginuk memandang mereka kagum. 

"Mereka ganteng-ganteng yo. Eh Ti, kayaknya 
brondongmu lagi cemburu toh." 

Aku mengangkat bahu acuh, "biasa Chocho, makin kesini 
cemburunya makin besar!" 

"Tapi dia memang kelihatan beda, Ti. Lama aku ndak 
melihat Chocho, jadi pangling. Aduh, kok rasanya dia makin 
macho. Sudah ndak kayak bayi lagi!" timpal Ginuk takjub. 

Begitulah, kepribadian Chocho kini mirip bocah abg 
berusia 16 tahun. Hanya tiga tahun lebih muda dari usia 
fisiknya yang menginjak angka 19 tahun lebih. Aku amat 
bersyukur karena itu. Apa aku perlu memberitahu keluarga 
Chocho tentang perkembangan ini? Tapi Chocho tak mau 
keluarganya tahu. Dia melarang keras aku berhubungan 
dengan keluarganya. Padahal terkadang Mas Aro masih 
mengontak diriku. Ah, dilema.. 


"Masuk yuk, bantu aku menyiapkan makan siang." 


617 


"Siappp, Ti! Bantu makan apalagi!" kekeh Ginuk riang. 

Kami berdua masuk kedalam rumah, lupa akan tujuan 
kejar-kejaran tadi adalah untuk mencubit gemas. Saat 
melewati kamar, aku mendengar suara Chocho yang 
berbicara pada Rey. 

"Ini kamar kami, aku sama Kak Titi." 

"Kalian tidur sekamar? Kan kalian sudah gede, masa 
masih tidur sekamar? Chocho masih takut tidur sendiri?" 

Aku tersenyum geli mendengar pertanyaan polos Rey. 

"Ish, bocah ini! Justru karena sudah gede, makanya kami 
tidur bersama. Kamu masih bocah, gak boleh bobok bareng 
cewek!" nasihat Chocho dengan gaya sok tahu. 

Perdebatan mereka selanjutnya membuatku dan Ginuk 
menahan tawa didepan pintu kamar. 

"Papi bilang, karena aku sudah besar punya kamar 
sendiri. Gak boleh campur dengan Kak Kylie lagi," bantah 
Rey. 

"Eh, dibilangin ngotot. Sekarang aku mau tanya. Papi 
dan Mami kamu tidur sekamar kan? Kenapa boleh? Padahal 
mereka juga sudah kelewat besar!" 

"Beda dong, kan mereka udah nikah. Suami istri itu tidur 
sekamar," kilah Rey. 

"Lah apa bedanya sama kami? Aku dan Kak Titi juga 
udah nikah! Kami kayak Papi dan Mami kamu, Rey. Kami 


618 


juga tidur di ranjang yang sama, bikin anak disana. Tapi 
belum jadi, hehehe," kekeh Chocho geli. 

Cukup lama aku tak mendengar tanggapan Rey, hingga 
kemudian kudengar ia bertanya dengan suara pelan, 
"Chocho dan Kak Titi bukan kakak adik? Kalian udah nikah? 
Tapi Chocho masih kecil!" 

"Aku sudah besar, Bocah! Usiaku 19 tahun!" 

Mungkin Rey malas berdebat, dia hanya diam. Gak ada 
niat untuk melanjutkan pembicaraan gaje ini. Aku dan 
Ginuk kembali sibuk di dapur, mempersiapkan makan buat 
kami semua. 

"Taraaaaaa! Sup merah ala chef Titi sudah siap disantap," 
seruku ceria sambil menaruh sepanci sup merah buatanku 
diatas meja makan. 

Ginuk mencoba meniru jurusku dengan gaya kocaknya. 

"Taraaaaa! Spaghetti ala.. bukan chef Ginuk telah siap 
disantap!” Dia menaruh spaghetti itu di meja makan sambil 
cengengesan. 

“Untung sadar diri,” ledekku menggoda. 

Ginuk menjawab dengan bibir mencebik. 

"Leh, aku memang manusia paling tau diri di muka bumi 

ini toh," rajuk Ginuk, tapi tangannya terulur nyemilin kekian 


goreng yang ada di meja makan. 


619 


"Ya, Dek. Kalau kamu tahu diri badanmu ndak mungkin 
segede gentong!" dengus Mas Gino. 

"Mas Ginooooo!" teriak Ginuk sebal. 

Semua tertawa melihat tingkah lucu Ginuk, hanya Rey 
yang diam dan terus menatapku intens. Ada apa dengan 
anak ini? Saat aku sendirian mencuci piring di dapur dia 
menghampiriku. 

"Kak Titi, Rey mau tanya. Tapi Kak Titi jangan marah 
ya?" 

Pasti ini yang membuatnya lebih pendiam hari ini. 

"Tentu saja tidak. Rey mau tanya apa sih?" pancingku. 

"Apa betul.. ehm, Kak Titi dan Chocho itu.. ehm, apa ya..?" 

"Sudah menikah?" tebakku. 

Rey mengangguk malu-malu. 

“Itu benar." 

Mata Rey membulat mendengar jawabanku. 

"Jadi kalian bukan kakak adik?" 

"Bukan. Kami ini suami istri, Rey. Ceritanya rumit 
mengapa kami akhirnya menikah muda seperti ini. Tapi ada 
alasannya." 

Rey nampak kecewa. 

"Rey gak tahu, kenapa Rey kecewa Kak Titi udah nikah 


sama Chocho. Rey pikir Chocho sama dengan Rey." 


620 


Apa maksud bocah ini? Ah, masa iya dia suka 
padaku? Tak mungkin! 

"Maksud Rey apa?" 

Pipi Rey merona mendengar pertanyaanku. 

"Gak tahu. Anggap aja Rey gak bilang apa-apa! Rey 
pulang dulu." 

Dia berlari meninggalkanku yang melongo kebingungan. 
Dasar bocah. Semua serba gak jelas! 

Malamnya aku menghadapi bocah lain yang wajahnya 
manyun sedari siang. 

"Oke, sekarang katakan ada apa dengan Chocho?" Aku 
berdiri didepannya sambil bertanya padanya. 

"Gak ada apa-apa," jawab Chocho ketus. 

Dia berpindah dari kursi sofa yang didudukinya keatas 
ranjang. Terus berbaring membelakangiku. Eh, apa dia 
ngambek? Chocho yang dulu gak pernah seperti ini, dia 
polos dan simpel seperti anak kecil. Sekarang aku sendiri 
sering dibuat bingung olehnya. Dia jauh lebih kompleks. 

Aku ikutan berbaring di sampingnya dan memeluk 
Chocho dari belakang. Kurasakan tubuhnya menjadi lebih 
rileks setelah kupeluk. Namun dia masih keukeh gak mau 
menoleh padaku. 

"Chocho.." bisikku didekat telinganya. 


"Hummmmhhh," sahutnya malas-malasan. 


621 


"Chocho marah sama Kak Titi? Kak Titi salah apa sih?" 

Inilah resiko punya pasangan yang lebih muda, kita 
harus selalu siap mengalah untuk kondisi ngambek darurat. 

"Kak Titi gak salah, eh ada salahnya! Ah, gak 
tahu! Pokoknya menyebalkan!" racau Chocho gaje. 

Bingung kan? Kalian yang baca aja bingung, apalagi aku. 

"Kalau Kak Titi ada salah, Kak Titi mau kok minta maaf. 
Tapi kasih tahu dulu dong apa salahnya," kataku membujuk. 

Dia menghela napas panjang, tapi kurasa kekesalannya 
mulai berkurang. Punggungnya disandarkan pada dadaku, 


Chocho menoleh padaku. 


"Masa Kak Titi gak sadar Chocho kesal karena apa?" 
pancingnya sembari menatapku dengan matanya yang 
bening indah itu. 

Aku menggeleng. 

"Ck, Chocho tahu apa yang kalian bicarakan tadi siang!" 

Kalian? Siapa maksudnya dengan 'kalian? Jangan- 
jangan... 

"Chocho menguping percakapan Kak Titi dan Rey?" 

Wajah Chocho merengut manja mendengar tuduhanku. 

“Gak sengaja. Kan Chocho mau ambil minum ke dapur," 


alibinya. 


622 


"Oke, memangnya apa yang membuat Chocho badmood 
setelah mendengar percakapan itu?" tanyaku memancing. 

"Ya ampun, Kak Titi masih menanyakan itu?! Bagaimana 
Chocho gak kesal? Bocah itu jelas menyukai Kak Titi!" 

Chocho juga bisa merasakan itu, sekarang aku yang 
merasa serba salah. 

"Lalu Chocho ingin Kak Titi bagaimana? Itu bukan salah 
Kak Titi kan?" kataku sedikit membela diri. 

Perlahan Chocho membalikkan tubuhnya, kini ia 
berhadapan denganku dan menatapku dengan matanya yang 
polos. 

"Kalau Chocho minta Kak Titi berhenti kerja, Kak Titi 
mau?" 

Berhenti kerja?! Chocho mulai pintar mendikteku. Kini 
bukan aku yang mengatur atau menuntunnya. Chocho mulai 
menunjukkan kuasanya atas diriku. Ini kemajuan kan? Tapi 
aku masih bimbang apakah harus menurutinya atau tidak. 

"Mengapa Chocho ingin Kak Titi berhenti?" tanyaku hati- 
hati. 

Aku tak mau gegabah menolak keinginannya hingga 
membuatnya kehilangan kepercayaan dirinya, tapi aku juga 
ingin tahu argumen Chocho. 


"Kak Titi dulu bekerja, tujuannya untuk apa?" 


623 


"Yah, untuk menafkahi kita. Kan kita butuh biaya untuk 
kehidupan kita sehari-hari kan." 

"Lalu sekarang, Chocho sudah mampu membiayai itu 
kan?" 

Aku mengangguk membenarkan. Penghasilan Chocho 
sebagai model sudah lebih dari cukup bagi kami. 

"Kak Titi tak punya alasan bekerja lagi kan? Lagian, 
kalau Kak Titi disana terus justru membuat bocah itu tak 
bisa melupakan perasaannya pada Kakak," ucap Chocho 
tegas. 

Aku terpana menatap suami bocahku. Ah, sekarang dia 
sudah tak terkesan seperti bocah lagi. Chocho nampak 
dewasa, tapi tetap menggemaskan dengan kepolosannya. 

"Ah, Chocho," desahku ragu. 

"Yes, itu artinya Kak Titi akan menuruti permintaan 
Chocho?" 

Belum tahu, tapi menatap sorot mata Chocho yang penuh 
dengan binar-binar kebahagiaan.. tak sadar aku mengangguk. 
Chocho memekik senang sambil mengepalkan tangannya 
keatas. 

"Yes! Yes! Yes!" 

Lalu bibirnya menyambar bibirku cepat dan menciumku 
dengan agresif hingga membuatku gelagapan. 


"Chocho, Chocho.." 


624 


"Kita rayakan kesepakatan kita, Titi." 

Kesepakatan? Ini setengah pemaksaan dengan cara 
halus! Eh, dia memanggilku 'Titi', tanpa embel-embel kakak. 
Berarti.. 

Chocho melepaskan babydollku dengan tergesa-gesa. 
Dalam waktu singkat, aku telanjang bulat dibawah 
tindihannya. 

“Cantiknya, Titiku," pujinya dengan tatapan mesra 
tertuju padaku. 

Ada sesuatu yang hangat mengalir dalam hatiku. 
Berubah seperti apapun, Chocho masih tetap terus 
menatapku penuh cinta. Hati Chocho tak akan pernah 
berubah. Hanya untukku! 

"Chocho, aku mencintaimu," aku mengecup bibirnya 
dengan lembut. 

"I know," balasnya dengan senyum tersungging di 
bibirnya, "lebih-lebih aku, amat sangat mencintaimu, Titi. 
Selamanya, hanya dirimu." 

Mungkin bagi orang lain terdengar gombal, tapi aku 
yakin Chocho mengatakan yang sesungguhnya. Dari dalam 
hatinya yang terdalam. Aku terus menatap haru pada wajah 
Chocho, sampai tak menyadari entah kapan dia melepas 


pakaiannya. Bibir Chocho mengulum mesra bibirku, lalu 


625 


beralih kebawah untuk membuat tanda di leherku dengan 
menghisapnya gemas. 

"Ohhhhh, Chocho.." desahku, gemas. 

"Hmmnfffttttt” gumam Chocho tertahan, karena 
mulutnya kini asik mempermainkan dadaku. 

Ck, dia benar-benar pandai membangkitkan hasratku 
dengan permainan bibir, lidah dan tangannya. Tangan 
Chocho kini sibuk bermain di bagian bawahku. 
Mempersiapkannya untuk hidangan utama permainan cinta 
kami. Tak mau berdiam diri saja, aku mulai menyentuh 
tubuh suamiku. Mulai dari dadanya yang bidang, perutnya 
yang berotot, juga bagian yang menonjol dari 
selangkangannya. Chocho melenguh nikmat akibat 
permainan jari jemari tanganku. Miliknya sudah menegang 
dan siap membuahi diriku. 

"Titi, aku masuk ya,” gumam Chocho sembari menggosok 
miliknya dengan ludah, mempersiapkannya untuk 
memasuki sarangnya. 

Aku mengangguk dengan wajah memerah. Setiap kali 
kami menyatu, aku masih merasakan sensasi itu. Seolah itu 
sentuhan pertama saat kami jatuh cinta. 

Mendebarkan. 

Menggairahkan... 


626 


Chocho tersenyum sumringah, lalu memasukkan 
miliknya dengan perlahan. Namun akhirnya menghentak 
kuat hingga membuatku tersentak. 

"Ah, Chocho!!" 

"Yes, Titi. Call me Keanuuuu!" 

Keanu? Dia minta dipanggil itu? Apa ini berarti Chocho 
telah masuk fase dewasa? Aku tak sempat berpikir lagi. 
Chocho memborbardirku dengan genjotannya. Perhatianku 
teralihkan oleh kegiatan panas kami di ranjang. 


Aaarghh, Chocho ... Eh, Keanuuu! 


XXX 


627 


46: cAmhigu Chocho 


XANDER POV 

Hari ini Gladhys nampak beda. Dia yang biasanya 
bersikap acuh padaku, kini berlagak mau jadi istri yang baik. 
Aku hanya tersenyum sinis menanggapinya. Ada mommy 
datang menginap ke rumah kami, paling dia hanya 
pencitraan didepan mertua. Tapi biarlah, kuikuti saja 
permainannya. Aku menikmati perlakuan manis nan 
munafik dari istriku. 

Hari ini Mommy minta diantar ke supermarket, Gladhys 
merayuku mengantar mereka. Dan disinilah kami, berada di 
supermarket yang cukup jauh dari rumah kami. 

"Apa tidak ada supermarket yang buka di sekitar rumah 
kita?" dengusku sinis. 

Gladys tersenyum manis seraya menepuk pelan pahaku. 

"Sayang, aku sengaja mencari yang lokasinya jauh. 
Supaya bisa menikmati perjalanan penuh kemesraan 
bersamamu." 

Mesra apanya, hah! Istriku sungguh munafik. Namun 


aku juga tak kalah munafiknya. 


628 


"Baiklah, Sayang. Aku akan menikmati kemesraan 
darimu. Entah itu fatamorgana atau bukan." 

Kutarik tubuhnya, lalu kukecup bibirnya sekilas. Tubuh 
Gladys menegang sejenak, sebelum ia bisa menguasai 
dirinya lagi. Mommy tersenyum senang melihat kemesraan 
palsu kami. 

"Kalian adalah pasangan favorit kami, melihat 
keharmonisan kalian Mommy sangat bahagia." 

Gladys nampak tersipu-sipu malu mendengar pujian 
Mommy. Dia pun balas memuji. 

"Ah, Mommy. Mommy dan Dad juga pasangan serasi 
yang bisa membuat orang iri karena kesempurnaan kalian." 

Bukannya bangga, Mommy justru nampak nelangsa. 

"Dad pasangan yang sempurna tapi bukan pasangan 
yang romantis,” gumam Mommy setengah mengeluh. 

Saat aku menoleh padanya, wajahnya sudah kembali 
dingin dan angkuh. 

"Kita sudah sampai, ayo turun!" ajak Mommy cepat. 

Aku menghela napas panjang. Tadi sempat kulihat 
Mommy menyusut setetes airmata kepedihannya. Mommy 
terlalu gengsi untuk menunjukkan kerapuhannya! 

Aku menyusul mereka masuk ke supermarket setelah 
selesai memarkir mobil. Saat mencari Mommy dan Gladys, 


aku mendengar suara yang amat kukenal. 


629 


"Chocho, jangan ambil terlalu banyak. Meski 
penghidupan kita sekarang jauh lebih baik, tapi kita tak 
boleh bersikap boros." 

Itu suara Titikoma! Aku segera mencari sumber suara. 
Kulihat Titi sedang mendorong troley, Chocho asik 
memasukkan batangan-batangan coklat ke keranjang troley. 

"Tak apa, Titi. Chocho sekarang sudah bisa 
menghasilkan banyak uang. Sesekali aja beli banyakan boleh 
ya? Chocho lagi ngidam coklat," bujuk Chocho sembari 
mengedipkan mata. 

Aku nyaris tak mengenali adikku sendiri! 

Titi? Dia tak memanggil 'Kak Titi' lagi. Lalu apa benar 
Chocho sudah bekerja? Dan sikap Chocho kini amat berbeda! 
Sudah bukan seperti anak-anak lagi! Dia seperti remaja yang 
manja pada kekasihnya. 

"Bocah ini, pakai alasan ngidam segala! Kayak orang 
hamil saja," goda Titi, dia menarik hidung bangir Chocho 
dengan gemas. 

Baru kusadari, penampilan Chocho terlihat beda. Dia 
lebih stylish, modis dan keren. Bukan berarti dulu kami tak 
mendandaninya dengan baik, terutama Pak Frans yang amat 
telaten merawat Chocho. Hanya saja, Pak Frans memberikan 


sentuhan klasik dan kekanakan pada tampilan Chocho. 


630 


Sekarang Chocho nampak modis, sesuai dengan umurnya. 
Dan trendsetter. 

Seperti model. 

Seperti selebritis. 

"Titi, Chocho itu lelaki. Tak bisa hamil. Jangan-jangan..." 

Chocho menatap Titi dengan tatapan menggoda, senyum 
penuh spekulasi terukir di wajah tampannya. 

"Haishhhh, enggak! Belunmmm," sahut Titi dengan wajah 
merona. 

Bahkan Chocho sudah membuat Titikoma tersipu malu. 
Adikku terlihat.. lebih maskulin. Dia telah berubah. Apa dia 
sudah normal? Bagaimana bisa? Kami sudah mengobatinya 
kemana-mana, dengan biaya selangit. Tapi tak ada hasil! 

Aku sungguh penasaran. Itu sebabnya aku hanya diam- 
diam mengamati mereka. Namun sapaan Gladhys 
membuyarkan keasikanku. 

"Om, ngapain bengong disini? Bantu dorong trolley 
dong!" 

Astaga, suara Gladys yang cukup stereo membuat 
perhatian Chocho dan Titikoma teralihkan padaku. 

"Mas Aro... " panggil Titi terkejut. 

Aku tersenyum tipis menanggapi sapaannya. Lalu 


Chocho dengan sikap kekanakannya berteriak memanggilku 


631 


sembari memelukku, setengah melompat kedalam 
pelukanku! 

"Kak Ander! Chocho kangen!" 

Kemana sikap dewasanya tadi? Eh, sikap remaja yang ia 
tunjukkan tadi? Kini Chocho tak ubahnya seperti anak 
berusia delapan tahun! 

"Coklat! Coklat! Chocho suka coklat!" 

Bahkan dia memamerkan coklat yang dibelinya dengan 
wajah polos kekanakannya. Aku memandangnya 
penuh selidik. 

"Kok Chocho bisa ada disini? Dan...” Gladys menatap 
Titikoma rikuh, "kalian, apa tinggal disekitar sini?" 

Titikoma menggeleng keras, dengan gugup ia menjawab, 
"bukan! Kami hanya mampir. Setelah pergi ke suatu 
tempat." 

Chocho manggut-manggut membenarkan, sembari 
mempermainkan ekor kuda rambut Titikoma.  Gayanya 
seperti anak balita yang iseng pada mamanya. Ini benar- 
benar aneh. Sikap Chocho seperti uang logam dengan dua 
sisi yang berbeda! Ambigu. 

"Maaf Gladlys dan Mas Aro, kami permisi dulu. Masih 
banyak keperluan yang harus kami kerjakan," pamit 


Titikoma kaku. 


632 


Belum sempat kami merespon, kedatangan Mommy 
membuat suasana semakin tak menentu. Dia terkejut 
melihat keberadaan Titi dan Chocho, sebaiknya.. mereka 
menganggap Mommy seperti hantu. 

"Kalian.. bagaimana bisa ada disini? Bukannya kalian 
seharusnya menggelandang di bawah jembatan?!" pekik 
Mommy tak suka. 

Ucapan Mommy memang terkesan sangat merendahkan 
mereka. Wajar Titi tersinggung. 

"Maaf mengecewakan Nyonya, kami masih sanggup 
bertahan hidup. Dan tak sampai menadahkan tangan untuk 
mengemis belas kasihan orang." 

"Sombong! Baru bisa mencari uang sedikit saja sudah 
berani bertingkah! Akan kulihat sampai dimana 
keberuntungan kalian!" balas Mommy sengit. 

Aku bisa melihat sorot keji di mata Mommy, apa dia 


berniat akan mempersulit mereka? Semoga saja tidak! 


XXX 


TITI POV 
Entah mengapa aku bergidik melihat pandangan mata 
Mami mertua. 


"Momok, momok!" tunjuk Chocho pada mommy:-nya. 


633 


Momok itu bahasa anak kecil untuk menyebut hantu kan? 
Aku paham mengapa Chocho mendadak bersikap seperti 
balita lagii Mungkin itu bawaannya kalau berhadapan 
dengan keluarganya. Semacam trauma. 

Mata mama mertuaku mendelik semakin lebar 
mendengar sebutan Chocho yang ditujukan padanya. 

"Si idiot ini... Ck! Kalau bukan didepan umum sudah 
kuhajar mulut comberanmu yang tak punya etika itu!" 

Chocho terus berlindung di balik punggungku, namun 
mulutnya masih membalas. 

"Momok jahat! Momok jelek!" 

Mami mertua merangsek maju dengan emosi, dia 
ingin memukul Chocho. Namun Mas Aro menahannya. 

"Mom! Ingat, kita dimana. Jangan sampai kejadian ini 
menghancurkan nama baik keluarga kita!" 

Peringatan Mas Aro menyadarkan Mami mertua. Dia 
hanya bisa menuding kami dengan tatapan mematikan. Lalu 
Mas Aro menggandengnya meninggalkan kami. Menyisakan 
Gladhys yang menatap kami nanar. 

"Sebaiknya kalian menghindar saja, kurasa Mommy tak 
akan mudah melepas kalian," gumam Gladys rikuh. 

Aku mengangguk kecil menanggapinya. 

Dia balas tersenyum pahit, lalu berkata pelan, "aku tak 


ingin ada yang terluka lagi. Semoga kalian bisa menjauh dan 


634 


hidup tenang. Sampai jumpa! Oh tidak, jangan berjumpa 
lagi!" 

Dia pun segera berpamitan, menyusul suami dan mama 
mertuanya. Kurasa sebenarnya Gladys itu wanita yang baik. 
Mas Aro beruntung memiliki istri sepertinya, semoga Mas 
Aro menyadari keberuntungannya itu! 

"Ayo, Chocho. Kita pulang," ajakku pada Chocho. 

Aku telah kehilangan selera berbelanja di tempat ini. 

"Coklat, coklat," rengek Chocho manja. 

"Kita beli di tempat lain. Sebaiknya kita menghindar dari 


mereka, sejauh mungkin!" 


XXX 


Aku lupa membeli coklat untuk Chocho, tapi dia juga tak 
menagihnya. Sepanjang perjalanan, Chocho hanya diam. 
Kami kemari naik taksi, jadi pulangnya juga naik taksi. 

Kuperhatikan figur suami bocahku dari samping. Dia 
nampak berpikir serius. Jadi, dia sekarang menjelma 
menjadi apa?  Chocho remaja atau Chocho anak-anak? 
Mendadak Chocho menoleh padaku dan menatapku sendu. 

"Chocho capek.." 

Aku tersenyum padanya dan menepuk pahaku, "tidurlah 


disini, akan kubangunkan saat kita sampai di rumah." 


635 


Chocho merebahkan dirinya di pangkuanku, lalu 
memejamkan matanya. Kuelus-elus rambutnya dengan 
lembut. Chocho paling suka kalau kubeginiin. 

"Adiknya, Non? Cakep sekali ya, seperti model," 
komentar supir taksi yang membawa kami. 

Dia memang model, tapi dia bukan adikku. Dia suamiku! 

Seharusnya aku mengatakan itu, tapi aku cuma 
tersenyum kaku menanggapi komentar itu. Perhatianku 
tertuju pada sosok indah yang tertidur di pangkuanku. Ada 
setetes airmata diujung pelupuk matanya. Kurasa 
perjumpaan dengan mommy-nya membuat Chocho jadi 
badmood. Mommy-nya adalah sumber kesedihan baginya. 
Aku mengusap airmata itu dengan jariku. Kucoba 
menghapus kesedihan itu dengan mengecup kelopak mata 
Chocho yang masih terpejam. 

"I love you,” gumamku lirih. 

Kurasa Chocho bisa mendengarnya, karena matanya 
langsung terbuka dan tangannya menahan tengkukku. Dia 
mencium bibirku dengan hangat dan mesra. Kubiarkan saja 
ia melakukannya, meski tahu mungkin saja si supir taksi 
memergoki kami berciuman. 

Benar saja, begitu aku mengangkat wajahku bisa kulihat 
tatapan mata keheranan di wajah si supir taksi. 


“Dia...?" 


636 


Belum sempat aku menjawab pertanyaan tak terucap itu, 
Chocho telah beranjak bangun dan menjawabnya 
mewakiliku. 

"Pak, aku suami si Non yang cantik ini. Jadi hilangkan 
kecurigaan dalam diri Bapak!" 

Haishhhh, Chocho. To the point banget sih jadi orang! 

Tapi Chocho yang sekarang memang jauh berbeda 
dengan yang dulu. Begitu sampai di rumah, dia langsung 
menanyakanku tentang kejadian tadi. 

"Titi, mengapa kau tak bertanya padaku tentang kejadian 
di supermarket tadi?" 

"Sudahlah, aku bisa memahamimu. Mungkin dibawah 
alam sadarmu, bertemu dengan mereka membuatmu 
kembali bertingkah seperti anak-anak. Chocho tak usah 
merasa tak enak." 

"Bukan begitu, aku sengaja melakukannya Titi. Kau tahu 
mengapa?" 

Jadi itu hanya trik Chocho. Ah, bocah ini semakin lihai 
mengatur strategi. 

"Apa?" Aku balas bertanya. 

Chocho tersenyum manis sebelum menjawabnya. "Demi 
kita. Biarkan mereka mengira aku belum berubah, sehingga 
mereka tak sayang membuangku. Kalau mereka tahu aku 


telah berubah, khawatirnya..." 


637 


Chocho menatapku miris dan sedih. 

"Aku tak mau berpisah, Titi. Mereka pasti akan 
memisahkan kita seperti sebelumnya mereka memisahkan 
Titi dengan Kak Xander!" 

Ingatan Chocho tentang kejadian itu masih sangat 
membekas. Tentu saja aku masih mengingatnya, tapi 
kesannya sudah berbeda. Kurengkuh wajah Chocho hingga 
dia terpaksa menunduk karena perbedaan tinggi badan kami 
yang cukup signifikan. 

"Chocho, bagiku itu sudah berlalu. Dan ada hikmahnya 
juga. Dengan demikian kita bisa bersama. Namun, aku tak 
akan semudah itu menyerah bila itu menyangkut kita 
berdua!" tegasku. 

Mata Chocho melebar mendengar janjiku padanya, 
senyumnya merekah sempurna. 

"Apa itu berarti Titi lebih mencintaiku dibanding Kak 
Xander?" 

"Ralat, sekarang ini aku hanya mencintai Chochoku, 
suamiku yang tampan dan manja ini. Mas Aro hanyalah 
masa lalu. Aku tak memiliki perasaan khusus padanya, 
selain perasaan kasih sebagai saudara. Dia kakak Chocho, 
berarti kakakku juga kan?" 

Chocho mengangguk dengan wajah berbinar-binar. Dia 


nampak berkilau indah. Dia semakin sempurna dari hari ke 


638 


hari, hingga membuatku minder berada di sampingnya. 
Apalah aku, bisa dicintai makhluk serupawan ini? 

"Kak Titi?" 

"Hmmm?" 

"I love you, too. Very-very-very much! Selamanya 
jangan lepaskan aku, karena aku akan mengikatmu 
bersamaku sepanjang hidupku!" 

Hatiku menghangat mendengar ancaman semanis itu 
dari suamiku. Chocho sangat mencintaiku, aku yakin akan 
hal itu. Kami akan berjuang bersama demi cinta kami. 

"Too?" tanyaku menggoda. 

"Menjawab ungkapan cinta Titi saat di taksi tadi," cengir 
Chocho. 

Uh, greget deh. Chocho memang sangat menggemaskan. 

Cup. Aku mengecup bibirnya. Hanya sekilas saja, tapi 
sudah bisa memicu gairah Chocho. 

"Yey, kok cuma segitu? Gak puas!" rengeknya manja. 

"Terus, mau Chocho apa?" 

"Titi bakal menuruti kan?" 

Aku mengangguk membenarkan. 

"Yesss!" pekik Chocho kegirangan. 

Dia menutup mataku dengan saputangan hitamnya yang 
diikatnya dibelakang kepalaku. Lalu Chocho menuntunku ke 


suatu tempat. Dapat kurasakan hembusan angin saat 


639 


Chocho menyingkap kausku keatas. Dia meremas dadaku 
lembut. 

"Chocho, kamu tak mengajakku begituan diluaran kan?" 
tanyaku was-was. 

"Mengapa? Seru kan sesekali begini," kekeh Chocho 
menggoda. 

"Seru sekali! Terutama bila kita digelandang ke 
kepolisian karena telah berbuat asusila didepan umum!" 
sindirku gregetan. 

"Aih, gak sampai segitunya. Tenang saja." 

Yah, aku harus tenang dan percaya pada Chocho. Jadi 
kubiarkan dia mencumbu sekujur tubuhku. Dia menelesuri 
lekuk-lekuk tubuhku dengan kecupan hangatnya. Aku 
menggelinjang geli karena sensasi yang timbul akibat 
sentuhan erotis itu. Hingga mendadak Chocho 
menghentikan gerakannya, lalu menjauh dariku. 

"Chocho?" gumamku heran. 

Tak lama kemudian dia memelukku, dan berbisik pelan, 
"sesaat tadi aku merasa ada yang mengintip dan mengawasi 
kita." 

"Siapa?" desisku agak panik. 


“Tak tahu. Semoga saja hanya orang lewat. " 


640 


Orang lewat? Aku membuka penutup mataku, kini aku 
tahu kami berada di balkon lantai atas, tempat biasa kami 
menjemur baju. 

"Oh, Chocho. Ini gila sekali, kamu mengajakku bercinta 
di tempat terbuka seperti ini!" dampratku kesal. 

Kucubit pinggangnya gemas. Chocho sontak mengaduh 
dengan wajah memelas. 

"Oh, Tit. Aku cuma mencumbumu, bukan mengajak 
bercinta!" 

"Apa?! Tapi itu juga tak boleh!" 

“Kenapa tak boleh? Teman-teman modelku biasa 
melakukannya dimana saja," kilah Chocho polos. 

Olala, aku lupa. Chocho bekerja sebagai model, tentu saja 
pergaulan di lingkungan kerjanya berbeda. 

"Chocho tak boleh menirunya, biarkan mereka begitu. 
Chocho jangan terpengaruh." 

"No. Chocho tidak terpengaruh. Buktinya Chocho hanya 
begini sama Titi. Tidak tertarik pada yang lain!" 

Cupppppp.. 

Ia mengecup bibirku. Lama dan dalam. Aku baru saja 
mau mengomelinya, tapi sekonyong-konyong sikap Chocho 


berubah. 


641 


"Kak Titi, coklat.. coklat... Kak Titi lupa! Chocho belum 
dibeliin. Mana coklat Chocho? Huaaaa!" Menangislah 
Chocho di bahuku. 

Aku terdiam, apa ada orang yang memperhatikan kami? 
Orang yang Chocho anggap berbahaya? Aku mengedarkan 
pandanganku ke sekeliling kami. 

Chocho berbisik didekat telingaku, "jangan menengok 
kesana-kemari, Titi. Anggap tak ada yang mengintip kita." 

Lalu Chocho mulai berceloteh dengan bahasa 
kekanakannya. 

"Chocho mau coklat, Kak Titi. Huaaaaaa..." 

Aku menepuk-nepuk punggung Chocho merespon 
sandiwaranya. 

"Iya, iya. Ayo kita masuk. Kak Titi bikinkan coklat 
hangat buat Chocho.” 

"Yeyyyyy, Chocho suka!” pekik Choco senang. 

Aku hanya tersenyum kecut menanggapi keambigu-an 
Chocho. 

Ah, Chocho.. 


XXX 


642 


47: MInlimidasi Cicih 


TITI POV 

Chocho pulang dengan wajah muram. Aku balas 
memeluknya ketika ia memelukku dan menaruh kepalanya 
di bahuku. Pasti ada sesuatu yang terjadi, seharusnya ia 
belum saatnya pulang. 

"Chocho, ada sesuatu yang terjadi?" tanyaku lembut. 

"Yang kukhawatirkan terjadi juga, mereka sudah 
bertindak." 

Maksudnya mereka itu siapa? 

"Chocho, siapa yang menganggumu?" tanyaku to the 
point. 

"Siapa lagi? Mommy!" dengus Chocho kesal. 

Dia mengangkat wajahnya dan menatapku galau. 

“Titi, apapun yang terjadi jangan lepaskan aku.. seperti 
Titi melepas Kak Xander!" 

Oh, dia mulai ketakutan lagi gegara masalah ini. 
Perpisahanku dengan Mas Aro begitu membekas di hatinya 
dan menimbulkan trauma. Aku mengelus rambutnya lembut, 


kutatap dia intens. 


643 


"Kali ini aku akan berjuang, Chocho. Demi cinta kita!" 
tandasku mantap. 

Mata Chocho berpijar penuh kebahagiaan mendengar 
janjiku. 

"Kalau begitu aku siap menghadapi mereka! Asal Titi 
selalu ada di sampingku, apapun yang mereka lakukan aku 
tak peduli," tegas Chocho. 

"Memang apa yang mereka lakukan?" Ini yang ingin 
kuketahui sedari tadi. 

"Mom memblokir karierku. Agency menghentikan 
kontrak kami karena campur tangan keluargaku yang 
terhormat," jelas Chocho agak sinis. 

Ah, dia memang bukan Chocho yang polos dan lugu lagi. 
Ada sedikit sinisme dalam dirinya, tapi itu manusiawi 
mengingat apa yang telah dilakukan keluarganya pada 
Chocho selama ini. Dan kini, mereka mulai menancapkan 
gigi taringnya pada kami. Apakah Mas Aro terlibat? Aku tak 
yakin. 

"Chocho, apa kau yakin dalang dibalik semua ini adalah 
keluargamu?" 

"Tentu saja, kalau bukan mereka siapa lagi?" 

"Tak baik menuduh tanpa bukti. Chocho harus ikhlas. 


Berhenti di satu tempat, bukan berarti kita stagnan. Chocho 


644 


harus tetap optimis menghadapi masa depan. Berjuanglah, 
Sayang. Coba cari peluang di agensi lain." 

Huh, sepertinya kata-kataku terlalu berbunga-bunga. 
Aku yang mendengarnya saja merasa geli sendiri. Namun 
Chocho nampak terharu. Dia mengambil tanganku dan 
menempelkan pada pipinya. 

"Asal bersama Titi, aku tak takut apapun. Aku akan 
berjuang, Titi. Akan kubuktikan bahwa Chocho itu lelaki." 

“Lah, emang Chocho lelaki kan. Dari lahir!" godaku 
sembari menowel pipinya gemas. 

"Ish, Titi. Pura-pura gak tahu maksudku 
kan? Pembalasan lebih kejam dari perbuatan loh!" ancam 
Chocho manja. 

Ada ya ancaman secara manja? Hanya Chocho yang bisa 
melakukannya. Hehehe.. 

"Emang Chocho mau membalas apa?" tanyaku kepo. 

Tring. Tring. 

Bagai ada alarm dalam pikiranku begitu aku selesai 
berucap. Haishhhh, belakangan ini fantasi bercinta Chocho 
berubah agak liar. Jangan-jangan.. Aku meliriknya curiga. 
Bertepatan dia sedang cengengesan dengan ekspresi 
mupengnya. 


"Chocho, jangan-jangan kamu... ahhh!" 


645 


Aku menjerit lirih ketika mendadak Chocho 
menggendongku dan membawaku masuk ke kamar kami. 

"Chocho, ini masih soreeee.." 

Protesku tak dipedulikannya, Chocho merebahkanku ke 
ranjang. 

"Kelon dulu yuk," ucapnya dengan mata mengerjap nakal. 

Uh, dia menggemaskan. Setiap kali endingnya akan 
seperti ini. Aku pasrah melayani hasratnya, walau 
sebenarnya menikmati juga sih. 


Ah, Chocho.. 


XXX 


XANDER POV 

Aku menerima laporan detektif yang kusewa dengan 
kening berkerut. 

"Jadi, Keanu telah menjadi model dengan nama Xion," 
cetusku datar. 

"Iya, Tuan. Menurut persepsi saya, Tuan Keanu.. maaf, 
nampak normal. Seperti orang seusianya,” lapor Mr 
Frederick, detektifku. 

Bagaimana bisa Chocho sembuh dari penyakit 
keterbelakangan mentalnya? Itu yang tak bisa kumengerti! 


Ini keajaiban! Tunggu, kalau aku dengan mudahnya tahu 


646 


tentang perubahan Chocho berarti Mom juga bisa 
menemukan fakta ini. 

“Tuan, saya tidak tahu apa saya perlu melaporkan ini. 
Nyonya besar, dia juga menyewa detektif untuk mengawasi 
gerak-gerik Tuan Keanu dan istrinya." 

Ucapan Frederick telah membuktikan kecurigaanku. Jadi 
sekarang Mom pasti sudah tahu kalau Chocho telah berubah. 
Apa yang akan dilakukannya? 

"Frederick, sepertinya saya harus merepotkanmu lebih 
banyak. Awasi detektif yang disewa Mom. Dan juga cari 
tahu tindakan apa yang dilakukan Mom terhadap adikku," 
perintahku langsung. 

"Siap, Tuan. Satu hal lagi, saya tak tahu apakah ini ada 
hubungan dengan Nyonya. Tuan Keanu telah didepak dari 
agensi model tempatnya bernaung selama ini!" 

Nah, ini intimidasi licik khas perbuatan Mom. Aku harus 
segera memastikannya! 

Aku segera pergi meninggalkan kantor, menuju ke rumah 
Mom. Tebak, siapa yang kutemui disana? Gladhys, istriku. 
Dia berada di sofa ruang keluarga, sedang mengkuteks 
Mommy-ku. 

"Wow, suamiku tersayang datang. Apa kau kemari 
karena ingin menjemputku, Sayang?” sapanya dengan 


senyum manis terpampang di wajahnya. 


647 


Munafik! 

Hatiku berdebar kencang melihatnya. Meski tak suka 
padanya, harus kuakui aku ingin lebih lama memandang 
wajah penuh kepalsuan itu. Hingga sejenak aku lupa 
tujuanku kemari. 

"Xander, untung kamu datang. Apa kamu tahu kalau 
Gladhys.." 

"Mom!" Dengan cepat Gladys memotong ucapan Mom, 
kepalanya menggeleng berulangkali. 

Mom tersenyum misterius. 

"Oke, kita simpan saja rahasia kecil kita. Ada perlu apa 
kamu kemari, Xander? Sudah kangen sama istri cantikmu 
ini?" 

Aku tak mempedulikan godaan Mom, bahkan aku 
menegur Mom. Langsung ke pokok permasalahan! 

"Mom yang melakukannya kan? Memblokir Chocho dari 
kerjaannya!" 

Mata Gladhys membulat lebar mendengar tuduhanku, 
padahal Mom terlihat dingin dan biasa saja. 

"Jadi kamu sudah tahu kalau adikmu secara ajaib 
berubah normal," tukas Mom sinis. 

"Tak sulit menemukan fakta itu. Tapi kuakui Mom 


bergerak cepat," balasku menyindirnya. 


648 


"Mommy bertindak yang seharusnya. Untuk 
menyelamatkan keluarga Edison. Keanu harus kita paksa 
kembali ke keluarga kita. Tanpa perempuan itu!" tegas Mom. 

Aku mendengus dingin menanggapinya. 

"Jadi setelah Chocho normal, baru Mom menerimanya 
kembali. Sayangnya, Mom tak bisa menerima Titi sebagai 
menantu. Betul kan?" 

"Tentu saja! Dia bukan berasal dari kalangan kita. Dia 
tak layak bagi Keanu!" 

Tak sadar aku tersenyum sinis mendengar perkataan 
Mom. 

"Mom tak akan berkata seperti itu bila Chocho masih 
seperti dulu. Mom tak usah munafik..." 

PLAK! 

Mendadak Mom menamparku dengan keras. Sempat 
kudengar jeritan lirih Gladys seiring tamparan itu. Ia 
menatapku nanar, sorot matanya nampak sendu. Hah! Tak 
mungkin ia peduli padaku. 

“Keluarga kita memang menyedihkan. Dan membuatku 
muak," komentarku dingin. 

Sebelum Mom mengomentari lebih lanjut, aku segera 
pergi dari tempat yang membuat hatiku sesak ini. Aku 
memasuki mobilku dengan hati gundah gulana, seseorang 


menyusulku dan menyusup masuk kedalam mobilku. 


649 


"Keluar," perintahku dingin. 

"Enggak, Om melupakan satu hal. Tak baik seorang 
suami pergi tanpa berpamitan pada istrinya," rungutnya 
ketus. 

Aku menoleh padanya. Kuperhatikan Gladys dengan 
intens hingga ia agak salah tingkah. 

"Jadi, apakah kau betul-betul istriku? Tak ada seorang 
istri yang memanggil suaminya 'om'," aku balas 
menyindirnya. 

Mulut Gladhys terbungkam untuk beberapa saat. Kupikir 
ia telah kehabisan kata-kata, ternyata tidak. 

"Masih mending aku memanggilmu Om, daripada tak 
memanggil sama sekali!" dengusnya sebal. 

Apa dia menyindirku? Memang aku nyaris tak pernah 
menyebut namanya. 

"Jadi, kalau kau ingin kupanggil dan kuanggap sebagai 
istriku, layani dulu suamimu ini!" 

"Apa maksud Om? Apa kurang pelayananku selama ini? 
Meski gak terlalu becus urusan rumah tangga, aku sudah 
berusaha.." 

"Disini. Aku meminta jatah kesuamianku!" 

Gladys sontak ternganga lebar. Tak usah dia, aku sendiri 
juga heran akan diriku! Bukannya aku tak suka padanya?! 


Tapi mengapa hasratku sering terpancing karena dirinya? 


650 


"Om se-serius.. disini? Di dalam mobil ini?” Dia 
memandang sekeliling kami, seakan ingin memastikan tak 
akan ada yang mengintip kami. 

Ck, munafik! 

Gayanya sok polos, padahal dia licik dan jahat. Iya kan? 
Dan aku terdorong untuk menghukum cewek licik ini 
dengan menyetubuhinya didalam mobil. Biar dia merasa 
seperti cewek murahan! Bagaikan harimau aku 
menerkamnya. Kuloloskan kancing bajunya satu per satu 
hingga menampilkan dada mulusnya. 

"Om.. Om! Jangan begini! Jangan disini!" 

Daripada mulutnya dipakai untuk menjeritkan sesuatu 
yang tak berguna, aku membungkamnya dengan ciuman 
ganasku. Spontan dia terdiam kaku. Hanya pupil matanya 
yang melebar dikala aku mencumbu dirinya dan meremas 
kasar dadanya. Tapi diluar dugaanku, cewek munafik ini 
hanya pasrah ketika aku mengerjainya didalam mobil. 
Bahkan dia memejamkan matanya seakan tak peduli pada 
apa yang kulakukan terhadap dirinya. Itu semua membuat 
gerakanku melambat. Lama kelamaan diluar kendaliku, aku 
berubah lembut padanya. Hingga semakin bergairah. 

Tanganku menyusup ke balik roknya, dapat kurasakan 
halusnya kain linen celana dalamnya. Apa dia memakai 


celana dalam berwarna merah? Diam-diam aku sering 


651 


memperhatikannya. Warna merah celana dalamnya 
membuatnya nampak semakin seksi. Ck, sepertinya 
pikiranku sedang korslet! Apa aku baru saja memuji wanita 
munafik ini? Mungkin aku sudah gila! Kalau tidak, tak 
mungkin aku mengajak wanita jahat ini bercinta didalam 
mobil. Di halaman parkir rumah Mom. Kini tangan laknatku 
tengah menurunkan celana dalam Gladhys. Lalu melepasnya 
melalui kedua kaki jenjang istri munafikku ini. Gladys 
melenguh saat jariku menyentuh kewanitaannya. Dan 
bermain didalam sana. 

"Om... Ahhhhh, ishhhh.. Om, ada.. ahhhhhsss.." 

"Diam, berisik!" tegurku galak. 

Aku menceples pantat padatnya dengan gemas. Saat aku 
akan menurunkan celana dalamku, terdengar ketukan di 
kaca mobilku. Sial, ada pengganggu! Buru-buru kubereskan 
pakaian Gladhys yang berantakan. Aku tak akan 
membiarkan mata siapapun menikmati keindahan yang 
menjadi hak milikku ini. 

"Om, celana dalamku.." cicit Gladhys memprotes karena 
aku memasukkan celana dalamnya kedalam saku celanaku. 

"Biarkan begitu, kita masih lanjut!" 

Mata Gladhys masih membulat sempurna ketika aku 
menurunkan kaca mobilku. Ternyata petugas sekuriti yang 


ingin memeriksa mobilku. 


652 


"Oh, maaf Tuan. Saya melihat mobil Tuan bergoyang 
mencurigakan. Saya pikir ada seseorang.. " 

Dia berhenti bicara saat melihat keberadaan Gladhys 
dengan pipinya yang merona merah. Sesaat satpam itu 
terpana, hingga aku berdeham memperingatkannya. 

"Ma-maaf, sepertinya saya salah. Permisi!" 

Gladhys mempelototiku begitu petugas sekuriti itu ngacir 
meninggalkan kami. 

"Ya ampun, Om! Ini memalukan sekali. Mau ditaruh 
kemana muka cantikku ini?!" pekiknya gemas. 

"Buat apa malu? Kita suami istri! Seharusnya kamu 
lebih malu karena telah menjadi sekutu jahat Mom!" 
sarkasku. 

Gladhys terpaku mendengar tuduhanku, matanya 
menatapku nanar. 

"Jadi itu yang ada dalam kepalamu? Aku ini wanita jahat 
yang telah membuat Chocho dan Titi sengsara?!" 

"Memang begitu kan?!" tandasku tanpa ragu. 

Mata Gladhys berkilat aneh, seperti ada kesedihan 
mendalam disana. Masa aku salah menuduhnya? Tak 
mungkin, dia nampak sangat akrab dengan Mommy-ku yang 
keji itu. Dan tadi... mereka seperti memiliki satu rahasia 
bersama. Pasti itu tentang kerjasama mereka 


dalam rencana menghancurkan kehidupan Chocho dan Titi! 


653 


"Jika begitu tanggapanmu tentang diriku.. terserah!" 
dengusnya kesal. 

"Aku pergi!" 

Dia membuka pintu mobilku dan membantingnya 
dengan kasar. Kupikir ia langsung pergi, ternyata Gladhys 
berputar lalu membuka pintu mobil dari sisiku. 

"Mau apa lagi?!" ketusku. 

Jujur aku kecewa karena tahu tak ada edisi lanjut adegan 
panas di mobil tadi, tapi aku gengsi memintanya pada 
wanita munafik ini. 

"Aku mengambil hakku!" sentak Gladhys. 

Astaga, apa dia mau melanjutkan adegan yang tertunda 
tadi? Batinku berharap. 

Shit! Dengan kasar Gladhys merogoh kantong celanaku 
untuk mengambil celana dalamnya yang tadi kusita. Kurang 
ajarnya, sebelum tangannya keluar dari kantongku.. dia 
meremas batangku hingga milikku itu mengeras dan berdiri 
dengan kokoh! Gladhys mengecup tangan nakalnya yang 
sudah menggrepe selangkanganku dan tersenyum nakal 
padaku. 

"Buruan pulang, Om. Dan bermain solo di kamar 
mandi. Ohya jangan lupa mampir ke supermarket untuk 
membeli sabun. Stok sabun kita habis! Hahahaha," Gladhys 


terkekeh sebelum berbalik meninggalkanku. 


654 


Aku menggeram kesal sambil menatap pantat 
montoknya yang bergoyang kenes. Dia sengaja! Kutatap 
milikku yang menggembung dibalik celanaku. Oke, kali ini 
dia menang. Tapi jangan senang dulu, nanti malam aku akan 
menyiksanya habis-habisan di ranjang! Itu hukuman untuk 


cewek munafik sepertinya. 


XXX 


655 


48: Wstoolate 1 


TITI POV 

Sudah malam. 

Chocho masih belum menyusul tidur. Aku penasaran, 
apa sih yang dilakukannya sedari tadi? Main game di laptop? 
Secara Chocho asik sekali berkutat dengan laptopnya sejak 
siang tadi. 

Kuhampiri Chocho sambil membawakannya camilan 
tengah malamnya, sate buah. 

“Hei cowok gantengku, bisakah kau berhenti sebentar 
dari apapun yang kau kerjakan untuk menikmati sate buah 
manis ini bersamaku?" tanyaku dengan mata mengerling 
kenes. 

Chocho melirik dengan gaya menggoda. 

"Ya, buahnya terlihat manis dan menantang." 

Menantang? Sepertinya itu bukan istilah yang tepat 
untuk menggambarkan sate buah yang kubawa. Kecuali 
yang Chocho maksud.. Aku melirik dadaku sendiri. Buah 
dada? Chocho tertawa terbahak melihat respon yang 


kutunjukkan.  Ohhhhhh, pasti itu yang dimaksudnya!! 


656 


Astaga, bocah ini berubah jadi mesum sekali! Dengan gemas 
kucubit pinggangnya berkali-kali. 

"Ampun Titi! Ampun Titi! Ampunnnnn," teriaknya 
memohon ampun. 

"Beraninya kamu melecehkanku, Chocho!" 

"Aku cuma menggoda istriku. Masa begitu termasuk 
melecehkan? Lebih dari ini gak masalah juga kan?" kelit 
Chocho cuek. 

Dengan cepat ia menarik pinggangku dan 
mendudukkanku di pangkuannya. Tangan nakalnya 
meremas lembut 'buah' yang diincarnya dari tadi. 

"Daripada sate buah yang Titi bawa, aku lebih suka buah 
yang ini," cengir Chocho nakal. 

Aku mengacak poninya gemas. Kuambil satu tusuk sate 
buah dan kusuapkan ke mulutnya. 

"Yang itu tak bisa dimakan. Jadi tak bisa memuaskan 
perut yang keroncongan," kataku geli. 

Mata Chocho membulat, tak terima. 

"Tapi dia bisa memuaskan bagian tubuhku yang lain," 
timpal Chocho sembari melirik bagian bawah tubuhnya. 

"Aih, Chocho.. kenapa sekarang jadi nakal begini yah?!" 
tegurku gemas. 

"Chocho baik, Titi. Nakal sama istri itu pahala kan?" 


balas Chocho tak mau kalah. 


657 


Aku tertegun menatapnya. Betapa berubahnya Chocho 
yang sekarang dengan yang dulu. Ah, aku tak mau 
mengingat yang dulu lagi. Yang penting sekarang kami 
bahagia, dan bisa menerima satu sama lain dengan baik. 

"Chocho, sekarang sudah tak pantas lagi dipanggil 
Chocho. Suamiku ingin dipanggil apa?" tanyaku memancing. 

Chocho terdiam. Dia menatapku intens sebelum 
menjawabnya, "keberatan gak kalau Titi memanggilku 
Keanu?" 

Aku ingin menggodanya, sengaja aku manyun 
didepannya. 

"Bagaimana ya? Hmmmmm.. " 

"Lupakan saja. Terserah Titi mau memanggilku apa, 
yang penting Titi tetap cinta," Chocho berkata dengan 
mengibaskan tangannya di udara. 

"Iya Keanu, no problem." 

"Ya... Eh, barusan Titi memanggilku apa?" 

"Keanu," ulangku sambil memamerkan senyum manisku. 

Wajah Chocho nampak berbinar-binar. Ia mengecup 
bibirku, cukup lama. 

"Mulut Titi memang manis," komentarnya senang, "tapi 
cukup aku saja yang menikmatinya." 

Dih, cemburunya, makin menjadi saja! Tapi aku tak 


menyalahkannya. Aku juga sempat was-was dan cemburu 


658 


saat Chocho masih menjadi model. Banyak model cantik 
yang berusaha menarik perhatian Chocho. Aku sempat 
khawatir dia akan tergoda pada mereka. Apalah artinya 
diriku dibanding mereka? Tapi ternyata Chocho tak pernah 
menanggapi mereka. Aku lega karena kekhawatiranku tak 
beralasan. 

"Keanu, apa yang kau kerjakan seharian ini hingga begitu 
menyita waktumu?" tanyaku penasaran sembari melirik 
layar laptopnya. 

Bukan sesuatu yang menyenangkan, disana hanya ada 
angka, tabel, diagram dan kurva. Apa ini? 

"Keanu belajar matematika?" godaku. 

"Mungkin. Tapi tepatnya belajar menjadi pemain saham 
handal." 

Aku ternganga mendengar jawabannya. Sungguh, ini 
diluar dugaanku. Bukan bermaksud meremehkan. Aku tahu 
Chocho punya keistimewaan bisa meniru dengan cepat apa 
yang dilihat dan didengarnya. Tapi main saham itu bukan 
perkara sederhana. 

"Sayang, kamu belajar darimana?" tanyaku penasaran. 

"Awalnya teman sesama model yang  mengajari, 


selanjutnya aku belajar sendiri," jawab Chocho tenang. 


659 


"Main saham itu tidak mudah. Jadi Sayang, kamu harus 
berhati-hati. Banyak yang pailit karena terjebak dalam 
permainan ini," kataku was-was. 

Aku tak ingin menyakiti hati Chocho, tapi aku wajib 
memperingatkannya kan? 

"Titi tenang saja. Aku bisa menjaga diri kok. Titi percaya 
saja, aku tak akan gegabah. Ada perhitungannya. Lagipula, 
uang yang kupakai disini gak banyak kok. Gak bikin kita 
bangkrut," sahut Chocho optimis. 

Bisakah aku mempercayainya? Masalahnya Chocho 
belum punya kerjaan sejak diputus kontrak oleh agensi. Dia 
melarangku bekerja. Otomatis sekarang ini kami berdua 
adalah pengangguran. Walau Chocho masih punya tabungan, 
tapi bisa berapa lama kami bertahan dengan tabungan itu? 
Apalagi, Chocho mengambil sebagian tabungannya untuk 
bermain saham! Sungguh, aku khawatir mengenai ini. Tapi 
sekali lagi, aku harus percaya pada Chocho.. 

Ternyata kepercayaanku tak disia-siakan Chocho. Dia 
berhasil membuktikan bahwa kekhawatiranku itu tak 
beralasan. Semakin lama Chocho semakin piawai bermain 
saham. Uang yang dihasilkan dari permainan valas ini 
semakin banyak. Jadi kehidupan kami pasca Chocho 


berhenti menjadi model justru berubah semakin baik. 


660 


Terima kasih Tuhan, Kau membuat kehidupan kami 


semakin baik dari hari ke hari. 


XXX 


"Titi, hari ini aku menang besar! Apa kita perlu 
merayakannya?" cetus Chocho riang. 

Matanya berbinar-binar menatapku dengan penuh 
semangat. Mata ini amat berbeda dengan matanya saat 
pertama aku bertemu dengannya. Kini Chocho nampak 
matang, cerdas, dan percaya diri. Aku bangga padanya. 

"Mau merayakan dimana? Jangan bilang di ranjang!" 

Chocho tertawa geli mendengar godaanku. Dia mencium 
tengkukku ketika menjawab ucapanku. 

"Itu menu kedua, dan utama. Setelah kita makan malam 
di restoran." 

Lihat, betapa pintarnya Chocho berkelit. Aku semakin 


gemas padanya. Dan bangga, tentunya. 


XXX 


661 


CHOCHO POV 

Aku mengajak Titi makan di satu restoran agak mahal. 
Awalnya Titi protes. Dia khawatir uang kami berkurang 
banyak. Padahal aku mampu menghasilkan uang banyak. 
Setiap hari. 

Nggak nyombong, permainan valas telah berhasil 
kukuasai. Belakangan ini semakin banyak orang yang 
berusaha mengontakku. Mungkin mereka penasaran akan 
keberhasilanku di dunia valas. 

"Sebenarnya kita bisa menilih restoran yang lebih sesuai 
dengan kantong kita. Disini terlalu mewah, Keanu," lirih Titi 
begitu membaca daftar menu yang ada di tangannya. 

Aku tersenyum menenangkannya, lalu menepuk lembut 
tangannya. 

“Sesekali tak apa, Titi. Makan disini tak akan membuat 
kantong kita jebol." 

Seperti yang akhir-akhir ini sering dilakukannya, Titi 
menatapku takjub. 

"Kenapa?" tanyaku heran. 

Titi mengerjapkan matanya centil. Wajahnya nampak 
semakin menggemaskan bagiku. Yah, asal aku yang 
menikmatinya. Jangan orang lain! 

"Keanu semakin mempesona. Hatiku berdebar kencang 


tiap kali melihatmu." 


662 


Gombal, ah. Tapi aku suka. Hidungku kembang kempis 
dibuatnya. 

Lihat saja Titi, malam ini aku tak akan melepasmu 
sedetikpun. Titi adalah milikku.. 

"Aku berubah pikiran. Yuk kita pesan makanan di 
restoran cepat saji saja. Mending kita langsung ke hidangan 
utama, diatas ranjang!" putusku cepat. 

"Keanuuuu!" protes Titi saat aku menariknya dari 
kursinya. 

"Maaf ya, kami ada perlu mendadak," ucapnya rikuh pada 
waiter yang menatap kepergian kami dengan wajah melongo. 

Titi mencubit pinggangku begitu kami berada di parkiran 
motor. 

"Ish, Cho.. eh, Keanu!! Kamu udah sukses membuatku 
malu." 

"Malu?" desisku tajam. 

Lagi-lagi Titi menatapku takjub. Lalu dengan menelan 
salivanya, dia menjawab kelu, "bukan malu, hanya tak 
nyaman." 

Dia menunduk, menghindari tatapan mataku. 

“Mengapa akhir-akhir ini aku seperti tak mengenali Cho.. 
eh, Keanu," gumamnya pelan. 

"And, what's the meaning?" tanyaku penasaran, "Titi tak 


suka perubahanku?" 


663 


Dengan cepat dia mengangkat wajahnya dan 
memandangku tegas. 

"Tentu saja tidak! Aku cinta sekali, seperti apapun 
dirimu. Hanya saja, aku belum terbiasa akan Cho.. ehm, 
Keanu yang baru. Sepertinya hari demi hari, Keanu semakin 
mirip Mas Aro.." 

Awalnya aku suka mendengar komentar Titi, tapi tidak di 
akhirnya! 

"Oh jadi, Titi sekarang mulai menyamakanku dengan Kak 
Xander. Titi masih tak bisa melupakan mantan terindahmu 
itu kan?" rajukku kesal. 

"Astaga! Ya ampun, Cho.. Keanu, tidak! Bukan begitu, 
aku sudah bilang. Aku mencintaimu! Bukan Mas Aro, meski 
kau kini agak mirip.. haishhh!" 

Titi menggetok kepalanya gemas, mungkin dia sadar 
kalau salah bicara lagi begitu melihat bibirku manyun. Aku 
berbalik cepat, lalu berjalan menduluinya dengan langkah 
lebar. Titi berlari kecil untuk mengejarku. 

"Keanuuuuu! Aduh, aku meralat ucapanku. Kamu tak 
mirip Mas Aro! Dia tidak childish kayak kamu. Cho.. Keanu 
masih kayak baby boy. Buktinya sekarang ngambek!" 

Ck! Jadi sekarang dia merasa gak puas karena aku kayak 
anak kecil! Padahal tadi merasa jengah karena aku nampak 


matang. Aku jadi bingung dengan pemikiran Titi!! 


664 


Aku berbalik cepat dan kembali menghadapnya. 

"Jadi, sekarang aku harus bagaima...” Ucapanku sontak 
berhenti begitu melihat pemandangan didepanku. 

Ada dua orang pria kekar yang memegang kedua lengan 
Titi. Siapa mereka? Jangan-jangan mereka adalah suruhan 
Mommy! 

"Mau apa kalian?" tanyaku dingin. 

Hatiku was-was. Aku memang telah berubah, kini aku 
bukan anak kecil yang takut menghadapi dunia orang 
dewasa. Tapi bertarung bukan prioritasku, sanggupkah aku 
melakukannya? 

Harus! Demi keselamatan Titi, tekadku dalam hati. 

"Tuan muda, kami hanya meminta kesediaan Anda ikut 
bersama kami," sinis salah seorang dari mereka. 

"Kalau aku tak bersedia?" 

Pria itu tersenyum keji, tangannya mencengkeram 
lengan Titi lebih kencang. 

"Perempuan ini yang merasakan akibatnya!" 

Kurang ajar!! Tanganku mengepal menahan emosi. Kini 
aku yakin memang Mommy yang menyuruh mereka. Jelas 
mereka bermaksud memisahkanku dengan Titi. Aku tak 
sudi. Tapi aku harus mencari jalan supaya mereka tak 


menyakiti Titi. 


665 


"Katakan pada orang yang menyuruh kalian, aku ingin 
berbicara langsung dengannya," pintaku setenang mungkin. 
Perlahan, aku mendekati mereka. 

"Kau bisa berbicara langsung dengannya, setelah ikut 
bersama kami." 

Tentu saja aku tak mau. Aku yakin, bila menuruti mereka 
setelah itu aku tak akan bisa bertemu dengan Titi. Mommy 
akan kembali mengurungku supaya bisa memisahkanku 
dengan Titi. 

"Tidak. Aku tak bersedia ikut kalian sebelum kalian 
menghubungkanku dengan bos kalian," kataku bersikukuh. 

"Stop, Bruno! Kamu membuang waktu kita dengan debat 
kusir bersama si idiot ini! Paksa aja dia ikut kita atau kalau 
dia tidak mau kita perkosa ceweknya didepan matanya!" 

Teman pria yang tadi berbicara denganku mengancam 
dengan sadis. Emosiku meningkat pesat. Tanpa berpikir 
panjang, aku menyeruduk perutnya hingga ia jatuh 
terjengkang diatas tanah. 

"Brengsek!! Dasar idiot!!" 

Orang itu bangkit berdiri dan menghajarku dengan 
tinjunya yang bersarang di wajahku. Ngilu. Namun aku tak 
mau merasakannya. Aku sudah gelap mata.  Kubalas 
pukulannya dengan hantaman bertubi-tubi yang kutujukan 


kemana saja. Tentu saja aku tak dapat menandingi pengawal 


666 


Mommy yang sangat terlatih itu. Pukulanku hanya sesekali 
beruntung mengenai tubuhnya, sedangkan pukulannya lebih 
banyak mampir ke perut, dada, paha dan wajahku. 

"Hentikannnnn!! Jangan teruskan!! Berhenti!!" teriak 
Titi histeris. 

Dia berusaha memberontak dari cekalan pria yang 
menahannya. Namun apalah dayanya dibanding kekuatan 
pria. Titi menangis melihatku dihajar habis-habisan oleh 
bajingan tengik ini. Tapi aku rela, asal mereka tak 
menyentuh Titi. Hingga suatu saat Titi berhasil melepaskan 
diri dengan menggigit keras tangan pria yang 
menyanderanya. Dia berlari secepat mungkin 
menghampiriku.  Sialnya disaat itu, tendangan yang 
ditujukan padaku secara tak sengaja mengenai perut 
Titi yang mendadak menghadang didepanku.. 

BLAKK!! 

Mataku membelalak melihat wajah Titi menegang dan 
pucat menahan sakit. Titi terduduk lemas diatas tanah, aku 
segera menahannya. 

“Titi, mengapa kau nekat menahan pukulan ini demi aku?! 
Aku tak terimaaaa!!" semburku gusar. 

Titi berusaha tersenyum untuk menenangkan diriku, 


tangannya mengelus wajahku. 


667 


"A-aku tak apa, Cho.. eh, Kea.." 

"Jangan panggil aku nama itu! Mulai sekarang Keanu 
Edisson sudah mati! Keluarga Edison tak pernah punya 
anak itu!" kataku menggeram. 

Aku sudah terlanjur sakit hati!! Kali ini, kuputuskan 
hubungan darah diantaraku dengan keluarga laknat Edisson! 
Selamanya. 

"Tidak, Keanu.." 

Sontak aku menoleh pada suara itu. Didepan kami 
berdiri Nyonya besar Edisson yang menatapku nanar. 
Sengaja aku balas menatapnya dingin, kubuat kesan bahwa 
dia adalah orang asing bagiku. Bahkan dia itu musuhku. 

"Tidak, Nak. Bukan begini.  Mestinya tak begini," 
ucapnya syok. 

Mata perempuan itu memandang gusar pada anak 
buahnya. 

"Kalian!! Aku tak memerintahkan seperti ini.." 

"Tapi Nyonya, biasanya kan.." 

"Semua sudah berubah!" pekiknya geram. 

Dia mendekatiku dan berlutut didepanku, “Keanu, 
percayalah. Bukan maksud Mom.." 


Aku mendengus kasar menghentikan ucapannya. 


668 


"Maaf, Nyonya. Bisa minggir? Anda menghalangi jalan. 
Saya harus membawa istri saya ke rumah sakit!" ucapku 
ketus. 

Aku tak peduli apakah ucapanku menyakitkan bagi 
perempuan ini. Hatiku telah tertutup baginya. Namun Titi 
seperti penjelmaan malaikat, dia berusaha mendamaikanku. 

"Cho.. cho, ja.. ngan. Bagaimana pun di-dia ibumu. 
Jangan menolaknya," katanya lirih. 

Mata Titi yang memandangku sayu justru membuat 
hatiku perih. Titiku begitu baik. Mengapa mereka tega 
menyakiti wanita sesuci ini? 

“It's too late.. tak ada hubungan apapun diantara kami 
sekarang," cetusku datar. 

Wajah perempuan itu berubah pias. Namun sekali lagi, 
aku tak peduli. Melihatnya pun aku tak sudi. Tatapanku 
hanya tertuju pada Titi yang kini memandangku sedih. 

"Chocho, tak boleh begitu.." dia menggeleng putus asa. 

Mendadak wajahnya mengernyit hebat. Tatapan Titi 
beralih ke bagian bawah tubuhnya. Spontan aku melihat 
kearah itu juga. 

Deg. 

Jantungku seakan berhenti berdetak melihat ada darah 
yang meleleh dari selangkangan Titi. 


"Ya Tuhan, Titi..." 


669 


Titi pingsan. Aku semakin panik. Ada apa dengan 
Titi? Bila ada sesuatu yang terjadi padanya aku tak akan 
pernah memaafkan mereka semua!! Aku akan membalas 
perbuatan mereka. 

Kini Chocho akan menjadi musuh keluarga Edisson yang 


terhormat itu! 


XXX 


670 


49: Kotoolale 2 


XANDER POV 

Kabar itu sangat mengagetkanku. Titikoma mengalami 
musibah. Aku juga tak jelas musibah seperti apa yang 
menimpanya, tapi sepertinya ada kaitannya dengan 
keterlibatan Mommy di dalamnya. 

Kali ini Mommy sungguh keterlaluan! Aku harus 
menegurnya. Namun untuk saat ini aku memutuskan untuk 
memastikan keadaan Titi. Apakah Chocho dapat 
mengurusnya dengan baik? 

Bergegas aku meraih kunci mobilku dan melangkah 
meninggalkan rumah. Menuju ke mobilku. 

"Tunggu!" 

Aku mendengus mendengar seseorang yang berusaha 
menahan kepergianku. 

"Om, aku ikut!" 

Eh, dia bukan berniat memintaku tinggal? Aku 
tersenyum sinis padanya. 

"Jangan sembarangan meminta ikut bila kau tak tahu 
tujuanku hendak kemana! Bagaimana seandainya aku 


berniat pergi ke tempat pelacuran?" 


671 


Gladhys balas tersenyum mencemooh, bibirnya yang 
manyun membuatku gemas ingin menggigitnya. Ck! 

"Aku tak percaya. Tapi kalaupun iya, aku tetap ikut!" 

"Kamu ingin melihatku bermain dengan pelacur?" 

"Aku yakin Om enggak akan melakukannya!" tandas 
Gladhys dengan mengangkat dagunya, angkuh. 

Namun entah mengapa aku suka melihatnya. Gila, 
mengapa aku mulai menganggapnya menggemaskan?! Dan 
ingin terus menggodanya. 

"Mengapa tidak?" 

"Om bukan pria murahan. Keluarga Edisson tak suka 
sesuatu yang murahan." 

Aku tersenyum getir. Akhir-akhir ini aku tak merasa 
bangga menjadi bagian dari keluarga Edisson yang terobsesi 
akan kesempurnaan namun didalamnya berantakan! Aku 
menghela napas panjang, lalu berbalik pergi. 

"Om, mau kemana?" Gladhys menahan tanganku. 

"Tak usah bawel. Yang penting kamu ikut kan?!" 
sergahku datar. 

Mendengarnya, mata Gladhys bersinar riang. 

"Oh ya, tentu!" 
Tangannya menggenggam tanganku erat. Jari-jarinya 


menyelinap ke sela-sela jariku. Ada kehangatan yang 


672 


menelusup ke hatiku. Apa istriku yang munafik ini telah 
berhasil memasuki hatiku? 


Entahlah. 


XXX 


CHOCHO POV 

Aku menunggu Titi di rumah sakit dengan perasaan yang 
sulit kugambarkan. Ada rasa was-was, khawatir, takut dan 
kemarahan bercampur dalam hatiku. Kalau tak ingat harus 
menunggu Titi disini, aku ingin pergi melabrak ke rumah 
keluarga Edisson itu. Sekaligus untuk menegaskan bahwa 
kami sudah tak ada hubungan apa-apa lagi! Tapi saat ini 
yang terpenting bagiku adalah keselamatan Titi. 

"Suami Nyonya Titi," panggil Suster yang bertugas 
didepan bangsal. 

Aku berdiri dan menghampirinya. Dia tersenyum cerah 
menyambutku. 

"Mana kakaknya, Adik tampan?" tanyanya sok akrab. 

"Tak tahu," sahutku ketus. 

Peduli amat Kak Xander ada dimana. Bukan urusanku! 

"Tapi Nyonya Titi membutuhkan suaminya," sahut Suster 


sembari tersenyum masam, mungkin karena kuketusi. 


673 


Selalu begini. Mereka tak pernah menyangka aku adalah 
suami Titi. Salahkan penampilanku yang mirip cowok 
remaja! 

"Saya suaminya!" tegasku. 

Dia menaikkan sebelah alisnya dengan heran, tapi tak 
mengungkapnya dengan kata-kata. Kini sikapnya berubah 
formil padaku. 

"Maaf, di resep ini ada beberapa obat yang tak tersedia di 
apotik kami. Anda bisa mencarikannya di apotik lain?" 

Aku mengangguk dan menerima copy resep dokter dari 
si suster. Bergegas aku keluar dari rumah sakit. Di lobi aku 
menemukan seseorang yang membuatku naik darah. 

"Heh, kamu!" 

Dia menoleh padaku, dan buru-buru berlari begitu 
mengenali siapa diriku. 

"Tunggu!" teriakku kencang. 

Tapi pria itu tak menghiraukan panggilanku. Terpaksa 
aku berlari kencang mengejarnya. Hingga sampai di ujung 
gang buntu, dia tak bisa bergerak lagi. 

"Tolong, saya tak mau melukaimu,' katanya sambil 
meremas rambutnya dongkol. 

Tak mau? Berarti kalau mau, dia bisa melakukannya! Iya 
juga sih, sebelum ini bajingan ini yang membuatku babak 


belur dan Titi terluka. Aku dendam padanya. Tapi btw, 


674 


belum kuapa-apain mengapa dia sudah babak belur? 
Bahkan sepertinya lebih parah dariku! 

"Aku hanya ingin mencari kebenaran. Apakah betul 
Mom.. ehm, Nyonya Edisson yang memerintahkan kalian 
membantai kami? Dan apa alasannya?" tanyaku langsung ke 
intinya. 

Aku tak ingin membuang waktuku bersama kecoak 
busuk sepertinya. Mendadak, sinar mata pria berkilat licik. 
Aku tak tahu mengapa, sepertinya pria ini merencanakan 
sesuatu. 

"Mengapa tak kau tanyakan sendiri pada Nyonya?" 
pancingnya. 

"Bodoh! Kalau bisa kulakukan, untuk apa aku 
menanyakan padamu? Aku ingin mengecek kebenaran dari 
semua pihak." 

Yang benar adalah, saat ini aku malas menemui Nyonya 
Edisson yang terhormat itu. Aku khawatir tak bisa 
menguasai diriku dan melakukan sesuatu yang akan kusesali. 
Kebencianku padanya sudah diluar batas yang kutolerir. 

"Jadi, kau sudah tahu. Memang Nyonya yang meminta 
kami menemuimu dan sedikit memaksamu ikut kami." 

Sedikit? Ingin kutempeleng mulut yang mengatakan itu! 
Aku berusaha menahan emosiku. 


"Mengapa?" tanyaku dingin. 


675 


"Nyonya tahu istrimu hamil, dia tak ingin janin itu lahir." 

Deg! 

Titi hamil?! Mengapa tak ada yang memberitahuku 
masalah ini?! Ya Tuhan, apa bayi kami telah...? Aku tak 
sanggup mengungkapkan apa yang menjadi kekhawatiranku. 
Aku harus segera pergi, tapi sebelum itu. Tanganku 
mengepal kuat, lalu... 

BUKKKKKK!! 

Aku menghantam rahang pria bajingan itu hingga giginya 
rontok dan mencuat keluar. Lalu secepat kilat aku berlari 
kembali ke rumah sakit. Aku harus menanyakannya pada 


mereka! 


XXX 


Brak!! 

Aku membuka pintu kamar ruang perawatan Titi. 
Didalam sana mereka semua menatapku dengan pandangan 
gugup. Aku yakin ada sesuatu yang ditutupi dariku! Aku 
mendekati Titi, lalu mengenggam tangannya erat. 

"Katakan padaku itu tak benar!" desisku sedih. 

"Ada apa, Chocho? A-aku baikkk saja," ucap Titi 


berusaha setenang mungkin. 


676 


Namun tampak jelas, ia berbohong. Ia menghindar 
menatapku langsung. 

"Titi," aku menggerakkan dagunya supaya ia mau tak 
mau menatapku langsung. 

Titi menghindar lagi dengan cara menunduk dalam- 
dalam. 

"Tolong, jangan ada yang disembunyikan dariku. Ada 
apa denganmu? Sepahit apapun, aku tak akan 
menyalahkanmu," tandasku sembari mengelus perutnya 
lembut. 

Aku ingin memberinya kode, bahwa aku telah tahu. 
Tentang kehamilannya dan juga... kegugurannya! Namun 
sepertinya Titi tak paham maksudku, perhatiannya justru 
terpaku pada tanganku yang bernoda darah. 

"Chocho, ini...?" 

"Tak apa, ini bukan darahku," kataku menenangkannya. 

Itu darah bajingan busuk yang kupukul hingga giginya 
rontok. Tapi Titi tak perlu tahu. Aku tak mau membebani 
pikirannya. 

"Dokter, bagaimana keadaan istri saya? Terutama 
perutnya?" sindirku pada si dokter. 

Dokter itu menatap Titi penuh arti. Diam-diam aku 
melirik Titi dengan ekor mataku. Dia balas memandang si 


dokter dengan sorot sarat permohonan. 


677 


"Maaf, sebaiknya Anda bertanya sendiri pada Nyonya Titi. 
Kami sudah memberitahukan segalanya pada Nyonya Titi. 
Hanya yang perlu Anda ketahui Nyonya Titi perlu istirahat 
total selama kurang lebih seminggu," ujar Dokter 
menjelaskan. 

"Bedrest?" tanyaku memastikan. 

"Begitulah, saya permisi dulu." 

Jadi Titi harus bedrest paska kegugurannya! Tanganku 
mengepal kuat menahan emosi. Ini tak bisa dibiarkan! Aku 
telah kehilangan sesuatu yang amat berharga karena ulah 
keluarga Edison. Jadi mereka harus menerima balasannya. 


Aku akan memastikan itu!! 


XXX 


GLADHYS POV 

Aku menatap tautan tangan diantara kami dengan 
perasaan membuncah. Senang sekali Om tak menepiskan 
genggaman tanganku di lengannya. Apa kami nampak 
seperti suami istri yang harmonis? 

"Jangan seperti orang aneh, senyum terus dari tadi! Apa 
ada yang perlu ditertawakan di rumah sakit?" gerutu si Om. 

Aku merengut manja mendapat teguran bawel suamiku 


yang suka nyinyir ini. Entah mengapa, akhir-akhir ini aku 


678 


suka kolokan padanya. Dan selalu ingin dekat padanya, 
meski dia sering menjuteki diriku! 

"Ish, Om. Bilang aja suka lihat senyumku. Makanya 
ngapain ajak aku kemari? Pengin meriksa apa aku udah..." 

Mendadak aku terdiam saat menyadari sesuatu. Tentang 
menstruasiku yang terlambat. Apa sebaiknya aku 
memeriksanya? Mumpung kami disini. 

"Om, bagaimana kalau kita..." 

"Psstttt, diam," potong Om ketus. 

Matanya tertuju pada sosok yang berjalan mendekati 
kami. Aku nyaris tak mengenalinya. Dia Chocho. Fisiknya 
tetap sama. Ganteng, keren, dan baby face. Tapi kesan 
remajanya menghilang karena kesan muram dan kelam pada 
aura wajahnya. Apa terjadi sesuatu padanya? Atau pada Titi? 

Chocho menyapa kami seperti orang asing. 

"Bagus, kalian datang. Tolong sampaikan pada seluruh 
keluarga besar Edisson yang terhormat bahwa Keanu.. 
bukan! Aku tak sudi menyandang nama itu. Keanu sudah 
mati! Sampaikan saja Chocho tak punya kaitan apapun lagi 
dengan keluarga kalian!" 

Apa-apaan ini?! Mengapa Chocho menatap kami penuh 


dendam? Aku sama-sekali tak paham! 


679 


"Chocho, apa yang sebenarnya terjadi? Kita sekeluarga, 
semua bisa dibicarakan baik-baik," kataku berusaha 
membujuknya. 

"Its too late. Tak ada maaf buat kalian. Lagipula, Tuan 
Xander kemari pasti karena disuruh Nyonya Edisson untuk 
memantau keadaan disini kan?" 

Apakah yang berbicara didepanku ini betul-betul Chocho? 
Mengapa dia berubah jadi sosok sesinis ini? Perkataannya 
sungguh tajam. Untung Om tetap tenang. 

"Chocho, Kakak kemari atas kemauan sendiri. Kakak 
khawatir pada kalian," sanggah Om. 

"Khawatir? Darimana Tuan Xander tahu kalau kami 
sedang kesusahan? Laporan dari mata-mata Anda?" sindir 
Chocho sinis. 

Om menghela napas dengan wajah muram. 

"Terserah anggapanmu seperti apa. Aku ingin melihat 
keadaan Titi." 

Chocho segera menghadang didepan Om, wajahnya 
nampak sangat dingin. 

"Kalian pulang saja. Aku tak akan mengijinkan kalian 
menjenguk Titiku. Sampaikan saja pada Nyonya Edisson, 
selamat harapannya telah terkabulkan. Titi keguguran. 


Namun katakan pada semua keluarga Edisson, aku tak akan 


680 


membiarkan hal ini begitu saja. Tunggu saja 
pembalasanku!" 

Ancaman Chocho tak sadar membuatku bergidik. Dan 
aku merasa prihatin. Titi keguguran. Entah apa kaitan hal 
itu dengan keluarga kami. Sangat disayangkan, 
persaudaraan Om dan Chocho terancam putus karenanya. 
Chocho benci keluarganya, dan ia akan membalas dendam! 

Memikirkan ini semua membuat kepalaku pusing. 
Mendadak aku merasa mual. 

"Om..." 

Aku menyandarkan kepalaku di bahu suamiku. Om 
menoleh padaku dan sontak terpaku. 

"Gladhys, ada apa denganmu? Wajahmu pucat." 

Aku menggeleng lemah. 

"Aku tak tahu. Mendadak badanku rasanya... tak enak." 

Heekkkk! 

Mulutku bergerak seperti orang mau muntah hingga Om 
jadi panik. Dia menggendongku ala brydal dan membawaku 
ke ruang periksa. Aku menoleh ke belakang dan melihat 
sosok Chocho yang semakin menjauh. Namun aku dapat 
melihat senyum sinis plus getir terukir di wajah tampannya. 


Dan aku tak suka dengan kenyataan ini. 


681 


Apa yang akan terjadi dengan keluarga kami? Semua 


semakin runyam! 


XXX 


682 


50: Trick n Trick 


GLADHYS POV 

Aku hamil. 

Tapi tak ada yang menyambut kehamilanku dengan riang 
gembira. Papa mertuaku hanya mengucapkan selamat 
dengan wajah datarnya. Sebelas duabelas dengan anaknya 
yang sekaligus suamiku. 

"Jaga kandunganmu baik-baik." 

Uni mengangkat sebelas alisnya, gemas. 

"Hanya itu yang dia ucapkan?" cetus Uni menanggapi 
ucapanku sebelumnya. 

Aku mengangguk, "mending. Awalnya kupikir dia tak 
menghendaki bayi kami." 

Bukan aku yang kesal, malah Uni yang panas hati. 

"Eyke dah bilang, jangan bucin Say. Keluarga suami lo 
emang gak beres semua! But btw, dimana mom mertua lo. 
Mestinya dia yang antusias kalau tahu lo hamil." 

Seharusnya begitu. Tapi udah lama aku gak melihat 
Mommy. 

"Itulah, dia menghilang. Aku juga heran. Kemana dia 


gerangan?" 


683 


"Jangan-jangan..." Uni menatapku, berspekulasi. 

"Udah deh, gak usah halu! Paling Mommy shopping 
keluar negeri," tegurku duluan. 

“Huh, shopping aja keluar negeri. Orang tajir mah 
bebas!" 

"Dari halu, lu jadi nyinyir,” aku menyindirnya gemas. 

Uni nyengir dengan wajah konyolnya. Pengin nggeplak 
kepalanya, aih apa ini bawaan bayi?! Aku jadi ingin terus 
membullynya. 

"Cowok ayu kayak gue mah bebas," kekehnya centil. 

Menjijikkan! 

“Pretttt!" 

Kucubit pipinya, keras bukan main. Uni menjerit 
kesakitan. 

"Ya Lord! Sakitnya, Beb. Ini kekerasan antar teman loh!" 

“Abis gemas. Lujelek!" 

Uni menatapku heran, lalu manggut-manggut paham. 

"Awas loh, Beb. Entar lahiran bayi lo mirip gue lagi." 

“Jijay! Jangan sampai deh!" 

Tok. 

Tok. 

Tok. 


684 


Akumengetuk tiga kali untuk menghilangkan kutukan itu. 
Di kepala Uni. Cowok centil itu menjerit kesal. Sambil 
misuh-misuh dengan bahasa bencesnya. 


Hehehe.. 


XXX 


MR EDISSON POV 

Belakangan ini ada sesuatu yang aneh terjadi. 

Tak usah dibicarakan tentang istriku yang menghilang. 
Aku tak peduli padanya. Hubungan kami semakin hambar 
dari waktu ke waktu. Perasaan cintaku sama sekali tak 
bersisa baginya. Ralat. Memang sedari awal aku tak pernah 
mencintainya. Kami menikah karena dijodohkan. 

Meski menikah tanpa cinta, awalnya kami menjalani 
pernikahan dengan baik. Rebecca cantik, dia pintar dalam 
segala hal. Sikapnya santun dan anggun. Singkatnya dia 
sempurna. Dia pendamping yang tepat bagiku. Itulah yang 
membuatku bisa menerimanya disisiku. Kami melengkapi 
satu sama lain, hubungan kami baik. Apalagi kemudian 
Rebecca melahirkan seorang putra bagiku. Xander yang 
tampan dan mempesona. Anak pertamaku itu sungguh 


membanggakanku, dia tumbuh sempurna. Dan aku penyuka 


685 


kesempurnaan. Kehidupan kami semakin sempurna dengan 
kehadiran Xander. 

Istriku tak berniat menambah anak lagi, meski demikian 
ketika dia hamil lagi aku bisa menerimanya. Namun 
sepertinya Rebecca tidak bisa menerima kehamilannya 
dengan baik. Dia cenderung apatis menghadapi 
kehamilannya. Tak merawatnya dengan baik. Untung anak 
kami lahir sempurna. Kami memberinya nama Keanu 
Edisson, nama panggilannya Chocho karena dia suka sekali 
makan coklat. 

Namun kesempurnaan itu tak bertahan lama. Saat 
Chocho berusia dua tahun baru ketahuan kalau dia 
mengalami keterbelakangan mental. Hal ini sangat 
memukul kami. Keluarga kami tak lagi sempurna. Istriku 
sangat menyesalkan hal ini, aku berusaha menerimanya 
meski dengan berat hati. 

Namun hubungan kami semakin renggang dari hari ke 
hari. Bukan karena aku kecewa dia melahirkan anak seperti 
Chocho, tapi karena aku melihat perubahan pada 
dirinya. Istriku yang anggun, tenang dan santun telah 
berubah menjadi wanita yang kurang belas kasih. Dia 
cenderung kasar, dingin dan keji pada anaknya sendiri... 
Chocho. Saat itulah muncul dia.. wanita yang membuatku 


jatuh hati untuk pertamakalinya. Martha. Dia jauh lebih 


686 


muda dariku, bahkan usianya hanya selisih dua tahun dari 
Xander. Dia seorang guru taman kanak-kanak. Martha 
dengan segala kepolosan dan kebaikan hatinya telah 
memikatku. Aku tak sanggup berpisah darinya, apalagi 
Martha banyak berkorban bagiku, bahkan dia bersedia 
menjadi istri simpananku. 

Semakin lama perasaanku pada Rebecca semakin 
hambar, respekku terhadapnya juga menghilang karena 
kekejamannya. Jadi, jangan salahkan diriku kalau aku tak 
peduli padanya. Rebecca menghilang, mungkin dia diam- 
diam pergi keluar negeri. 

Yang jadi permasalahan disini adalah kondisi 
bisnisku. Belakangan ada yang membeli saham 
perusahaanku, setiap hari dalam jumlah yang tak terlalu 
besar. Namun rutin dilakukannya. Mr X pelakunya. Entah 
siapa dia. Kami masih menyelidikinya. 

"Kami belum bisa memastikan identitas orang ini. Oleh 
karenanya kami memberinya inisial Mr X. Dia sangat 
misterius, kami belum tahu motifnya selalu membeli saham 
kita." 

“Persulit dia. Blokir dia," perintahku pada sekretaris 
pribadiku, Pak Dennis. 

“Sudah, Tuan besar. Namun dia selalu bisa membuka 


blokir kita." 


687 


Selihai apa orang ini? Aku jadi penasaran akan dirinya. 

"Untuk sementara hold semua penjualan saham kita. 
Biarkan Mr X ini gatal dan kepanasan. Bila dia ada 
pergerakan, ajak dia bertemu. Denganku!" 

"Siap, Tuan Besar!" 

Dan aku tak sabar menanti saat itu tiba. Ingin kulihat 
seperti apa tampang bajingan yang berniat merusuhi 


kerajaan bisnisku! 


XXX 


CHOCHO POV 

Tuan Edisson berpikir bisa menghentikan langkahku, 
tapi tidak. 

Dia bisa me-lockdown penjualan sahamnya di pasar 
saham. Tapi aku punya cara untuk menggerogoti saham 
perusahaan keluarga Edisson. Dengan pergerakan dibawah 
tanah. Sudah kuhubungi beberapa pemilik saham EDISSON 
INC. Bukan pemilik saham besar, justru pemilik saham kecil. 
Mereka yang mudah panik dan gampang dipengaruhi. Dan 
tak banyak pertimbangan untuk melepas saham kecil 
mereka. Dengan sedikit sentilan, mereka mau melepas 
saham padaku. Kini aku telah menguasai 10% saham 


perusahaan keluarga Edisson. 


688 


Aku tinggal menunggu waktu yang tepat. Setelah itu 
akan kuhancurkan perusahaan mereka. Untuk membunuh 
kebanggaan dan harga diri mereka! 

Aku masih tersenyum senang ketika Titi menampilkan 
wajahnya tepat didepan wajahku. Bibir ranumnya hanya 
berjarak tiga senti dariku. 

Cup. 

Dengan gemas kukecup bibirnya. Lama dan dalam. 

“Apa yang membuatmu senang, Chocho?" Titi bertanya 
padaku. 

"Bibirmu." 

"Sebelum mencicipi bibirku. Kau tersenyum, ada sesuatu 
yang membuatmu puas dan senang. Apa itu?" kejarTiti. 

"Permainan kita semalam?" godaku. 

Titi menatapku dengan gemas. 

"Ck, Chocho. Aku yakin bukan itu. Ada sesuatu yang 
lain," tandasnya. 

Jangan pernah meremehkan naluri wanita. Mereka bisa 
tahu ada sesuatu yang kita sembunyikan. Titiku memang 
hebat! 

"Yah, memang ada sesuatu. Tapi aku belum bisa 
memberitahu sekarang. Nanti kau akan tahu dengan 
sendirinya." 


"Mengapa aku tak boleh tahu?" 


689 


"Ada kaitannya dengan kebanggaan seorang pria. Ehm, 
begitulah. Titi bisa memahami kan?" 

Titi mengangguk ragu. 

"Kebanggaan pria? Jangan-jangan yang Chocho 
maksud.." 

Titi melirik bagian bawah selangkanganku. Astaga, masa 
diaberpikir.. 

“Titi, yaks!! Apa kau mengira milikku masih kurang 
optimal?! Huh, milikku ini masih sanggup menghamilimu 
puluhan kali!" 

Aku menyesal mengatakan itu setelah melihat perubahan 
di wajah Titi. Wajah berseri miliknya telah menghilang 
disaput mendung tebal. Istriku baru saja keguguran, dan 
dengan ponggahnya aku memamerkan bisa menghamilinya 
puluhan kali! 

Aku memang bodoh dan kurang sensitif. 

"Maaf," gumamku lirih. 

"Hah? Untuk apa?" tanya Titi dengan dahi mengerut. 

Tak mungkin aku mengatakan bahwa aku sudah tahu 
perihal kegugurannya. Jadi aku mengalihkan pada hal lain. 

"Maaf, karena aku bukan suami sempurna buat Titi.." 


Titi menggelengkan kepalanya, dia memandangku sendu. 


690 


"Tidak, Chocho. Bagiku, Chocho adalah suami paling 
sempurna sedunia. Tak ada yang bisa membahagiakanku 
seperti Chocho.” 

"Tidak juga Kak Xander?" 

Ah mengapa lidah tak tahu diriku ini menanyakan hal 
yang bisa membuat rusak suasana ini? Tapi aku memang 
sensi masalah ini, mengingat Kak Xander adalah mantan Titi. 
Dan mereka punya kisah cinta yang mengharukan. 

"Tidak juga dia," sahut Titi dengan senyum masam. 

"Maaf, Titi. Lidah memang tak bertulang, dia tak bisa 
mengerem kata-kata kurang layak. Kamu boleh menghukum 
lidahku." 

Titi tertawa dengan matanya. Dia bertanya menggoda. 

"Lalu, bagaimana cara menghukum lidah nakal ini?" 

"TerserahfTiti, gigit juga gapapa.." 

Sengaja aku menjulurkan lidahku supaya Titi bisa 
mengeksekusinya. 

Gigitlah penuh gairah, Titi. Pilin dengan lidahmu.. 

Harapan tak sesuai kenyataan. Titiku justru menyentil 
lidahku. Memang tak terlalu sakit, tapi kan membuatku 
kecewa. 


"Titi... Ih!" gerutuku manja. 


691 


Ck, menyebalkannya Titi malah tertawa geli. Beraninya 
dia mentertawakan diriku. Dengan gerakan cepat kupeluk 
Titi, dan kurebahkan di sofa lalu menindihnya rapat. 

"Chocho, ya ampun!" pekiknya kaget. 

"Titi yang nakal juga perlu dihukum," gumamku sebelum 
aku melahap bibir ranumnya. 


Hukuman yang sungguh nikmat.. hmmmm.. 


XXX 


XANDER POV 

Aku memasuki ruangan itu dan menemukannya diatas 
ranjang, sedang menunduk dalam dengan raut wajah sendu. 

"Mom.." panggilku pelan. 

Tanpa mengangkat wajahnya dia menjawab panggilanku. 

"Tak kukira masih ada yang peduli dan mencariku 
kesini.." 

"Hentikan trik kotormu, Mom. Kembalilah. Kami semua 
sudah muak dengan manuver licikmu. Jangan harap dengan 
berbuat ini, orang mengasihani dan memaafkan 
kesalahanmu!" ucapku geram. 

Mommy telah menyebabkan Titi keguguran. Itu 
perbuatan yang sangat keji. Dia telah membunuh calon 


cucunya sendiri! Semoga Tuhan mengampuni dosa Mommy. 


692 


Karena hal ini, aku merasa tak layak bahagia saat tahu 
Gladhys hamil. 

Miris rasanya tahu istriku hamil disaat adikku 
kehilangan calon bayinya.. 

"Jadi, itu anggapanmu?" cetus Mom sembari menghela 
napas panjang, "terserah Xander. Mom akan menerimanya, 
anggap saja ini hukuman dari Tuhan. Mom telah kehilangan 
keluarga yang sangat kubanggakan." 

Aku mencibirnya sinis. 

"Seharusnya Mom sadar, Mom telah kehilangan simpati 
kami dengan melakukan kekejian-kekejian itu pada Chocho 
dan Titi." 

Mom mengangguk lesu. 

"Baik, jadi biarkan saja Mom menjalankan hukuman 
disini. Menjalani hari-hari akhir disini, bertemankan 
kesepian. Sambil merenungi kesalahan.." 

"Bulshit, Mom! Berhenti mengais simpati dan perhatian. 
Pulanglah," potongku gusar. 

Mom mengangkat wajahnya dan menatapku dengan 
mata berkaca-kaca. 

"Pulang? Pulangkemana? Disana bukan rumahku. Tak 


ada yang menganggap keberadaanku." 


693 


Hatiku berdesir melihat tatapan mata sarat kesedihan 
milik Mom. Tapi mengingat kelicikan Mom selamaini, aku 
jadi ragu. 

"Apakah ini bukan trikmu, Mom? Tak usah repot 
melakukannya. Kalau Mom peduli padaku, ikut aku pulang. 
Dan jangan memboroskan waktuku disini," tegurku dingin. 

Untuk sesaat Mom menatapku dengan pandangan 
kecewa. Lalu ia membuang wajahnya kesamping. 

"Bahkan putra kesayanganku tak bisa mempercayaiku. 
Mungkin dengan kematianku baru bisa membuat kalian 
mengerti aku. Tapi sudah terlambat.." desisnya pilu. 

Aku mendengus kasar mendengarnya pura-pura 
menghiba untuk melemahkan hatiku. 

"Xander... aku sekarat." 

Deg. 

Suara pelan Mommy bagai palu menghantam hatiku. 


Mommy sekarat?!! 


XXX 


694 


51: Yang Kembali Hadir 


TITI POV 

Belakangan ini Chocho sibuk sekali. Entah apa yang 
dikerjakannya. Dia sering mengadakan meeting bersama 
orang-orang kepercayaannya. Di satu pihak aku bangga 
melihat kesuksesan Chocho, tapi di lain pihak aku nyaris tak 
mengenali Chocho yang sekarang. 

Bukan berarti cintanya padaku berubah. Aku yakin 
dia masih mencintaiku seperti dulu. Hanya saja, aku 
kehilangan sosok Chocho yang polos dan berhati hangat. Dia 
menjadi keras, dingin, dan sulit mempercayai orang lain. 
Hanya padaku Chocho masih bisa bersikap hangat dan 
penuh kasih. 

Malam ini dia pulang larut, dan segera menemukanku 
yang tertidur di sofa menungguinya. Dia memandangku 
penuh cinta, lalu mengecup dahiku. 

“I love you, Titi," gumamnya lirih. 

Tapi aku bisa mendengarnya, kubuka mataku. 
Tatapan kami langsung bertemu. 


“Selamat datang, Cinta.” 


695 


Dia tersenyum lembut mendengar ucapanku. Meski 
nampak lelah, mata Chocho tetap bersinar untukku. 

“Titiku memang manis sekali." 

Aku menyurai rambutnya, dan mengelus dahinya. 
“Kamu pasti lelah. Mandilah dulu. Mau kusiapkan sup 
hangat? Chocho bisa memakannya selesai mandi.” 

Chocho menggeleng, dia menahan tanganku yang 
menempel di wajahnya. Lalu mengeluskan ke pipinya. 

“Aku sudah makan. Aku cuma butuh pelukan Titi.” 

“Dan Chocho akan mendapatkannya." 

Aku memeluknya hangat. Kuusap punggungnya 
lembut. 

“Bukannya tak menghargai, terima kasih Chocho 
sudah bekerja keras untuk keluarga kita. Tapi harta bukan 
segalanya, Chocho tahu kan kalau bagiku yang penting 
adalah kebahagiaan kita. Bukan kekayaan." 

Chocho menggeleng frustasi. “Bukan kekayaan, Titi. 
Ini sesuatu yang lain.” 

“Apa itu?” 

“Belum saatnya. Suatu saat Titi akan tahu, bukan 
sekarang!” 

Dia mulai menyembunyikan sesuatu dariku. Jujur 


aku kecewa karena hal ini. seberapa banyak yang 


696 


disembunyikan Chocho dariku? Seberapa parah atau 
penting hal itu bagi kami? 

Aku menghela napas berat. “Mengapa sekarang aku 
merasa Chocho berubah menjadi sosok yang tak kukenal?” 

"Titi, aku tetap Chocho yang mencintaimu. 
Chochomu!” 

Ganti aku yang menggeleng. “Bukan. Chochoku dulu 
tak seperti ini. Dia hangat, dia penuh kasih, dia polos, dia...” 

“Bodoh!” potong Chocho gemas. 

Aku terdiam. Itu mungkin benar. Tapi Chocho yang 
seperti itulah yang berhasil menyentuh hatiku, membuatku 
jatuh hati padanya. 

“Mandilah, sudah malam.” 

Aku malas mendebatnya lagi. Kutinggalkan Chocho. 
Aku balik ke kamar, dan merebahkan diri ke ranjang. Tanpa 
menunggu Chocho. Ternyata dia menyusulku setengah jam 
kemudian, setelah mandi dan berganti pakaian bersih. 

“Titi,” dia memanggilku pelan setelah membaringkan 
tubuhnya disampingku. 

“Hmmm, aku berdeham malas, pura-pura 
mengantuk berat hingga agak mengabaikannya. 

Dia memelukku dari belakang, dan menempelkan 
wajahnya ke tengkukku. Kurasakan kehangatan napasnya, 


dan pipinya yang lembap. Apa dia menangis dalam diam? 


697 


“Maaf mengecewakanmu, Titi. Tapi aku punya alasan. 
Percayalah padaku, aku melakukannya demi kita." 

Seharusnya aku percaya padanya, Chocho pasti 
punya alasan dibalik perubahannya. Dia sudah capek, 
berjuang untuk suatu alasan yang tak kumengerti. Aku tak 
boleh membebaninya lagi dengan kecurigaanku. 

Perlahan aku berbalik, melihat Chocho nampak sedih 
aku semakin merasa bersalah.  Kupeluk dirinya dan 
kusandarkan kepalaku didadanya. 

“Chocho, aku sudah berjanji akan percaya padamu. 
Selalu mendukungmu. Jadi walau sekarang aku kurang 
memahamimu, aku tetap akan mendampingimu. Selamanya.” 

“Titi,” Chocho menatapku terharu, “terima kasih 
sudah mau menerima aku yang seperti ini.” 

“Seperti ini apa? Bagiku Chocho sempurna," kataku 
sungguh-sungguh. 

“Mungkin iya buat Titi, buat yang lain aku adalah pria 
dengan mental terbelakang.” 

“Chocho unik dengan caranya sendiri. Jadi tak usah 
pedulikan pandangan orang lain. Lagipula Chocho semakin 
membaik, Chocho yang sekarang sudah jauh berbeda dengan 
yang dulu.” 

Itu benar. Hanya terkadang Chocho masih kurang 


percaya akan dirinya. Walau di lain kesempatan dia nampak 


698 


sangat yakin akan kemampuannya. Ah, aku semakin tak 
mengenali Chocho yang ini. Tapi aku akan mencoba 


memahaminya. 


XXX 


Kami bertemu di suatu tempat, aku dan Gladhys. Dia 
melambaikan tangan saat melihatku datang. 

“Titi, sini!” 

Begitu aku duduk didepannya, Gladhys segera 
menawarkan secangkir kopi padaku. 

“Americano? Latte? Capuccino?” 

“Hmm, boleh memilih yang lain? Aku lebih suka 
Avocado float.” 

“Tentu.” 

Kami mulai berbincang setelah memesan kopi sesuai 
selera kami, Gladhys memesan camilan juga. Banyak sekali. 

“Apakah tak terlalu banyak buat kita berdua?” 

Gladhys tersenyum misterius. “Akhir-akhir ini aku 
suka sekali makan.” 

Memang dia terlihat tak seramping biasanya, aku 
baru menyadarinya kini. Tapi tak enak menyampaikannya 
secara langsung, wanita kan paling sensi masalah berat 


badan. 


699 


“Oh, aku juga suka makan. Dari dulu,” timpalku 
seraya nyengir kikuk. 

Canggung rasanya berduaan dengan Gladhys, kami 
tak pernah akrab dari dulu. Entah mengapa dia memintaku 
bertemu seperti ini. 

“Yah, sepertinya kamu gemukan dikit Titi..” cetus 
Gladhys pelan, matanya menelusuri tubuhku dari atas 
hingga ke bawah. 

Aku yang gemukan dikit? Astaga! Memang gajah di 
pelupuk mata tak terlihat, semut di seberang lautan nampak 
jelas. Dia! Dia yang gemukan dikit! 

“Terima kasih,” aku tersenyum tak tulus, “akhir-akhir 
ini kesehatanku meningkat drastis. Kurasa kamu juga begitu. 
Terlihat sangat sehat." 

Alih-alih tersinggung karena sindiranku, Gladhys 
justru tersenyum sumringah. 

“Titi, kuberitahu suatu rahasia. Ah, sebenarnya 
bukan rahasia. Toh, semuanya juga bakal diketahui sejalan 
waktu. Titi, aku hamil.” 

Dia hamil? Begitu kebetulan! Hatiku tercubit 
mendengarnya. Lalu apa yang dilakukannya sekarang? 
Memamerkannya padaku?! 


“Selamat atas kehamilanmu.” 


700 


“Terima kasih, senang berbagi sementara yang lain 
menanggapinya dengan amat datar." 

“Kenapa?” 

Bukannya kehamilan tuan putri keluarga kaya ini 
seharusnya merupakan berkah bagi keluarga Edisson yang 
terhormat? 

“Tak tahu,” dia menggedikkan bahunya. 

“Xander, sepertinya dia menyembunyikan sesuatu 
dariku. Entah apa. Juga sikap Chocho nampak aneh.” 

Dia melihatku dengan mendalam, seakan ingin 
mengetahui apa yang ada dalam benakku. 

“Titi, mungkin aku salah. Jujur, ini membuatku tak 
nyaman.. Tentang Chocho, kau tak merasa dia terlihat agak 
aneh?” 

Jadi Gladhys juga merasakan sesuatu yang berbeda 
pada Chocho? Tapi aku sendiri saja tak tahu apa yang 
dipikirkan atau direncanakan Chocho. Apa yang harus 
kukatakan? 

“Mungkin dia sedang banyak pikiran,” kataku 
beralasan. 

“Bukan, tidak seperti itu Titi. Ini beda, pandangannya 
seperti menyimpan...”  Gladhys menatapku prihatin, 


“menyimpan... dendam!” 


701 


Mataku membelalak mendengar tuduhan Gladhys. 
Dendam? Chochoku menyimpan dendam? Chochoku yang 
manis dan lembut hatinya? 

“Mustahil!” seruku spontan. 

“Mustahil? Jadi kamu menuduhku mengada-ada?” 
tanya Gladhys dengan suara tajam. 

Dia tersinggung. Pertemuan kami berdua berakhir 


dengan perasaan tak nyaman satu sama lain. 


XXX 


Meski tak mau mengakui, namun tuduhan Gladhys 
membuat pikiranku kacau. Bagaimana dia bisa menuduh 
Chocho dipenuhi dendam? Karena apa? Mendadak aku 
teringat akan peristiwa itu, apa kejadian itu yang 
menyebabkan Chocho dendam? Tapi biasanya, yah kami 
agak terbiasa dibully.. dan Chocho tak pernah menaruh 
dendam. Chochoku sangat pemaaf dan lembut hatinya. 

Aku menggelengkan kepala. Tidak! Tak mungkin, 
dugaan Gladhys pasti salah. 

“Apa yang menyesaki kepala cantik ini?” terdengar 
suara parau menegurku. 

Chocho berbaring miring menghadapku dan menatapku 


penasaran. Aku tak menyangka dia memperhatikanku 


702 


sedari tadi, kupikir ia telah tertidur lelap. Karena ini pukul 
02.00 subuh. 

“Tak apa, aku hanya kebanyakan tidur tadi siang. 
Efeknya malam ini aku tak bisa tidur," kataku beralasan. 

Chocho berusaha menahan kantuknya, matanya 
memerah. Dia bersikeras menemaniku. 

“Aku juga tak bisa tidur, mari kita begadang bersama," 
cetus Chocho sembari membuka matanya selebar mungkin. 

Bohong! Pembohongku yang manis. Dia 
menggemaskan kan? 

“Apa yang kita lakukan untuk mengisi malam 
romantis ini? Bagaimana kalau.. ?” 

Chocho menatapku penuh arti, tangannya bergerak 
menyentuh bibirku. Lalu turun terus kebawah, menelusuri 
lekuk-lekuk tubuhku. 

“Sepertinya Titiku agak montok dibagian sini dan sini,” 
dia menunjuk payudara dan perutku. 

Nah kan, mengapa semua orang mengatakan aku 
tambah montok? Bukannya yang hamil adalah Gladhys? 
Sedang aku.. hatiku sakit mengatakannya. Mendadak aku 
tersadar akan satu hal. Saat di rumah sakit, Chocho 
bertanya padaku apakah aku baik-baik saja sambil 
menyentuh perutku. Apa dia tahu kalau aku...? 


Aku harus memastikannya! 


703 


“Chocho, aku ingin memastikan sesuatu. Saat itu, di 
rumah sakit.. kau tiba-tiba datang membanting pintu, lalu 
bertanya..." 

Aku terdiam, dari sorot matanya aku yakin Chocho 
sudah tahu, “kau sudah tahu kan?” 

Sesaat Chocho seperti akan membantahnya, tapi 
kemudian dia berubah pikiran. Dia mengangguk dengan 
wajah sedih. Ya Tuhan, bagaimana dia bisa tahu? Padahal 
aku sudah berusaha menyembunyikannya, supaya tak 
membuat Chocho sedih berkepanjangan. 

“Titi, maaf kalau aku tak bisa menghiburmu saat itu. 
Aku tak tahu harus berbuat apa, Titi tak mau berterus terang 
padaku. Padahal.. padahal, saat itu hatiku juga hancur!" 

Airmata Chocho merebak, membasahi netranya. 
Demikian pula diriku. Kami berpelukan, menangisi sesuatu 
yang telah hilang diantara kami namun baru terungkap 
sekarang. 

“Chocho, kita harus merelakannya. Meski berat, hati 
ini juga sakit.. tapi kita harus melepasnya supaya dia bisa 
tenang di sana. Dia, dia, dia.... huaaaaa.” 

Aku tak mampu mengatakannya dengan bahasa 
puitis ataupun panjang lebar. Hatiku terlalu sakit untuk 
menyampaikannya. Hanya airmataku yang terus keluar 


mewakili perasaanku. 


704 


“Titi, jangan sedih. Aku tahu, Titi sakit hati. Aku juga 
sakit. Sangat sakit, disini!” Chocho meremas dadanya 
dengan airmata berlinang, “tapi Titi tenang saja. Kita akan 
balas mereka, kita akan memberi mereka hukuman.” 

Deg! 

Penuh dendam, itu yang dikatakan Gladhys tentang 
Chocho. Awalnya aku tak percaya, tapi kini mendengarnya 
sendiri, melihatnya sendiri.. aku jadi was-was. 

“Chocho, apa yang telah kau lakukan? Apa yang kau 
perbuat pada keluargamu?" 

“Mereka bukan keluargaku! Keluargaku hanya kamu, 
Titi," tegas Chocho. 

“Chocho...” aku menghela napas dengan hati pedih. 
Aku tak menyalahkannya, penderitaan yang dialami Chocho 
yang membuatnya seperti ini. Belum lagi sakit hatinya 
karena kehilangan sesuatu yang amat diharapkannya. 

“Aku tak ingin Chocho seperti ini, jangan lakukan 
sesuatu yang membuatmu menyesal. Chocho, demi aku... 
jangan membuat Chocho berubah seperti ini. Tahukah aku 
sedih melihat Chocho seperti ini!” 

Aku sungguh tak mau melihatnya hancur seperti ini. 
Chochoku bukan pria pendendam, ia hanya khilaf. Dan aku 
harus mengembalikannya seperti dulu, menjadi Chocho yang 


hangat dan baik hati. 


705 


“Titi, tapi mereka pantas mendapatkannya. Dan aku 
sudah, sudah.. separuh jalan. Titi, tolong mengerti aku.” 

Separuh jalan? Apa yang telah dilakukannya? 

“Chocho, apa yang kau lakukan?!" tanyaku gusar. 

Chocho tak mau menjawabnya, dia berusaha 
mengelak dengan halus. Aku menangkup wajahnya dengan 
kedua tanganku, kutatap langsung kedua manik matanya. 

“Katakan padaku, Chocho!” 

“Hm, bukan sesuatu yang melanggar hukum. 
Percayalah padaku, Titi!” 

Aku agak lega. Bukan sesuatu yang melanggar 
hukum, berarti bukan kejahatan kan? Tapi tetap saja.. 

“Meski demikian, aku tak mau kebencian dalam 
hatimu merusak kepribadianmu. Chocho, kau sangat berarti 
bagiku. Aku tak mau kamu jadi seperti ini. Ini bukan dirimu!" 

Chocho sadarlah.. batinku berteriak. 

Namun Chocho tak mau menjawab, dia mengalihkan 
pandangan dariku. Kali ini dia telah membuatku kecewa. 
Aku jadi suntuk, terasa sesak di dada. Perutku mual, 


mendadak aku ingin muntah. 


Aku segera beranjak ke kamar mandi. Dan 
memuntahkan isi perutku. Chocho menyusulku, dia 
mengurut tengkukku. 


706 


“Titi, maaf. Titi sakit karena aku kan? Aku memang 
mengecewakan!" 

Chocho nampak sangat menyesal, wajahnya terlihat 
sedih sekali. Aku tak tega melihatnya seperti itu. Mungkin 
aku terlalu menuntutnya, tak seharusnya aku memintanya 
berubah saat ini juga. Aku harus membujuknya pelan-pelan. 

“Maaf, Titi. Aku sudah menyakiti Titi. Tapi 
percayalah, aku melakukannya demi kita. Aku tak ingin ada 
yang menyakiti Titi lagi, jadi aku melakukan itu. Sekalian 
membalas mereka, memberi mereka pelajaran. Tolong 
mengertilah, Titi.” 

Aku tak ingin membicarakan masalah itu lagi. Ada 
sesuatu yang lain yang mengusik benakku. Sejak kejadian 
itu, aku belum menstruasi. Kupikir itu karena efek trauma 
paska keguguran yang kualami. Tapi sekarang telah berjalan 


dua bulan. Apakah ada sesuatu yang lain? 
XXX 
Aku menemui Dokter Buntoro, dan ia memberiku info 
yang mengejutkan. 


“Saat itu memang Nyonya keguguran. Tapi hanya 


satu janin, sedang janin yang lain masih bertahan hidup 


707 


meski kondisinya mengkhawatirkan. Ternyata dia bertahan 
hidup. Kini usianya masuk 10 minggu." 

Jadi ada dua janin? Berarti saat itu aku hamil anak 
kembar! Dan sekarang hanya ada satu anak didalam 
perutku. Ada perasaan pedih, sekaligus bersyukur. 

Aku harus memberitahu Chocho, masih ada anak 
kami yang terselamatkan. Semoga hal ini menyadarkan dia, 


untuk menghentikan pembalasan dendamnya! 


XXX 


708 


52: Me Yurming Back 


XANDER POV 

“Om...” panggil Gladhys yang langsung meralatnya 
begitu aku melotot padanya, “Xander, aku cuma sekedar 
mengingatkan.. tak memaksa. Jika kamu ada waktu, kamu 
boleh mendampingiku kontrol ke dokter kandungan.” 

Dia mengangkat dagunya angkuh saat aku 
menatapnya datar. Ck, lagaknya seperti nyonya besar saja. 
Tapi bukannya kesal, aku justru gemas padanya. Kutowel 
dagunya hingga wajahnya menghadap padaku. 

“Apa yang kau harapkan? Aku mengantarmu atau 
tidak?!” desisku sembari menatapnya lekat. 

Bibir mungilnya bergerak seakan ingin mengatakan 
sesuatu yang frontal, namun kembali terkatup begitu 
menyadari arah tatapanku pada bibirnya. Sial, jariku 
bergerak sendiri mengelus bibirnya. 

“Katakan..” 

“Yak! Seharusnya kau tahu, apa yang diharapkan 
seorang istri saat kontrol ke dokter kandungan?!” gerutunya 


sebal. 


709 


Aku berusaha menahan senyum. Momen dia 
kehilangan sikap sok anggunnya entah bagaimana 
merupakan pemandangan mengasikkan bagiku. 

“Berdoalah supaya harapanmu terpenuhi,” sahutku 
jual mahal. 

Aku meninggalkannya dengan menyisakan senyum 
masam di bibir seksinya. Sebelum masuk ke mobil, 
kusempatkan menoleh kearahnya. Shit! Dia tergeletak di 
lantai teras. Aku segera berlari menghampirinya. 

Peduli amat dengan rapat darurat perusahaan, 


bagiku Gladhys lebih penting! 


XXX 


Aku datang terlambat, saat memasuki ruang rapat 
semua mata menatapku dengan pandangan gusar. Mengapa 
mereka terlihat tegang? 

“Maaf, saya terlambat. Mendadak istri saya tak enak 
badan, saya tak bisa meninggalkannya begitu saja.” 

Beberapa orang mengangguk paham. Sementara Dad 
berdeham dengan raut wajah dinginnya. 

“Duduklah Xander.” 

Begitu aku duduk, Mr Ronald langsung berbisik 


dengan suara rendah padaku. 


710 


“Rapat darurat kali ini betul-betul.... bommmm!” 

Satu alisku menaik spontan, menilik nada suara Mr 
Ronald sepertinya kejutan dalam rapat ini bukanlah sesuatu 
yang menyenangkan. 

“Kami telah menghitung dan memastikannya, dengan 
begitu sudah sah.. kepemilikan saham terbesar perusahaan 
Edisson corp jatuh ke tangan Tuan Axelion Cholins sejumlah 
52%.” 

APAA?!!! Aku tak salah dengar?! Bagaimana bisa 
orang itu menggerogoti saham perusahaan keluarga kami? 
Bukannya selama ini saham keluarga Edisson yang dominan 
sebesar 38%? Ada permainan apa dibalik semua ini? 

Pertanyaan-pertanyaan itu menguasai akal sehatku. 
Aku sangat penasaran, kurasa semua yang hadir di rapat ini 
juga bereaksi dengan respon sama. Lagipula, sosok Axelion 
Cholins itu sangatlah misterius. Dia tak hadir di rapat ini, dia 
hanya diwakili oleh seseorang yang bernama Pak Choi. 

Seperti apakah sosok Mr Axelion Chollins, dan apa 
yang akan dilakukannya setelah menguasai perusahaan 
kami? Firasatku mengatakan akan terjadi sesuatu yang 


kurang menguntungkan bagi keluarga Edissson! 


XXX 


711 


TITI POV 
Dua bulan telah berlalu sejak aku memberitahu 
Chocho bahwa kami akan memiliki bayi. Saat itu Chocho 


langsung menangis bahagia. 


Flashback on.. 

“Ya Tuhan, terima kasih. Kau masih memberi 
kesempatan pada kami untuk menjaga anak kami,” Chocho 
langsung mengucap syukur. 

“Chocho, Tuhan sayang pada kita. Sekarang Chocho 
percaya kan?” 

Chocho mengangguk dengan mata berkaca-kaca, dia 
nampak sangat bahagia. Mungkin sekarang aku bisa 
membujuknya untuk mengurungkan niatnya membalas 
dendam. Dengan demikian Chocho bisa kembali seperti dulu, 
Chocho yang hangat dan tulus pada siapapun. 

“Chocho, kita sudah mendapatkan ganti atas 
kehilangan yang lalu. Jadi, apa kamu bisa menghentikan apa 
yang kau lakukan selama ini dan melupakan dendammu?” 
pintaku lembut. 

Chocho terdiam cukup lama, sepertinya dia tengah 
mempertimbangkan permintaanku. Ya Tuhan, tolong 


gerakkan hatinya. Aku berdoa didalam hatiku. 


712 


“Titi, maaf. Aku tak bisa. Tak ada jalan kembali, kali 
ini aku tak bisa mundur..” 

Aku terkesiap mendengarnya. Tak kusangka, kali ini 
Chocho sangat keras kepala. 

“Meski kita mendapat anugerah, tapi kita juga telah 
kehilangan sesuatu yang berharga. Mereka pantas 
mendapatkan balasan, Titi." 

Demikianlah, aku tetap saja tak bisa menghalangi niat 
Chocho membalas dendam. Aku hanya bisa terus 
mendoakannya, semoga suatu saat suamiku menjadi 


sadardan kembali seperti dulu.. 


Flashback off 


Hari ini aku bertemu dengan Mas Aro, eh Kak Xander. 
Dia menghubungiku karena ingin membicarakan sesuatu 
yang penting. 

“Titi, apa kau tahu yang telah dilakukan oleh Chocho? 
Ah tepatnya apa yang dilakukan oleh Axelion Cholins?” 

Aku tak mengerti apa yang ditanyakan oleh Kak 
Xander, tapi aku bisa menebak kemana arahnya. Jadi 
Chocho telah melaksanakan dendamnya! 


“Axelion Cholins?” gumamku bingung. 


713 


Namanya mirip nama Chocho saat masih menjadi 
model. Apa dia itu samaran Chocho? 

“Apa kau sungguh tak mengerti?” Kak Xander 
menatapku penuh selidik. 

Aku mengangguk. 

“Kau mengenalnya, Titi. Dia suamimu, yang sekaligus 
juga adik kandungku. Kini dia menganggap kami musuhnya!" 

Aku tak dapat berkata apapun. Kak Xander telah 
menegaskan dugaanku. Dan itu membuatku merasa miris. 
Sampai sejauh mana Chocho melangkah? 

“Apa yang dilakukannya?” 

Kak Xander menatapku intens sebelum menjawabnya, 
“sudah kuduga, kau tak terlibat dalam hal ini.” 

Kak Xander menghela napas panjang, wajahnya 
nampak tertekan. Aku jadi merasa bersalah padanya, semua 
ini ulah Chocho. Dan aku tak bisa mencegahnya meski tahu 
itu salah. 

“Titi, jangan merasa bersalah. Ini bukan salahmu. 
Kau tak tahu apa-apa. Chocho, dia diam-diam membeli dan 
menguasai kepemilikan saham perusahaan kami. Lalu...” 

“Lalu apa?” tanyaku penasaran. 

“Atas kuasanya sebagai pemegang saham terbesar 


saham perusahaan kami, Chocho mengganti seluruh direksi 


714 


perusahaan. Termasuk Dad, aku dan orang-orang 
kepercayaan kami.” 

Apa?! Berarti Chocho telah melolosi kekuatan 
keluarga Edisson. Dia berhasil menancapkan taringnya 
untuk melukai ego dan kebanggaan keluarga Edisson. 
Bagiku ini bukan sesuatu yang membuatku salut padanya, 
aku justru merasa sedih. Bagaimanapun kami sekeluarga. 

“Maafkan aku, Kak Xander..” ucapku dengan perasaan 
bersalah yang semakin tebal. 

“Tidak, Titi. Sudah kubilang, kau tak bersalah. 
Sebenarnya Chocho juga tak sepenuhnya bersalah. Dia 
banyak menderita karena ulah keluarganya sendiri, dapat 
dimaklumi alasan yang membuatnya melakukan ini semua. 
Kami mempunyai banyak dosa pada Chocho, pada kalian. 
Sebenarnya kehilangan kekuasaan dan perusahaan seperti 
ini tak masalah bagiku, aku ikhlas bila itu dapat memulihkan 
luka di hati Chocho. Hanya saja, aku sedih melihat Chocho 
berubah seperti ini. Adikku dulunya adalah seseorang yang 
berhati hangat, polos, tulus, dan baik hati." 

“Aku juga,” timpalku dengan mata yang mendadak 
terasa panas, “aku sudah berusaha memintanya 
mengurungkan niatnya membalas dendam. Aku tak mau 
melihatnya berubah seperti ini. Tapi Chocho tetap 


bersikeras pada tekadnya, aku tak bisa berbuat apapun. 


715 


Padahal aku telah memintanya mengikhlaskan kepergian 
anak kami. Lagipula, seperti Kak Xander lihat.. kami telah 
mendapat gantinya." 

Kak Xander memandang kearah perutku yang 
membuncit. Saat ini kehamilanku memasuki trisemester 
kedua, tepatnya 7 bulan 2 minggu. 

“Jadi, kamu betul-betul keguguran? Titi, saat itu aku 
mendengar rumor bahwa kamu keguguran.. aku tak tega 
menanyakan padamu. Karena itu saat Gladhys hamil, aku 
sengaja tak menanggapi dengan euforia berlebihan. Lalu 
aku mengetahui dirimu sedang berbadan dua, aku pikir 
rumor keguguranmu itu bohong belaka. Maafkan kalau kami 
kurang empati atas musibah yang menimpamu, Titi." 

“Kak Xander, tak masalah. Itu bukan salah kalian, 
justru aku yang merasa tak enak karena Chocho seakan 
menimpakan kesalahan pada kalian. Aku sungguh tak 
mengerti mengapa dia seperti itu.” 

“Tidak, dia tak salah. Keguguranmu, itu karena ulah 
Mommy kan. Dia yang mengutus anak buahnya hingga 
terjadi musibah itu. Tapi..” Kak Xander sekali lagi menghela 
napas berat dengan raut wajah sedih, “kalian mungkin tak 
tahu kalau Mommy...” 

Kak Xander seakan ragu mengatakannya, aku jadi 


penasaran dibuatnya. 


716 


“Kenapa dengan Mommy?' 

“Dia.. terkena kanker rahim, Titi. Sudah masuk fase 
kritis. Mungkin dia tak bisa bertahan lama.” 

Dengan kata lain Mami mertua sekarat! Ya Tuhan, 
mengetahui hal ini perasaanku semakin galau. Seperti 
apapun perlakuannya pada kami sebelum ini, dia adalah 
keluarga. Kekesalanku padanya menguap berganti rasa 
prihatin dan kesedihan mendalam untuknya. Tak 
selayaknya kami membalas dendam pada mereka dikala 
keluarga Edisson kesusahan seperti ini. Chocho harus tahu 
hal ini... 


Sudah saatnya mengakhiri balas dendam unfaedah ini! 


XXX 


“Seharusnya Titi hadir saat itu, supaya melihat betapa 
syoknya mereka saat tahu bahwa aku adalah penyebab 
mereka tersingkir dari perusahaan keluarga mereka sendiri!” 

“Bukan keluarga mereka, Chocho. Mereka keluarga 
kita," ralatku sembari menatap Chocho tenang. 

Suamiku balas memandangku gusar. 

“Mereka bukan keluargaku. Aku sudah 


memutuskannya sejak lama!” 


717 


Dari raut wajahnya yang menegang, aku tahu Chocho 
sedang emosi. Tapi aku tak bisa mundur, aku tak boleh 
hanya menjaga perasaan Chocho hingga mengabaikan 
kenyataan yang ada dalam keluarganya. 

“Tak ada mantan keluarga, Chocho. Mantan teman 
ada, mantan kekasih ada, bahkan mantan istri juga ada. tapi 
tak ada istilah mantan anak, atau mantan ibu, mantan ayah, 
juga mantan kakak. Chocho mengerti kan maksudku?” 

Boro-boro mengerti, Chocho justru menyorot hal lain 
pada ucapanku. 

“Mantan istri?! Tak ada kata itu dalam kamusku. Titi, 
apa kau sedang membully atau mengancamku?!” 

Ish, Chocho. Sensi banget sih! Aku jadi gemas 
karenanya. Aku ngomong A dia menanggapi B, kapan 
ketemunya coba?! 

“Astaga! Aku tak pernah punya pikiran seperti itu, 
Sayang. Aku hanya ingin menyadarkanmu, Chocho tak boleh 
memusuhi keluarga sendiri! Dengan melakukan itu, Chocho 
akan menyakiti diri sendiri. Keluarga kita ibarat anggota 
badan kita, Chocho pernah mendengar perumpamaan itu 
kan?” 

Chocho mendengus dingin mendengar nasehatku, 


“seharusnya nasehat itu kamu berikan pada keluarga 


718 


Edisson yang terhormat itu Titi. Kau tak lupa kan, mereka 
yang lebih dulu menyakiti kita!” 

“Tapi bukan berarti kita harus membalas dengan 
perlakuan yang sama pada mereka, Chocho. Lagipula, tidak 
semua dari mereka yang menyakiti kita. Ada juga yang 
membela kita. Dan sekarang, mereka tak pernah menyakiti 
kita lagi kan?” aku mencoba memberi pengertian pada 
Chocho. 

“Itu karena kita kuat. Mereka akan menindas jika kita 
lemah.” 

Darimana Chocho mendapat pemahaman seperti itu? 
Apa kejamnya hidup yang mengajarkan hal itu padanya? 
Miris rasanya.. 

“Chocho, ada yang perlu kamu ketahui,” kurasa aku 
tak perlu berpanjang lebar berargumen dengan Chocho, 
hatinya belum terbuka pada keluarganya. Mungkin dengan 
mengetahui fakta yang akan kusampaikan akan 
membuatnya berubah. 

“Chocho, Mommy sekarat. Dia terkena kanker rahim.” 

Pupil mata Chocho melebar, bibirnya bergetar. 


Dia syok! 


XXX 


719 


CHOCHO POV 

Mommy sekarat. 

Bohong jika kubilang kenyataan itu tak 
mempengaruhiku. Aku syok. Dia, wanita yang telah 
melahirkan aku, sempat menyayangiku, lalu menyia-nyiakan 
aku. Tidak hanya itu, Mommy juga berbuat diluar batas 
dengan menyakiti Titiku dan aku. Dia sungguh keterlaluan. 
Aku tak bisa memaafkannya. 

Tapi kini, mengetahui dia sekarat aku jadi terguncang. 
Pembalasan dendamku jadi tak berarti, meski aku terlanjur 
melakukannya. Tak ada kebahagiaan, atau kebanggaan 
karena telah mengalahkan orang-orang yang 
meremehkanku selama ini. Keluargaku sendiri! 

Didepan Titi aku masih bersikeras tak mau menunjukkan 
perasaanku. Aku hanya diam membeku. Titi membiarkanku 
sendiri. Mungkin dia gemas melihatku keras kepala seperti 
batu. Tapi dalam kegelapan, di pojok ruangan dapur, aku 
duduk berselonjor di lantai. Airmataku mengalir tanpa bisa 
kutahan. Aku menangis tanpa suara. Entah apa yang 
kutangisi, tapi hati ini terasa sakit. Bagai ada yang 
meremasnya kuat dari dalam. Aku terus menangis, tak tahu 
berapa lama. Hingga ada seseorang yang memelukku. 

“Chocho tak perlu berpura-pura tegar untuk 


membuktikan Chocho berubah dewasa. Sesekali menangis 


720 


juga baik bagi orang dewasa, kita perlu itu untuk melegakan 
perasaan. Menangislah, Chocho..” 

Titi tak menanyakan padaku penyebab aku menangis, 
kurasa ia sudah bisa menebaknya. Titi memilih tak 
membahasnya untuk menghindari kekikukanku. Dia 
sungguh pengertian. Justru aku yang belakangan ini banyak 
menyusahkan hatinya dengan kekeraskepalaanku. Dan 
hasilnya? Aku tak merasa bangga akan keberhasilanku 
membalas dendam pada mereka. 

“Titi, kalau kita pindah.. apa Titi setuju? Jangan tanyakan 
alasannya, tapi aku...” 

“Tidak.” 

Tidak? 

“Titi tidak mau pindah?" tanyaku kecewa. 

“Bukan!” Titi menggoyangkan tangannya kekanan-kiri, 
“aku tidak akan menanyakan alasannya. Iya, Chocho. Mari 
kita pindah." 

Tentu kami akan pindah, setelah aku membereskan 


beberapa hal disini. 


XXX 


721 


53: Selamaljalan 


SETAHUN KEMUDIAN... 


TITI POV 

Akhirnya setelah setahun, hati Chocho luluh juga. Dia 
mau menemui Mommy, di rumah sakit. Yah, penyakit 
Mommy semakin kronis, dia sedang kritis dan ingin bertemu 
Chocho di penghujung hidupnya. Meski bersedia datang, 
Chocho masih terlihat enggan. 

“Haruskah kita kemari?” tanya sembari menggigit 
kuku tangannya. 

Aku menghela napas panjang. Ini ketiga kalinya dia 
bertanya hal yang sama padaku. “Hanya sekali, temui dia 
sebentar Chocho. Please..” 

Aku memohon padanya bukan hanya sekedar demi 
Mommy mertua, tapi demi Chocho. Supaya di kemudian hari 
tak ada penyesalan dalam hatinya. 

Chocho menghembuskan napas, seakan membuang 
sesuatu yang mengganjal dalam hatinya. “Baik, aku 


menurutimu Titi. Demi Titi.” 


722 


Bukan demi aku, Chocho. Lakukan saja demi dirimu, 
tapi terserahlah kalau kamu mau memakaiku sebagai 
tamengmu. 

Aku tersenyum lembut. “Iya, Chocho. Lakukan demi 
aku, juga demi Kevin. Dia pasti ingin ayahnya berdamai 
dengan neneknya.” 

Menyebut nama Kevin membuat mata Chocho 
berbinar bahagia. Dia sangat mencintai Kevin, bayi kami 
yang berusia setengah tahun. Kevin kami sangat tampan, dia 


mirip sekali dengan ayahnya. Wajahnya jiplakan Chocho. 


“Titi, Chocho, kalian datang juga?” seseorang 
menyapa kami dengan ramah. 

Dia Gladhys, yang datang bertiga. Dia bersama Kak 
Xander, yang tengah mendorong trolley bayi mereka. 

“Ya, kami baru datang. Dia putri kalian? Wow, 
cantiknya," kataku memuji. 

Bayi mereka sangat manis dan ceria. Wajahnya 
perpaduan antara wajah Gladhys dan Kak Xander. Mereka 
nampak seperti gambaran keluarga muda yang bahagia. 

“Namanya Xania. Ohya, anak kalian pasti sebaya 
dengan Xania. Dimana dia?” tanya Gladhys sembari melihat 


ke sekeliling kami. 


723 


“Putra kami bernama Kevin, karena dia masih terlalu 
kecil dan sedang rewel karena kurang tidur, kami tak 
membawanya kemari.” 

“Suatu saat kita harus menemukan kedua anak kita, 
supaya mereka bisa mengenal sepupunya dengan baik. 
Lalu...” 

Kak Xander berdeham untuk memberi kode pada 
istrinya. 

“Gladhys, kita harus segera menemui Mommy. Pasti 
dia sudah tak sabar ingin menemui Chocho.” 

Sedari tadi Chocho tak mau bertatapan langsung 
dengan kakaknya, dia berpura-pura asik melihat sesuatu di 
lobi rumah sakit. Mungkin dia masih rikuh berhubungan 
baik dengan Kak Xander yang pernah menjadi ajang balas 
dendamnya. 

“Chocho, ayo kita masuk.” Aku menggandeng tangan 
Chocho, mengajaknya mengikuti Kak Xander dan Gladhys 
yang sudah berjalan duluan. 

Kami sampai di ruang tunggu ICU. Dari balik kaca 
ICU aku melihat kondisi Mommy, dia nampak sangat 
berbeda dengan terakhir kami melihatnya. Mommy jauh 
lebih kurus, pucat dan tak ada gairah hidup. Auranya beda, 
dia seperti lilin yang akan redup. Mungkin Chocho juga 


724 


menangkap hal yang sama denganku, dia termangu menatap 
Mommy-nya. 

“Temuilah dia,” ucap Kak Xander lirih, pada adiknya. 

Chocho menanggapinya tanpa mengalihkan 
tatapannya dari Mommy, “aku belum siap. Beri aku waktu.” 

Dia butuh waktu untuk menenangkan dirinya. 
Untung Kak Xander mau mengerti, dia memutuskan 
menemui Mommy terlebih dahulu. Aku membiarkan Chocho 
merenung sendiri, kutepuk bahunya lembut sebelum 
berjalan mendekati Gladhys dan bayinya. 

“Dia manis sekali,” kataku mengawali pembicaraan 
kami. 

Seperti ibu-ibu lainnya, Gladhys nampak sumringah 
ketika ada yang memuji bayinya. 

“Terima kasih, Xania memang bayi yang 
menggemaskan. Daddy-nya adalah penggemar fanatiknya.” 

“Bisa kulihat. Kak Xander pasti sangat protektif pada 
anaknya.” 


” 


“Iya,” Gladhys tertawa geli dengan wajah berbinar 
penuh kebahagiaan. “Sampai aku sering cemburu pada 
anakku sendiri. Childsih ya?” 

“Tidak, aku juga terkadang cemburu pada Kevin. Tapi 
lebih sering Chocho yang cemburu padanya,” ucapku sambil 


terkekeh geli. 


725 


Kami tersenyum bersamaan, saling mentertawakan 
pengalaman masing-masing.  Kekakuan diantara kami 
melumer seketika. Untuk pertama kalinya aku merasa dekat 
dengannya. Ternyata Gladhys bisa menyenangkan juga. 

“Dan kau tahu, saat pertama kalinya Xander 
menggendong anaknya.. dia tak berani bergerak sedikitpun 
karena saking khawatirnya kalau menjatuhkan baby Xania,” 
Gladhys bercerita diiringi gelak tawanya. 

“Ohya? Beda sekali ya dengan Chocho, justru lebih 
luwes dia saat menggendong Kevin dibanding aku,” aku 
mengakuinya tanpa malu. 

Gladhys melebarkan matanya takjub, dia memandang 
kearah Chocho yang masih berdiri terpaku didepan kaca 
pembatas ruang ICU. 

“Dia sangat berbeda, entah bagaimana prosesnya... 
perubahan Chocho sangat ajaib,” cetus Gladhys kagum. 

Perlukah kuceritakan semuanya? Kurasa tak usah, 
biarlah itu menjadi kenangan tak terlupakan bagi kami. 
Pengalaman yang sungguh memeras emosi dan airmata 
namun berhasil semakin meneguhkan cinta kami. 

“Yah, itu keajaiban. Keajaiban yang luar biasa!” 


timpalku bahagia. 


726 


“Tentu, siapa yang mengira Chocho yang dulu... begitu, 
sekarang begitu brilian nyaris seperti pria normal. Bahkan 
dia bisa merebut saham perusahaan keluarga Edisson.” 

“Maaf,” hal itu masih membuatku merasa tak enak. 
“Chocho melakukannya karena terlalu sakit hati. 
Sebenarnya dia bukan pria pendendam. Tapi..." 

“It's okey, Titi. Semua sudah berlalu. Lagipula pada 
akhirnya Chocho memilih mengembalikan sahamnya pada 
kami, dan menunjuk Xander sebagai penerus di perusahaan 
Edisson corp.” 

Sebelum kami pindah dari kota ini, Chocho telah 
membereskan beberapa hal yang disebutkan Gladhys tadi. 
Aku amat mendukung tindakannya itu, mengingat kondisi 
Mommy.. tak layak jika kami menyusahkan keluarga mereka. 
Ah, bukan keluarga mereka.. tapi keluarga kita. 

Gladhys memelukku dengan erat, baru kali ini ia 
melakukannya. Hatiku menghangat karenanya. 

“Titi, mari lupakan yang lalu. Sekarang kita mulai 
lembaran baru. Kita saudara kan?” 

Aku mengangguk antusias. Senang rasanya memiliki 
keluarga selain keluarga inti kami. Ada Gladhys dan Kak 


Xander, serasa punya kakak dan kakak ipar. 


727 


“Apakah kau tak mau membujuk Chocho supaya mau 
menemui Mommy? Xander sudah keluar, sekarang giliran 
Chocho yang masuk.” 

Ucapan Gladhys mendorongku menghampiri Chocho 
lagi. Kutepuk bahu Chocho lembut dari belakang, dia 
menoleh dengan wajah galau. 

“Sudah saatnya?" tanyanya pelan. 

Aku mengangguk, “iya, Chocho. Temui dia, aku yakin 
Chocho bisa menghadapinya dengan baik.” 

Chocho tersenyum, meski matanya nampak serius. 

Semoga pertemuan mereka bisa menyelesaikan 


perselisihan yang ada sebelum ini. 


XXX 


CHOCHO POV 

Terasa dingin didalam ruang ICU, sedingin hatiku 
sebelum masuk kedalam sini. Namun begitu melihat kondisi 
Mommy, hatiku porak poranda. Dia kurus, lesu, pucat, kuyu, 
dan tak nampak sinar kehidupan dalam dirinya. Selang- 
selang yang ada di lengannya menambah miris 
penampilannya. 

Aku gamang berhadapan dengannya. Aku merasa 


waktunya telah 'tiba'. Ingin rasanya melarikan diri, supaya 


728 


itu tak terjadi. Aku tahu Mommy menungguku sebelum 
‘pergi’. Kalau aku tak menemuinya, mungkin bisa mencegah 
kepergiannya. Pengertian itu yang membuat dibawah alam 
sadar aku menghindarinya. Seperti yang kulakukan selama 
setahun ini. 

Kini aku tak bisa menghindar lagi. Aku harus 
menghadapinya. Dengan langkah gontai aku mendekati 
ranjang Mommy. Dia membuka matanya begitu aku berada 
didepannya. 

“Keanu..” panggilnya dengan suara nyaris tak 
terdengar. Tangannya terulur menggapai kearahku. 

Aku bimbang. Haruskah aku menerimanya? Aku 
takut tak bisa melepasnya begitu mengenggamnya. 

“Mommy memang tak layak,” gumam Mom lemah. 

Tangannya terkulai, sebelum luruh aku 
menangkapnya. Kugenggam untuk memberinya kekuatan. 
Dia terkejut menatapku. 

“Keanu, apa kau sudah memaafkan Mommy?" 

Aku diam saja, karena aku bingung harus menjawab 
seperti apa. Perasaanku campur aduk tak karuan. Mommy 
nampak kecewa, mungkin dia menarik kesimpulan sendiri 


bahwa aku tak mau memaafkannya. 


729 


“Mommy memang tak layak dimaafkan, kamu sudah 
benar. Salahkan Mommy karena terlalu banyak 
menyakitimu. Mommy jahat sekali.. Mommy....” 

Dia mendesah pelan, lalu mengernyit menahan sakit. 
Ya Tuhan, apa saatnya telah dekat? Mengapa aku masih 
ragu?! 

“Aku memaafkanmu, Mommy..” 

Akhirnya keluar juga apa yang kupendam dalam hati 
dan harus kuungkapkan sebelum terlambat. Mata Mommy 
nampak berkaca-kaca, penuh haru. Kurasa dia sudah lama 
menunggu permintaan-maafanku. 

“Terima ka...sih. Mommy le...ga..” 

Mommy tersenyum sebelum memejamkan matanya. 
Untuk selamanya, karena setelah itu tanda vital kehidupan 
Mommy mendadak drop. Aku terpaku melihat grafik datar 
di layar monitor alat penunjang kehidupannya. 

“Astaga, Nyonya Rebecca kritis. Tuan, silahkan keluar. 
Kami harus segera mengambil tindakan medis.” Seorang 
suster memintaku keluar dari ruang ICU. 

Aku melangkah keluar dengan langkah tertatih, berat 
rasanya meninggalkannya. Karena aku tahu, itu terakhir 


kalinya aku melihat Mommy. 


730 


Selamat jalan, Mommy... 


XXX 


731 


54: Kebahagiaan Kami ( Tamat) 


TITI POV 

Hari ini peringatan kematian Mommy. Tak terasa 
sudah dua tahun dia meninggalkan kami semua. Dia pergi 
setelah mengantongi maaf Chocho. Untung Mommy pergi 
dengan damai. Kami semua berusaha mengikhlaskannya. 
Termasuk Chocho. Meski saat ini dia terpaku menatap 
pusara Mommy-nya. 

“Mama, siapa yang ada disitu?” tanya Kevin, putra 
kami yang kini berusia dua tahun. 

“Itu Nenek kamu, Kevin. Mommy-nya Papa,” aku 
menjawabnya sambil mengelus rambut Kevin. Rambutnya 
halus dan tebal, seperti rambut Chocho. Semakin besar 
Kevin, dia semakin mirip dengan papanya. 

“Mengapa Nenek ada didalam situ?” tanya Kevin 
polos. 

“Karena Nenek sudah meninggal. Tapi hanya 
tubuhnya yang ada disitu, jiwanya sudah pergi keatas.” Aku 
menunjuk ke langit. Kevin sontak memandang keatas, 


melihat langit dengan penasaran. 


732 


“Mama, ada apa diatas sana? Sepertinya cuma ada 
langit.” 

Kevinku sangat cerdas untuk anak seusianya, dan dia 
memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Hanya dia agak pemalu, 
seperti Chocho dulu. 

“Kita tak tahu apa yang ada dibalik langit. Semua itu 
misteri Tuhan, sahutku, dengan mengedipkan mata ceria. 

“Kevin, sini. Beri salam pada Nenek.” Chocho 
melambaikan tangan untuk memanggil anak kami. 

Kevin mendekat lalu berkata, “Nenek, aku Kevin. 
Halo, Nenek disana sehat-sehat saja kan?” 

Aku tak dapat menahan senyumku mendengar 
ucapan Kevin, dia masih belum paham konsep kematian. 
Tapi biarkan saja, dia masih terlalu kecil untuk mengenal 
kesedihan karena ditinggalkan orang yang kita kasihi. 

“Kevinnnnnn! terdengar suara gadis kecil 
memanggil. 

Kevin menoleh, senyumnya merekah begitu 
mengenali siapa yang memanggilnya. 

“Hai Xania.” Dia melambaikan tangannya malu-malu. 

Sebaliknya, tanpa malu Xania berlari kencang lalu 
memeluk Kevin erat. “Kevin, Xania kangen! Lama sekali kita 


baru jumpa.” 


733 


Cup. Cup. Dia mengecup kedua belah pipi Kevin 
dengan gemas. Astaga, gadis cilik ini... dia agresif sekali! 
Tapi lucu, imut dan menggemaskan. 

“Hei, Xania. Mengapa hanya Kevin yang diberi 
ciuman?” Aku memberinya kode dengan menunjuk kedua 
belah pipiku. 

Xania tergelak. Dia berlari kearahku, memelukku 
erat, lalu mengecup kedua belah pipiku. Lama sekali. 
Bibirnya ditekan dalam-dalam ke pipiku. 

“Auty Titi, I love you!” 

“I love you too, Xania!” 

Aku mengangkatnya, dan memutarnya hingga nyaris 
terhuyung karena Xania bergerak dengan aktif. Untung Kak 
Xander menahan tubuhku. 

“Ups, sorry,” cengirku. 

Duk. Gladhys menyikutku lembut, matanya berpura- 
pura melotot geram padaku. 

“Hei, Titi. Sudah kupinjamkan lengan lelakiku 
padamu. Tapi jangan lama-lama dong. Panas hati ini 
melihat kalian pelukan!” 

“Kami tak pelukan.” Aku dan Kak Xander menyahut 
bersamaan. Kami saling bertatapan, lalu tertawa bersama. 


Disambung dengan gelak Gladhys. 


734 


Belakangan ini kami sangat dekat. Bahkan hubungan 
Chocho dan Kak Xander kembali membaik seperti dulu. 

“Kak Xander, kenapa baru datang? Kami sudah 
menunggu dari tadi, jadi janji harus ditepati ya! Siapa yang 
terlambat dia harus mentraktir makan!” ucap Chocho 
merajuk. 

Kak Xander terkekeh geli, dia menepuk bahu Chocho 
ringan. 

“Baik, Boss! Btw, lagakmu seperti lebih miskin dariku 
Chocho. Padahal kau adalah pemilik perusahaan Edisson 
yang sebenarnya.” 

“Tidak, Kakak adalah bosnya,” kilah Chocho santai. 

“Atas donasi siapa?” sindir Kak Xander. 

Chocho tak menjawabnya, dia justru asik bersiul. 
Diikuti oleh si kecil Kevin yang menirukan lagak ayahnya. 
Aku tersenyum melihat interaksi menarik diantara mereka. 

“Semua pria dalam keluarga Edisson selalu tampak 
menawan ya, gumam Gladhys kagum. 

Kami bertiga manggut-manggut, membenarkan 
pendapat itu. Aku, Gladhys, dan Xania sepakat hanya pada 
hal itu. Lainnya, hubungan kami banyak diwarnai 
perdebatan unfaedah. Tapi semua itu entah bagaimana 


mendekatkan kami. Menyenangkan sekali. 


735 


Siapa yang menyangka kini kami menjadi keluarga 
dekat yang amat akrab. Hati kami telah menyatu setelah 
mengalami berbagai kejadian yang mengesankan. 

Aku memandang ke wajah Chocho yang dipenuhi 
binar-binar kebahagiaan. 

Cintaku, akhirnya kau mendapatkan keluarga utuh yang 
sangat peduli dan menyayangimu. Tak ada lagi Chocho yang 
menyedihkan, yang  ditelantarkan oleh keluarganya. 


Genggam kebahagiaan ini selamanya, Chocho.. 


s——— 5 TAMAT < ==== 


736 


